TOKOH 


WANITA 


PENGUKIR SEJARAH 


ISLAM 


KISAH PERJALANAN HIDUP PARA WANITA MULIA YANG 
BERPERAN PENTING DALAM KEHIDUPAN DAN 
PERJUANGAN DAKWAH RASULULLAH S,A.W, 


Dr. Bassam Muhammad Hamami 


Dr. Bassam Muhammad Hamami 


BIOGRAFI 


39 


TOKOH 


WANITA 


PENGUKIR SEJARAH 


ISLAM 


KISAN PERJALANAN HIDUP PARA WANITA MULIA YANG 


press 


Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 
Hanarri, Bzssam Muhamad. 
Biografi 39 Tokoh Wanita PengukirSejrah slam : Kisah Perjalanan Hidup Para 
“Wanita Mula yang Berperan Penting dalam Kehidupan dan Perjuangan Dakwah Rasululah 
1 / Bassam Munamnud Hamami: penereman, Kaserun AR Rahman : penyunting, Ikhas: 
#ikoatar-— Jakarta. Oisthi Press, 2015, 
K4 304hIm 315,5x21 cm. 


Judul Asi Nist”Houla or-Rasi dB 
SBN: 978-479-1303-82-8 


1. Biografi tam. 2 Wanita dalam Islam. | judul. 
IL Kaserun AR Rahman, IL Ikhias Hikrmatlar, 


29798 


Edisi Indonesi 
Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam 


Penerjemah: Kaserun AS, Rahman 
Penyunting: Ikh'as Hikmatiar 
Penata Letak: Dody Yuliadi 
Desain Sampul: FxPert Design 


Penerbit: Gisthi Press 
Anggota IKAPI 

Jl. Melur Blok Z No. 7 Jakarta 13440 
Telp. 021-8610159, 86606689 


@isthipress@aisthipress.com 
- www gisthipress.com 


Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin berlulis dari penerbit. 
Hak terjemah dilindungi undang-undarg, 
Allrightsreserved. 


Daftar Isi 


& PENDAHULUAN—1 


& DALAM MIHRAB RASULULLAH :5—7 
Aminah binti Wahb—9 
« Ibunda yang Melahirkan Nabi Muhammad 4—9 


Halimah as-Sa'diyyah—13 
» Ibunda yang Menyusui Rasulullah &—13 


Barakah binti Tsa'labah, Ummu Aiman—20 
» Ibunda yang Mengasuh Rasulullah 4—20 


Fathimah binti Asad al-Hasyimiyah—25 
« Ibunda yang Memuliakan Sang Yatim, Muhammad sk—25 


& DALAM RUMAH RASULULLAH 4—29 


Khadijah binti Khuwailid—31 
» Junjungan Para Wanita Ouraisy—31 


Saudah binti Zum'ah—40 
Sahabat Muhajirin Wanita dan Istri dari Sahabat Muhajirin—40 


Aisyah binti Abu Bakar—45 

» Dibersihkan Namanya dari Atas Tujuh Langit—45 
Hafshah binti Umar—59 

" Wanita Penghafal al-Gur'an al-Karim—59 
Zainab binti Khuzaimah—66 

« Ibu bagi Kaum Miskin—66 


Hindun binti Abl Umayah (Ummu Salamah)—59 
" Istri Pertama yang Berhijrah Memasuki Kota Madinah —69 


Lag uparnaa nan 


. 


# 


Zainab binti Jahsy—78 
« Ummul Mukminin yang Paling Terhormat, baik Wali maupun Perantaranya—73 


Juwairiyah binti Harits—85 
" Sayyidah yang Dibebaskan dengan Penuh Berkah—85 


Shafiyah bin Huyai—90 
« Kejernihan yang Paling Jernih —90 
Ramlah binti Abi Sufyan—97 
« Ummu Habibah, Sang Pemimpi Rasulullah 45—97 


Maimunah binti Harits—103 
» Istri Rasulullah yang Terakhir—103 


LANJUTAN PEMBAHASAN TENTANG PARA ISTRI RASULULLAH £.—111 
Mariyah at-Oibthiyah, Ummu Ibrahim—113 


Raihanah binti Zaid an-Nadhariyah—120 
» Seorang Tawanan yang Jernih—120 


PUTRI-PUTRI RASULULLAH 4:—123 
Zainab al-Kubra—125 

» Wanita Suci, Putri Sang Junjungan Seluruh Alam—125 
Rugayyah—141 

» Wanita yang Mengalami Dua Kali Hijrah—141 


Ummu Kultsum—149 
" Sosok yang Penyabar dan Tabah—149 


Fathimah az-Zahra—157 
» Junjungan Para Wanita Penghuni Surga—157 


PARA SAHABAT WANITA BERBAYAT KEPADA RASULULLAH 4:—179 


BIBI-BIBI RASULULLAH &—181 
Shafiyah binti Abdul Muththalib—183 
Urwa binti Abdul Muththalib—189 
"Atikah binti Abdul Muththalib—193 


PARA SAHABIYAH (SAHABAT WANITA) MULIA DI 


Ummul Fadhal—201 
» Istri Abbas bin Abdul Muththalib, Pembunuh Abu Lahab—201 


Asma" binti Abu Bakar—207 
» Pemilik Dua Ikat Pinggang—207 


ISI RASULULLAH &—199 


Asma" binti 'Umals—217 
» Pelaku Dua Kali Hijrah—217 


Ummu Ruman—226 
Sosok yang Tegar, Istri Abu Bakar ash-Shiddia—226 


Ummu 'Umarah—231 
» Sang Pejuang yang Berani Berkorban—231 


Ummu Sulaim binti Malhan—238 
" Ar-Rumaisha Bermahar Surga—238 
Ummu Haram binti Malhan—249 
" Sang Mujahidah di Atas Lautan—249 
Hindun binti 'Utbah—252 
» Sosok Wanita yang Memiliki Banyak Keutamaan—252 


al-Khansa'—262 
Ibu dari Para Syuhada—262 


Khaulah binti Tsa'labah—269 

« Wanita yang Keluhannya Didengar leh Allah 6—269 
'Ar-Rabi' binti Mu'awwadz—275 

- Wanita yang Diberi Kabar Gembira dengan Surga—275 
Ummu Ma'bad —279 

Orang yang Menggambarkan Rasulullah $—279 
Ummu Kultsum binti Ugbah—285 

« Sang Muhajirah Pejalan Kaki—285 
Asma'binti Yazid al-Anshariyyah—289 

“ Sang Orator Wanita—289 
“Atikah binti Zaid al-Ourasyiyyah—294 

» Wanita yang Elok nan Rupawan—294 


& DAFTAR PUSTAKA —300 


PENDAHULUAN 


Secara puyt BAG Allah, Tahan seluruh semesta. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Muhammad bin Abdullah, 
makhluk yang paling mulia. Rasul yang diutus untuk menyampaikan hidayah 
dan agama kebenaran demi meluhurkannya melebihi semua agama (yang 
Jain) meski tidak disukai oleh orang-orang kafir. Semoga Allah mencurahkan 
rahmat kepada keluarga dan para sahabat beliau yang suci. Mereka yang telah 
mempersembahkan jiwa dan raga demi membela agama Islam ini hingga 
“Allah mencuatkan menara Islam dan meluhurkan kalimatnya karena mereka. 
Dengan demikian, mereka pun berhak mendapat ridha Allah &. 

Dalam beberapa kesempatan, penulis merenungkan tentang persoalan 
wanita Arab dan muslimah pada masa kelahiran Islam. Penulis menemukan 
fakta bahwa kaum laki-laki mendominasi medan ilmu dan peperangan. 
Hampir tidak pernah kita temukan ruang yang disisihkan untuk membicarakan 
tentang peranan wanita pada fase tersebut. Penulis pun bertanya-tanya, 
“Mengapa dalam studi-studi kontemporer ini, kaum wanita kehilangan kaitan 
dengan peristiwa-peristiwa bersejarah tersebut?" Karena itu, penulis berbicara 
Yalam hati, “Barangkali mereka adalah makhluk lemah yang tercampak di 
sudut-sudut rumah, tak memiliki andil dalam mendidik generasi atau men- 
dorong para mujahid dan para pejuang untuk terjun ke medan perang guna 
menyebarkan cahaya Islam, baik dengan jihad menggunakan ilmu maupun 
kekuatan fisik." Pikiran ini menjadi semacam dorongan yang timbul tenggelam 
dalam hati penulis, sesekali bergolak dan sesekali menghilang. 

Setelah membaca karya al-Ustadz Khalid Muhammad Khalid yang 
berjudul Rijdl Haula ar-Ras@l, penulis semakin terdorong untuk menyusun 


sebuah buku dengan judul Nisd” Hault ar-Rasil. Di samping itu, ada seorang 
saudara mengusulkan judul yang sama. Ia pun mendorong penulis untuk 
segera mulai menulis. 


Atas anugerah dan pertolongan Allah, penulis pun mulai menelusuri 
data-data yang berserakan dari sejumlah buku-buku klasik dan menghimpun 
sebagian lagi dari buku-buku kontemporer. Akhirnya, penulis menemukan 
sebuah buku dengan judul yang sama sebagaimana penulis maksud dan 
ditulis oleh al-Ustad» Mahmud Mahdi al-Istanbuli. Dengan sedikit bimbang, 
penulis berkata dalam hati, “Tugas ini telah dilakuken uleh orang yang 
memang berkompeten karena penulis menyadari pentingnya mengangkat 
tema tentang wanita dan hubungannya dengan kehidupan umat kita pada 
masa kebangkitan pertama era generasi Our'ani dalam sejarah met Islam." 

Namun, sayangnya lidak seorang pun yang menghiraukan sebuah 
peristiwa mengagumkan ketika ada seorang sahabat wanita yang melihat 
suaminya terlambat untuk memenuhi seruan jihad. Ketika itu sang istri 
bertanya, "Apakah yang membuatmu ragu?” Sang suami menjawab, “Aku 
mengkhawatirkan anak-anakku yang masih kecil karena lidak ada yang akan 
mengurus mereka,” Sang istri kemudian memberi jawaban begitu menggema 
dalam telinga sejarah, “Pergilah! Sesungguhnya, kami menganggapmu tiada 
lain hanyalah tukang makan, bukan pemberi rezeki! Sesungguhnya, rezeki adalah 
tanggungan Tuhan para hamba" 

Memang penulis tidak menyinggung peristiwa terscbut di dalam buku 
ini, tetapi peristiwa ini telah mendekam dalam kesadaran dan pikiran penulis 
ketika mulai menggoreskan pena untuk menyuguhkan temz ini. Hal yang 
semakin membuat penulis bersemangat dan berani menyusun lema ini adalah 
bahwa sang profesor peneliti dari Istanbul itu —meskipun memiliki keluasan 
ilmu—tidak memberi kajian seperti yang penulis maksudkan. Karena itu, 
jalan kami berbeda meskipun temanya sama dan bisa jadi tujuan kami juga 
sama. 

Adapun maksud dan harapan penulis dari buku ini tiada lain adalah 
untuk menggugah semangat dan menjelaskan kepada umat manusia bahwa 
peradaban ini (Islam), pada saat merekahnya, tiada lain merupakan cahaya 
api yang membara di tengan kaum wanita. Pasalnya, kaum waritalah yang 
mendorong suami dan anak-anak mereka untuk mengabdi pada dakwah dan 
perjuangan agama. Sejarah masih dengan gamblang mendengar suara sang 
sahabat wanita, al-Khansa' 68, yang menyambut gugurnya keempat putranya 
sebagai syahid dengan mengucapkan, “Segala puji bagi Allah yang telah 
memberiku kehormatan dengan mereka yang gugur menjadi syuhada." Ta- 
lah wanita sdjati yang telah ikut andil dalam membangun masa depan umat. 
Ia mampu bangkit mengatasi perasaan dan sir mata dengan menunjukkan 
dan mengumumkan kekalahan rasa putus asa. 


Dalam kesempatan ini ada baiknya jika penulis mengingatkan bahwa 
kebangkitan kembali umat ini mengharuskan kita untuk membangun kaum 
wanita, mendidik, dan menyatukan mereka dengan semangat umat. Yasalnya, 
jika wanita tetap berdiri jauh dari tujuan yang dimaksud, tujuan itu sendiri 
akan tetap sulit digapai. Pada akhirnya, tujuan itu hanya laksana mimpi dan 
lamunan belaka, 

Berbicara tentang masa lampau maka kita tidak bisa lepas dari pem- 
bicaraan tentang masa kini. Pasalnya, sejarah maupun berbagai situasi tidak- 
lah dipelajari selain untuk sesuatu yang kita butuhkan. Meskipun kita tidak 
hendak menyeru untuk mengulang kembali kehidupan masa lalu—karena 
masa lalu itu tidak lagi relevan untuk masa kini, seorang individu bisa 
mengambil manfaat dari cara-cara orang terdahulu dalam membangun ke- 
hidupan manusia. Karena itu, pilihan subjek pembahasan dan usaha untuk 
melakukan pembahasan dalam buku ini adalah untuk mengenal para wanita 
yang—berbagai usaha mereka dalam membangun peradaban—tidak pernah 
disinggung olch para sejarawan kontemporer, kecuali dalam beberapa buku 
saja yang dapat dihitung dengan jari, di antaranya sebagaimana ditulis oleh 
Dr. Aisyah Abdurrahman dan Syaikh Khalid al-'Ak 18, serta beberapa buku 
lain yang bisa kita manfaatkan. Untuk itu, penulis berharap bahwa buku yang, 
akan hadir ini masih mungkin memberi makna bagi umat, 

Satu kebenaran bisa jadi memiliki banyak cara sebanding dengan jumlah 
jiwa manusia karena suatu lema lidak akan habis dengan apa yang kila tulis 
maupun yang ditulis oleh orang sesudah kita. Usaha dalam kajian ini tiada 
lain hanyalah impian dan napas baru yang kami curahkan di jalan yang 
jarang ditempuh ini. Kami tidak mengklaimnya sebagai sesuatu yang telah 
sempurna dan selesai. Kami juga lidak akan mengklaimnya sebagai akhir 


dari segalanya. Namun, semua yang kami lakukan tiada lain adalah satu 
langkah dari perjalanan panjang. 

Salah satu kebiasaan para penulis, dalam pendahuluan yang bersifat 
ilmiah, edalah berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama 
melakukan penelitan dan cara yang ditempuh untuk menyelesaikan 
kesulitan itu. Oleh sebab itu, penulis merasa beruntung karena mendapat 
bantuan dari para budiman, seperti al-Ustadz Dr. Ali Abu Zaid dan lain- 
Jain yang telah membantu dalam merampungkan kajian ini, Mereka telah 


memberikan berbagai buku, pandangan, dan usaha yang sangat bermanfaat 
serta menggembirakan bagi penulis, Semoga Allah memberikan balasan 
sebaik-baiknya. 


Di 


Pa SAN Ma 3 


N II 3 Hm 


Hal ini telah mendorong penulis untuk berbicara tentang susunan 
kerangka buku ini, Penulis membagi buku ini menjadi bagian pendahuluan 
dan beberapa bab. Penulis tidak ingin memberikan ciri ilmiah murni pada 
bab-bab tersebut karena sebenarnya bukanlah bab ataupun sub-bab, melainkan 
lhanya semacam jeda dalam kajian, pandangan, dan pikiran. Penulis juga tidak 
berusaha untuk memutus kesadaran dan pikiran dalam menganalisis atau 
mengkaji pribadi-pribadi dengan terpaku pada sejarah yang detail tentang 
suatu peristiwa. Penulis tidak pula berusaha untuk melelahkan pena dengan 
mendalami nasab satu orang atau yang lain. Hal itu karena data tentang 
para sahabat wanita tersebut bisa digali dari orang-orang terdahulu. Selain 
itu, tujuan dari kajian ini lebih pada penggambaran dan pengaruh mereka, 
daripada memastikan garis nasab, meskipun penulis juga tidak hendak 
membiarkan buku ini lepas dari informasi-informasi semacam itu. 

Buku ini diawali dengan membahas para ibu Nabi #6. Sebagian pembaca 
bisa jadi terheran-heran, bagaimana mungkin seseorang bisa terlahir dari lebih 
dari satu orang ibu? Penulis sengaja mencantumkan demikian karena melihat 
bahwa kepribadian Muhammad 4 tidak lain merupakan hasil dari jerih 
payah sejumlah wanita. Pasalnya, ibu yang mengandungnya adalah Aminah 
binti Wahab: ibu yang menyusuinya adalah Halimah ae-Sa'diyah: ibu yang 
melayaninya adalah Barkah binti Tsa'labah: dan ibu yang memuliakannya 
adalah Fathimah binti Asad al-Hasyimiyah. Hal itu berarti bahwa ada lebih 
dari satu orang wanita yang telah bekerja sama dalam membentuk pribadi 
Rasulullah $. Kenyataan ini menjadi salah satu bukti yang menunjukkan 
bahwa hubungan Resulullah $$ dengan wanita bukanlah didasarkan atas 
dorongan syahwat, melainkan atas dasar kesadaran akan misi wanita dalam 
kehidupan karena besarnya pengaruh mereka dalam membangun jiwa yang 
didasari oleh asas cinta. Karena itu, studi ini— dengan banyak isyarat yang 


diberikan— mengisyaratkan sejumlah rahasia dalam sejarah dakwah yang 
berhubungan dengan wanita dan sikapnya dalam kehidupan. 

Dalam kerangka yang lain, buku ini mengajak kita untuk melihat rumah 
tangga Rasulullah $$ dan memasuki ruang keluarga beliau untuk mengenel 
para istri dan mengetahui latar belakang poligami Rasulullah yang bisa 
dilihat melalui kisah tentang para istri dan pernikahan mereka. Buku ini akan 
menyinggung wanita-wanita yang dikenal dengan Ummahatul Mukminin, 
tanpa menyinggung para wanita yang tidak memilih untuk menjadi bagian 
dari kelompok ini. 


Di samping menyinggung tentang para istri Rasulullah #8, penulis juga 
menyinggung para budak wanita yang beliau miliki, tanpa menyinggung 


budak-budak yang dimiliki pars istri Rasul. Selanjutnya, penulis mengkaji 
tentang putri-putri Resulullah $$. Penulis berusaha menelusuri kehidupan 
mereka dan berbaur dalam rumah tangga mereka serta mendengarkan 
realits risalah dan pengaruhnya dalam perjalanan hidup mereka. Barangkali 
merupakan hak Fathimah az-Zahra di jika penulis lebih banyak menyinggung 
lentang Hasan dan Husain, Walaupun demikian, pembicaraan tetap lebih 
tercurah pada kehidupan para wanita dan tidak harus memasuki kehidupan 
para lelaki, kecuali sejauh berhubungan dengan para wanita. Penulis juga 
menyinggung tentang kehidupan sejumlah bibi Rasulullah & beserta gaung 
kehidupan mereka yang menghubungkan mereka dengan fase-fase risalah 
dan bi'tsah (pengangkatan Nabi Muhammad & sebagai rasul). Selanjutnya, 
penulis berkeliling ke rumah-rumah para sahabat wanita, berawal dari Ummu 
al Fadhal istri al-Abbas paman Nabi #, dan berakhir dengan "Atikah binti 
Zaid, 

Tiap-tiap sahabat wanita yang mulia dan dipilih oleh penulis untuk 
dibicarakan memiliki alam yang luss maupun sempit sesuai dengan kondisi 
dan perjalanan hidup mereka. Adapun pilihan penulis ini didasarkan atas 
beberapa alasan, antara lain jika sahabat atau wanita itu memiliki pengaruh 
yang nyata dalam dakwah atau Rasulullah & pernah membicarakan 
mereka. Jadi, hubungan wanita tersebut dengan Rasulullah #5 menjadi batas 
pemisah antara yang dipilih dan yang tidak. Akan tetapi, dalam pembahasan 
ini, penulis—dengan sengaja—tidak mencakup seluruh sahabat wanita 


karena jumlah mereka yang cukup banyak. Karena itu, penulis melakukan 
penyeleksian. 

Salah satu hal yang melatarbelakangi mengapa penulis tidak terlalu 
jauh membicarakan tentang kehidupan para sahabal wanita tersebut adalah 
bahwa kajian ini merupakan eksperimen pertama dalam menulis karya ilmiah. 
Barangkali pandangan para kritikus dan para pakar akan mempertajam 
eksperimen ini dan mengoreksi kesalahannya. Tentunya hal itu dilakukan 
dengan cara memberikan kritik berdasarkan prinsip-prinsip karya tulis ilmiah 
(menunjukkan kekurangan secara pribadi atau jika ade yang menginginkan, 
bisa menjadikan koreksinya sebagai kritik secara tertulis di media-media 
massa. Adapun jika cara pertama yang ditempuh, itu lebih baik). 

Penulis mengakhiri kajian ini dengan sedikit referensi yang menjadi 
sandaran dan rujukan penulisan, Selain itu, penulis juga menyinggung be- 
berapa crang yang berjasa dalam penulisan ini, tanpa melibatkan mercka 
dalam kesalahan atau bertanggungjawab dalam kecerobohan penulis sendiri. 
Terakhir, sesungguhnya penulis telah berusaha maka jika usahanya benar, 


Pa Pn : 


KL N 
NA Te ema 


semata-mata itu atas anugerah dan nikmat Allah. Adapun jika salah, itu 
semata kesalahan penulis sendiri. Hebiyasllah wa NE ma ul-Wikil. 


6 Dzul Oa'dah 1413 H 
27 April 1993 M 


Penulis 
Dr. Bassam Muhammad Hamami 


DALAM MIHRAB 
RASULULLAH & 


Aminah binti Wahb 


Ibunda yang Melahirkan Nabi Muhammad & 


Ini adalah suara putramu satu-satunya 
(Gemoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepadanya) 
yang memenuhi hari sepanjang masa: 
“Sesungguhnya, aku tiada Icin adalah puura seorang wanita Yuraisy 
yang pernah makan dendeng." 


MUHAMMAD BERHASIL MENUNDUKKAN kesombongan para penguasa dan raja-raja. 
Beliau juga berhasil mengangkat harkat martabat keibuan ke atas cakrawala 
yang tidak akan tertandingi oleh gelimang kekayaan maupun megahnya 
kedudukan. Sungguh beliau akan mengubahmu, wahai ibu yang hina dan 
rendah menjadi ibu yang baik dan penyayang, membangkitkan kedamaian, 
menghidupkan jiwa kemanusiaan sebagai tanda cinta beliau, dan menjadi 
manusia yang beliau hormati dan banggakan Rasulullah $& akan selalu 
menjadi kebanggaan para ibu yang telah mengabadikan para pembawa 
cahaya kehidupan sepanjang masa, para pencipta sejarah sejak masa azali 
hingga akhir dunia. Putra satu-satunya yang mulia ini telah menghadiahkan 
mahkota langit bagi ibunda tercinta. 

Aminah adalah wanita Ouraisy yang terbaik, baik nasab maupun kedudu- 
kannya. Ia adalah ibu yang selalu diberkahi, ibu Muhammad al-Mushtafa 
penutup para nabi dan rasul, pembawa risalah yang diturunkan dari langit. Ibu 
yang dikelilingi oleh kabar gembira karena namanya abadi selama-lamanya. 
Ibu yang suci nan mulia, Aminah binti Wahb bin Abdi Manaf bin Zahrah bin 
Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Luay bin Ghalib bin Fihr." 

Aminah adalah putri pembesar Bani Zahrah. Ibunya adalah Labirah binti 
Abdil “Uzza bin Utsman bin Abd ad-DSr bin Oushai bin Kilab bin Murrah 


7 Dr. Aisyah Abdurrahman, Sayyidat Bait am-Nubuwwah (Bert: Dar atKitab al-Arabi), 
him, 21 


Ibnu Hisyam, As-irah anNabaniyyah (Beirut: Ihya" atTurats ak Arabi), jl. 1, hlm. 156. 


Di 


Ana 


8 


bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghilib bin Fihr, Ia lahir pada pertengahan abad ke-64 

M, dari keluarga yang dianggap sebagai kabilah yang paling terhormat dan 

memiliki keturunan termulia." Kemuliaan inilah yang dibanggakan oleh 

Rasulullah & dalam sabdanya: 
"Allah terus-menerus memindalkanku dari rusuk yang baik ke rahiri yang 
suci, terpilih, dan terdidik. Tiada jalan yang berenbang menjadi dua, kecuali 
aku berada di jalan yang terbaik." 


Dalam suasana kebahagiaan yang berlangsung selama tiga hari, Abdullah 
bin Abdul Muththalib menikahi Aminah binti Wahb, ibu sang penutup para 
nabi. Pada malam pertama, Aminah terbangun di tengah malam dengan 
gemetar karena mimpi yang menghampirinya. Ia bercerita kepada Abdullah 
bahwa dirinya bermimpi seolah ada seberkas cahaya merekah dari dirinya 
yang lembut kemudian menerangi dunia di sekelilingnya. Bahkan, ia seakan 
melihat istana-istana di negeri Syam. Dalam kondisi tersebut, Aminah men- 
dengar ada suara yang berbicara kepadanya: “Sesungguhnya, engkau telah 
mengandung junjungan umat ini.” Aminah teringat bahwa sebelumnya 
sorang juru ramal dari uraisy, Sauda' binti Zahrah al-Kilibiyyah, pernah 
mengatakan kepada Bari Zahrah, “Sungguh di antara kalian akan ada seorang 
pembawa peringatan," atau “Orang yang melahirkan seorang pembawa 
peringatan.” Ketika mereka (Bani Zahrah) memperlihatkan anak-anak gadis 
mereka, Sauda' menunjuk kepada Aminah. 

Abdullah juga teringat bahwa putri Naufal bin Asad al-Murasyiyyah— 
saudara wanita Waragah bin Naufal yang pernah menawarkan diri untuk 
dinikahi oleh Abdullah sebelum menikahi Aminah, tetapi Abdullah menolak, 
memandang Abdullah pada hari pernikahannya. Namun, ia kemudian ber- 
paling. Ketika ditanya tentang hal itu, ia pun menjawab, “Selama ini engkan 
dilindungi oleh cahaya yang ada pada dirimu. Namun, kini cahaya itu telah 
meninggalkanmu, Karena itu, aku tidak membutuhkanmu lagi.” 

Abdullah melewatkan sepuluh hari bersama Aminah. Selanjutnya, ia 
bergabung dengan suatu kafilah yang berjalan ke utara, menuju negeri Syam 
Aminah merasa takut dan khawatir. Abdullah pun berusaha menenangkan 
sambil melepaskan diri dari kedua tangan Aminah. Sementara itu, kegelisahan 
dan kekhawatiran masih mencekam dalam kesadaran Aminah. 

Satu bulan setelah kepergian sang suami, Aminah merasakan dirinya 
sedang hamil dan mulai diliputi kerinduan kepada Abdullah. Ia seolah ingin 


7“Ibnu Hisyam, Op. Ot, jd. 1, hm. 157, 
& Sulaiman Bawah, ALMF'ah aLAWwa min an-Nisi" (Damaskus: Dar alidikmah), him. 31 


terbang membawa kabar gembira itu kepada Abdullah. Hari-hari terasa 
berjalan begitu lambat hingga saat kepulangan Abdullah pun tiba. Aminah 
berdiri di dalam rumah menanti masuknya Abdullah dan menanti budak 
wanitanya, Ummu Aiman, untuk segera menyampaikan kabar gembira itu. 
Akan tetapi, yang datang justru ayah Aminah ditemari oleh Abdul Muththalib. 
Mereka berdua menasihati ager Aminah bersabar den banyak berdua karena 
Abdullah tertinggal bersama beberapa pamannya di Yatsrib disebabkan sakit 
yang ia derita. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar bahwa Abdullah 
telah meninggal dan dimakamkan di Yatsrib. Saat itu Abdullah masih menjadi 
seorang pengantin yang belum sempat melihat istcinya untuk kedua kali. 
Umurnya ketika itu belum lebih dari delapan belas tahun. Berita duka itu 
pun begitu mengejutkan Aminah. Hatinya merasa sangat sedih dan berduka 
yang tak tertahankan atas kepergian Abdullah untuk selamanya. 

Saat melahirkan pun liba pada malam Senin bulan Rabi'ul Awal tahun 
Gajah. Saat itu Aminah hanya seorang diri yang dihimpit oleh ketakutan. 
Namun, Aminah merasakan ada cahaya yang menyelimuti dunianya. Ia 
melihat seakan semua wanita mengelilingi tempat tidurnya. Mereka adalah 
putri-putri Hasyim dan beberapa di antaranya adalah Maryam binti Imran, 
Asiyah istri Firaun, dan Hajar ibu Ismail. Namun, kemudian ia sadar pun 
bahwa semuanya hanyalah bayang-bayang belaka. Ketika fajar merckah, 
Aminah telah melahirkan seorang bayi suci yang diselimuti oleh cahaya 
dari segala arah. 

Tidak lama setelah itu, Aminah mengirim bayinya yang baru lahir itu 
ke pedalaman perkampungan Arab untuk disusui dan selama lebih dari dua 
tahun, Aminah pun harus rela tidak dapat melihat sang bayi. Ketika sanganak 
kembali, Aminah mulai mendidiknya dengan baik, mencurahkan segenap 
kasih sayang dan perhatian bagi sang anak, Sang anak tumbuh dengan cepat 
hingga menampakkan tanda-tanda sebagai seorang laki-laki agung, padahal 
baru berusia enam tahun. 

Tepat di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, antara rumah Aminah 
dan makam suaminya, di tengah padang pasir serta panas yang menyengat, 
bertiuplah badai yang panas membakar. Aminah berjuang melawan gelombang 
badai pasir dan kerasnya perjalanan hingga ia mengalami kelelahan yang 
sangat berat. Ia pun berhenti di tempatnya dan menyadari bahwa ajalnya 
telah dekat di depan mata. Aminah mendekap erat putra semata wayangnya. 
Ia rangkul sang anak dengen penuh kasih sayang dan perasaan seorang ibu 
yang mencintai dunia di wajah anaknya yang bersih bersinar. Air matanya 
bercucuran dengan deras sementara sang anak memanggil dan memberi 


naa Hamamj— 


semangat. Tiba-tiba, kedua tangan Aminah melemah dan cahaya matanya 
meredup, Dengan suara terengah, Aminah berkata, “Setiap yang hidup akan 
mati, Setiap yang baru akan lusuh. Setiap yang besar akan fana. Aku akan 
mati, tetapi kenangan akan abadi karena aku telah meninggalkan sebuah 
kebaikan dan melahirkan kesucian.” 

Dalam sekejap, ibu sang pembawa risalah ini berada di antara ada dan 
tiada. Badai yang menerjang itu telah mereda. Datanglah maut, sepi dan tenang 
tanpa dikeruhkan oleh tangisan anak yang malang, Muhammad menunduk 
dan menghambur kepada jasad ibunya sambil memanggil-manggil. Namun, 
lidak ada yang ia dapat dengar selain kesunyian yang mencekam. 

Hari demi hari dan tahun demi tahun berjalan begitu cepat. Sepanjang 
perjalanannya dalam kurun waktu 34 tahun kemudien, Aminah binti Wahb 
tercatat dalam daftar tokoh-tokoh abadi sepanjang masa sebagai ibu seorang 
nabi dari Arab yang ummi, Muhammad 4. 


21 


Halimah as-Sa diyyah 


Ibunda yang Menyusui Rasulullah S.A.W. 


Allah & berfirman, “Ibu-ibumu yang menyusui kamu." (OS. An- 


Nisg': 23) Rasulullah & juga bersabda, “Aku adalah orang 
“Arab yang paling Arabdi antara kalian. Akw adalah anak Duratisy 
dan akumenyusu di tengeh baniSa'd bin Bakar," 


Datam KrTAR SUNAN-NYA, Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Thufail bin 
"Amir bin Watilah al-Kinfni. Ia mengatakan, “Aku pernah melihat Nabi 
$& membagi-bagikan daging di I'ranah. Saat itu aku masih sorang anak 
kecil yang membawa tulang kambing. Tiba-tiba datanglah seorang wanita 
yang mendekati Nabi 8 lalu beliau beberkan selendangnya untuk wanita itu 
dan io pun segera duduk di atas selendang itu. Aku bertanya: Siapakah ia?” 


Orang-orang menjawab: 'Ia adalah ibunda yang menyusui beliaw',” (Sunan 
Abu Dawud) 

Halimah as-Sa'diyah adalah wanita mulia yang mendapat kehormatan 
sebagai ibu susuan Rasulullah $$. Nama lengkapnya adalah Halimah binti 
Abdullah bin Harits bin Syajinah bin Jabir bin Razam bin N4shirah bin 
Oabishah bin Nashr bin Sa'd bin Bakar bin Hawazin, Halimah as-Sa'diyah 
menikah dengan al-Harits bin Abdil "Uzza bin Riff'ah bin Malan bin N4shirah 
bin Nashr bin Sa'd bin Bakar bin Hawazin," 

Aminah memandang bayinya dengan penuh cinta, Ia berusaha keras 
'untuk menyuapkan putingnya, tetapi sang bayi menutup mulutnya rapat- 
rapat. Hal itu membuat Aminah sangat khawatir terhadap anak tercintanya. 
Ja berpikir bahwa sang bayi tidak mau menyusu karena air susunya sendiri 
tidak mencukupi bagi sang bayi. Kepergian suaminya, Abdullah, ternyata 
sangat berpengaruh pada dirinya hingga membuat air susunya lenyap oleh 
kesedihan yang begitu mendalam 


S Ibnu Hikyam, Op.OIt, je 1, klan 160. 
$ Ibnu Hisyam, Op.CiL ld. 1, hlm 161 


Malam kedua pun berlalu. Aminah begadang di sisi bayi kecilnya. Ta sama 
sekali tidak bisa tidur. Sang bayi mendongak ke arah langit, memandangi 
rembulan seolah sedang berbisik dengannya. Kedua mata bayi kecil itu 
terbuka dan wajahnya tidak menampakkan kelemahan. Kehidupan tampak 
bersinar di wajahnya meskipun belum ada sesuap makanan pun singgah di 
dalam perutnya. Semenjak lahir, bayi ini seakan lebih menyukai makanan 
ruhani daripada makanan tubuh. Ia lebih mementingkan kebutuhan jiwa 
daripada kebutuhan tubuh. 

Air mata cinta dan kasih sayang mengalir deras dari kedua mata sang 
ibu yang sangal menyayangi bayinya. Benarkah sang bayi bertahan hidup 
selama dua hari tanpa makan, tanpa ada sesuatu pun yang singgah ke dalam 
perutnya? Untuk kedua kalinya, ia mencoba menyuapkan putingnya kepada 
sang bayi, tetapi sang bayi tetap menutup mulut rapat-rapat, menolak untuk 
menyusu. 

Pagi harinya datanglah Tsuwaibah, budak wanita Abu Lahab. Begitu 
budak ini memberikan putingnya, sang bayi segera meraih dan menyusu 
dengan lahap. Bersinarlah wajah Aminah karena bahagia. Dadanya menjadi 
lega hingga kedua matanya pun berlinang karena bahagia. Sebelum itu, 
Tsuwaibah juga pernah menyusui paman sang bayi, Hamzah bin Abdul 
Muththalib.” 

Pada hari kedelapan setelah kelahiran manusia terbaik, Muhammad $$, 
ada sepuluh wanita dari Bani Sa'd bin Bakar yang datang ke Mekah untuk 
mencari bayi-bayi yang butuh disusui. Salah satu kebiasaan penduduk Mekah 
adalah menyusukan anak-anak mereka kepada para wanita pedalaman 
(kampung Arab). Hal itu dilakukan demi menjaga kesehatan dan kefasihan 
(bicara) sang bayi. Karena itu, Rasulullah $ bersabda, “Aku adalah orang yang 
paling fasih berbicara bahasa Arah karena aku adalah anak Puraisy dan menyusu 
kepada Bani Sa'd." 

Termasuk di antara sejumlah wanita yang datang ke Mekah untuk men- 
cari bayi-bayi yang butuh disusui adalah Lalimah as-Sa'diyah. la datang 
ditemani oleh suaminya, al-Harits, dan anaknya yang masih kecil, Abdullah 
bin Harite. Nah, marilah kita dengarkan penuturan Halimah as-Sa'diyah 
yang menceritakan kisahnya bagaimana ia bisa menyusui Rasulullah &. 
la mengatakan, “Penyusuan itu bermula pada suatu tahun paceklik ketika 


Litat: Ibnu Sayyid an-Nis, tyiin akAar Beirat: Dar alKutub aklniyah,jld. 1, him. 32, 
Ibnu Abdi Barr, AS” Ab (Beirtt: Dar abKutuk al Iviyah), ld. 1, him. 370 dan ArSirah ahfdalabiyah, 
(Beirat: Dar Iya" atTurats al-“Arabi, Id. 1, him. 85. 

& liat: Ibnu Hiysam, Op.GILJIG. 1, hlm. 161-164, 


kami tidak memiliki apa pun. Aku pun pergi mengendarai seekor keledai 
berwarna kehijau-hijauan. Kami juga membawa serta seekor unta tua yang — 
demi Allah—tidak memberikan air susu sedikit pun" Pada malam hari, kami 
tidak bisa tidur karena tangisan bayi kami yang kelaparan. Air susuku sendiri 
tidak mencukupi untuknya sementara unta kami tidak mengeluarkan air 
susu yang bisa mencukupinya. 

Kami datang ke Mekah untuk mencari anak-anak yang butuh menyusu. 
Semua wanita di antara kami telah ditawari untuk menyusui Muhammad 
kecil, tetapi semuanya menolak karena mengetahui bahwa bayi itu hanyalah 
seorang yalim. Pasalnya, yang kami harapkan adalah mendapat imbalan dari 
ayah si bayi atas jasa menyusui bayinya tersebut. Karena itu, kami mengatakan: 
“Yatim? Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan oleh ibu dan kakeknya? Pada 
akhirnya, kami pun tidak bisa menerima anak yatim. Tidak satu pun wanita 
dari rombonganan itu yang belum membawa anak susuan selain aku. Ketika 
kami sepakat untuk pergi, aku berkata kepada suamiku: “Demi Allah, aku 
tidak ingin kembali bersama kawan-kawanku tanpa membawa anak susuan. 
Demi Allah, aku akan mendatangi bayi yatim itu dan akan membawanya 
pulang," Suamiku menjawab: “Tidak masalah jika engkau melakukannya. 
Semoga Allah memberikan berkah kepada kita karena bayi itu." 

Halimah berkata, “Ketika aku telah mengambil bayi yatim itu, aku 
pun membawanya kembali ke rombongan. Tatkala kuletakkan bayi itu di 
pangkuanku, liba-riba kedua puting susuku mengeluarkan air susu yang 
sangat banyak." Bayi itu pun minum hingga kenyang, begitu pula dengan 
saudaranya yang ikut minum hingga kenyang. Mereka kemudian tidur, 
padahal sebelum itu kami tidak pernah bisa tidur bersama bayi kami. Suamiku 
bangkit mendekati unta tua kami. Ternyata unta itu penuh susu. Suamiku 
pun memerah susu unta itu dan langsung meminumnya. Aku juga minum 
hingga kami semua kenyang dan puas. Sungguh malam itu kami lewati 
sebagai malam terbaik. 

Pagi harinya, suamiku berkata: “Tahukah engkau wahai Halimah bahwa 
sesungguhnya engkau telah mengambil bayi yang penuh berkah! Aku 
menyahut: Demi Allah, aku sungguh mengharapkan hal itw'.” 

Halimah melanjutkan ceritanya. Ia berkata, "Kami pun kembali pulang. 
/Aku naiki keledaiku dan kubawa sang bayi bersamaku. Demi Allah, sungguh 


$ Gamara” adalah penjelasan atas sesuatu yang cenderung berwarna tijau. As-Syarf adalah 
unta ta yang sarra sekali tidak memberikan ai susu. 

19” Rasulullah 4 hanya mau menyusu kepada Halimah dari satu puting caja. Kotika Halimah 
memberikan puting yang lain, Rasulullah menolak. Beliau tahu bahwa ada bayi lain yang ikut bersama- 
sama rnenyusu maka beliau biarcan susu yang satu untuk kawannya itu. (ar-RaudI a-Anf) 


nga ba Pa 


diluar dugaan, tungganganku itu mampu menempuh perjalanan yang tidak 
bisa dilakukan oleh keledai siapa pun, Bahkan, beberapa kawanku sampai 
berkata: “Wahai putri Abi Dzwaib, tunggulah kami! Bukankah itu adalah 
keledai yang pernah engkau tunggangi itu?” 

Kukatakan kepada mereka: "Demi Allah, itu benar. Ini adalah keledai 
yang biasa kutunggangi itu. 

Mereka menyahut: “Demi Allah, keledai itu sungguh hehat!" 


Kami pun tiba di rumah kami yang berada di tengah-tengah Bani Sa'd. 
'Aku tidak pernah melihat bumi yang lebih gersang dan tandus selain dari 
negeri kami itu. Setibanya di rumah, kami mendapati ternyata kambing 
kami itu telah kenyang dan penuh dengan air susu. Kami pun memerah 
dan meminum susunya. Semua orang berusaha memerah air susu kambing- 
(kambing mereka, tetapi sedikit pun tidak mendapatnya, Orang-orang yang 
mengetahai hal itu berkata kepada penggembala mereka: Wahai para peng- 
gembala, gembalakanlah (kambing kalian) di tempat penggembala putri Abi 
Dzwiib ini menggembala"' 

Namun, kambing-kambing mereka tetap saja dalam kelaparan dan tak 
mengeluarkan setetes pun air susu, sedangkan kambingku tetap gemuk dan 
penuh susu. Kami tidak henti-hentinya mendapat tambahan dan kebaikan dari 
Allah hingga dua tahun berlalu dan kami harus menyapih bayi itu. Bayi itu 
(pun telah tumbuh menjadi seorang anak yang tidak sama dengan anak-anak 
lain seusianya. Begitu genap berumur dua tahun, ia telah tumbuh menjadi 
seorang anak yang sangat kuat.” 

Halimah melanjutkan kisahnya, “Selanjutnya, kami membawa sang anak 
kembali kepada ibunya, tetapi aku sangat berharap anak ini tetap tinggal 
bersama kami karena berkah yang kami lihat padanya. Aku berbirara kepada 
ibunya dan kukatakan: Tidakkah engkau sudi membiarkan anak ini tinggal 
bersama kami hingga tumbuh menjadi anak yang kuat karena aku khawatir 
ia terkena wabah yang menimpa Mekah? Kami terus membujuk hingga sang 
ibu bersedia mengembalikan anaknya kepada kami.” 

Halimah dan suaminya berjalan diikuti anak radla" (susuan) mereka, 
Muhammad 48. Mereka tinggalkan rumah Aminah binti Wahb yang me- 
ngawasi mereka dengan hati berdebar dan mata berkaca-kaca. Putranya, 
Muhammad #5, telah datang untuk membangkitkan kenangan dan meng- 


gerakkan perasaannya, tetapi kemudian ia pergi meninggalkan rumah ketika 
ia mulai meniupkan kembali cinta dan kehidupan, Rumah itu pun kembali 
terasa sepi dan gersang. 


Perpisahan itu menjadi duka pertama yang dirasakan oleh Muhammad 
kecil, Kesedihan yang akan disusul dengan banyak kesedihan yang akan 
beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Muhammad #& adalah anak yang 
berjiwa besar. 

Halimah kembali membawa anak penuh berkah itu ke wilayah Hawazin. 
Hatinya berdebar-debar karena bahagia. Ia sangat berharap untuk bisa 
membawa kembali anak itu karenaia sangat mencintainya dengan sepenuh 
jiwa raga. Demikian pula suaminya, al-Harits, yang sangat bahagia melihat 
Muhammad d4 karena berkah yang selalu menyertainya. Pertolongan Allah 
selalu menyertai sejak mereka pergi ke Mekah untuk mencari anak-anak 
susuan dan pulang membawa Muhammad &. 

Setelah beberapa bulan Halimah bersama Muhammad $&, atas kemau- 
annya sendiri maka ia kembalikan anak yang penuh berkah itu kepada ibunya, 
Aminah, yang sangat mengkhawatirkannya. Aminah, sang ibu, menyambut 
putranya dengan segenap jiwa dan raga. Ia dekap sang anak dengan penuh 
simpati dan kasih sayang. Namun, kebahagiaan Aminah terasa belum 
sempurna sebelum mengetahui mengapa Halimah memulangkan putranya. 
Aminah pun bertanya kepada Halimah, Mengapa engkau memulangkannya, 
padahal engkau sangat menginginkannya untuk tinggal bersamamu?” Halimah 
menceritakan sebab yang membuatnya segera memulangkan Muhammad 
$& Ia berkata", “Kami memulangkannya karena— demi Allah—beberapa 
bulan selelah kepulangan kami membawanya kembali bersama saudaranya, 
Muhammad sedang bersama kambing-kambing kami di belakang rumah. 
Saat itu tiba-tiba saudaranya tergopoh-gopoh menghampiri kami dan 
mengatakan: 'Saudaraku dari Ouraisy itu dibawa oleh dua orang laki-laki 
yang berpakaian pulih. Keduanya kemudian membaringkan saudaraku dan 
membelah perutnya seraya membolak-balikannya 

Aku dan suamiku pun keluar menuju tempat Muhammad $ berada. 
Ketika ita kami mendapatinya sedang berdiri dengan wa'ah pucat. Aku dan 
suamiku segera merangkulnya kemudian bertanya: "Wahai anekku, ada apa 
denganmu? Muhammad menjawab: Aku dihampiri oleh dua lelaki berpakaian 
putih. Mercka membaringkariku dan membcdah perutku. Mereka mencari 
sesuatu dalam perutku yang aku tidak tahu apakah itu 

Kami pun kembali ke tenda lalu suamiku berkata: Wahai Halimah, aku 
khawatir jika anak ini nanti mendapat celaka. Karena itu, pulangkanlah ia 
kepada keluarganya sebelum hal itu terjadi!" Pada akhirnya, kami memutuskan 


"Ibnu Hisyam, Op.Ot, jla. 1, hlm. 164-165. 


Sanga Un PA 


untuk membawa Muhammad pulang dan mengembalikannya kepadamu 
Sekarang ia sudah berada di hadapanmu," 

Aminah berkata, "Wahai Halimah, apakah engkau mengkhawatirkan 
ia dirasuki oleh setan?” 

Halimah menjawab, “Ya.” 

Aminah mengatakan, “Itu tidak akan terjadi. Demi Allah, setan tidak 
akan bisa mendekatinya. Muhammad adalah anak yang sungguh mulie. 
Apakah engkau mau aku ceritakan kisahnya?” 

Halimah menjawab, “Ya.” 


Aminah pun menceritakan, “Ketika hendak mengandungnya, aku ber- 
mimpi melihat seberkas cahaya keluar dari dalam tubuhku dan menyinari 
istana Bushra di negeri Syam. Setelah mimpi itu, aku pun mengandung. Demi 
Allah, aku lidak pernah melihat suatu kehamilan yang terasa lebih mudah 
dan ringan daripada kehamilanku. Bahkan, saat melahirkannya, terjadi suatu 
hal yang anch. Aku melihat ia meletakkan kedua tangannya ke tanah sambil 
mengangkat kepalanya keatas. Jadi, tinggalkanlah ia dan pulanglah dengan 
tenang!” Halimah kemudian meninggalkan bocah yang diberkahi itu di sisi 
Aminah, ibunya. Sementara itu, air mata mengalir begitu deras dari kedua 
matanya karena harus berpisah dengan Muhammad $$: 

Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah $& memiliki sikap 
yang baik terhadap kabilah Hawazin. Sikap itu lampak ketika beliau pulang 
dari perang melawan suku Thaif dengan membawa kemenangan, atas izin 
Allah, Saat itu beliau pulang dengan kemenangan dan membawa cnam ribu 
tawanan dari kabilah Hawazin. Beliau juga membawa unta dan kambing 
yang lidak bisa dikelahui jumlahnya. 

Sikap Nabi & yang mulia itu adalah ketika delegasi Hawazin yang 
telah masuk Islam mendatangi beliau lalu berkata, “Wahai Rasulullah, se- 
sungguhnya di antara tawanan ini terdapat paman-paman, bibi-bibi, dan para 
pengasuhmu." Kata-kata mereka begitu berpengaruh di hati Rasulullah && 
yang mulia. Beliau segera mengabulkan permohonan mereka karena teringat 
ibunda mulia, Halimah as-Sa'diyah, yang telah menyusui beliau. Rasulullah 
@& bersabda kepada delegasi Hawazin itu, "Adapun apa yang menjadi milikku 
dan milik Bani Abdul Muththalib adaleh untuk kalian. Setelah aku menunaikan 
Shalat zuhur bersama kaum Muslimin, berdirilah kalian dan katakanlah bahwa kalian 
memohon pertolongan melalui Rasulullah sb kepada kaum Muslimin dan melalui 
kaum Muslimin kepada Rasulullah berkaitan dengan anak-anak dan istri-istri kami." 


Saat itu aku akan berikan permintaan kalian dan aku akan meminta untuk kalian" 


Setelah Rasulullah #8 menjadi imam shalat zuhur, berdirilah para laki- 
laki Hawazin lalu mengucapkan kalimat sebagaimana yang diperintahkan 
oleh Rasulullah $. Rasulullah & menjawab, “Adapun apa yang menjadi milikku 
dan milik Bani Abdul Muththalih adalah untuk kalian.” Para sahabat Muhajirin 
menyahut, “Begitu juga yang menjadi milik kami adalah milik Rasulullah 
$&." Tidak ketinggalan para sahabat Anshar pun berseru, “Demikian juga 
yang ada pada kami adalah milik Rasulullah #$,” Selanjutnya, mereka 
mengembalikan anak-anak dan istri-istri kabilah Hawazin. Hal itu adalah 
bentuk pengakuan sekaligus penghormatan Rasulullah $& terhadap ibunda 
yang telah menyusui beliau? 

ta 


"5 Ibnu Hisyam, Op, Cit, jl. 2, him. 488-490. 


Keno 


Nemaa 


Barakah binti Tsa'labah, 
Ummu Aiman 


Ibunda yang Mengasuh Rasulullah & 


Rasuruutar $& pr2sarpa, " Ummu Aiman adalah ibuku sesudah ibuku.” Ummu 
Aiman adalah sosok wanita yang sering meratap dan menangis, banyak 
berpuasa dan giyamulail, dan yang hijrah dengan berjalan kaki. Allah telah 
memberinya minum yang membuatnya tidak pernah merasa kehausan, yakni 
minuman langit yang menyembuhkan dan mencukupi baginya. Ummu Aiman 
& bercerita, “Rasulullah $$ pernah menginap di rumahku. Pada tengah malam 
beliau bangun dan buang air kecil dalam sebuah bejana. Setelah itu, aku pun 
terbangun dalam keadaan kehausan. Tanpa melihat apa yang ada dalam 
tembikar itu, aku langsung meminumnya. Keesokan harinya, Rasulullah & 
bersabda: “Wahai Ummu Aiman, buanglah yang ada dalam bejana itu!" Aku pun 
menjawab: "Wahai Rasulullah, demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan 
membawa kebenaran, aku telah meminum apa yang ada dalam bejana 
itu” Rasulullah & tertawa hingga gerahamnya terlihat. Selanjutnya, beliau 


em 


bersabda: Sitngguh perutmu tidck akan pernah sakit selamanya" 
Ia adalah Barakah binti Isa'labah bin Amar bin Hishn bin Malik bin 
Salamah bin Umar bin Nu'man al-Habasyiyyah." Barakah binti Tsa'labah 
dinikahi oleh Ubaid bin Hirits al-Khazraji setelah dimerdekakan oleh 
Rasulullah 5. Dari pernikahan ini, Barakah mendapat seorang putra bernama 
Aiman dan Aiman bin Ubaid bin Harits al-Khazraji 38 ini memiliki pengaruh 
besar bagi Islam. Ia ikut melakukan hijrah, berperang, dan berjuang bersama 
Rasulullah $& hingga gugur sebagai syahid dalam Perang Hunain. 


13 Abu Nu'aim, Lliyat akAuya" (Mesir: Maktabah Tauaifyah, £8) jld. 2, hlm. 67-98, Ibnu 
Hajar, Ashiabali 9 Tarnyiz aslrSheliabah (Berat Dar alKutub aklrniyah, &t), jd 13, hlm. 77 dan 
Ibru Sa'd, Att-Ihabagat akKubra (Beird: Dar al-Kutub aMniyah, tt) jd. 8, him. 224. 

“Ipnu Hajar, Op. Cit, jld. 13, him. 177-178 dan Ibnu Sad, Op. Cit, la. 8, hlm. 223-224, 


Ummu Aiman adalah salah seorang budak Abdullah bin Abdul 
Muththalib, ayahanda Nabi Muhammad #f. Ketika siti Aminah melahirkan 
Rasulullah #5, sepeninggal ayahandanya, Ummu Aiman mengambil dan 
merawat beliau hingga dewasa. Ummu Aiman mendidik Rasulullah & 
dengan baik dan tulus. Karena itu, Rasulullah #: bersabda, “Llmmu Aiman 
wdaluh ibuku sesudah ibuku.” Bahkan, saat berbicara dengannya, Rasulullah & 
selalu memanggilnya dengan panggilan: “Wahai ibuku." 

Sesudah menikah dengan sayyidah Khadijah, Rasulullah #8 memerdeka- 
kan Ummu Aiman. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan 
atas ketulusan dan kebaikannya dalam mendidik beliau. 

Ummu Aiman mengumumkan dirinya masuk Islam sejak masa awal 
dakwah dan menjadi muslimah yang baik. Dengan demikian, ia termasuk 
salah satu wanita pertama yang ikut hijrah ke Habasyah dan ke Madinah, 
serta mendukung Rasulullah &-.' 

Demikianlah, Ummu Aiman telah merasakan begitu banyak siksaan dan 
penindasan dari kaum musyrikin karena keislamannya yang begitu dini. 
Walaupun demikian, Allah & memberikan keteguhan kepadanya untuk 
berpegang teguh pada iman dan Islam. Ia sama sekali tak tergoyahkan oleh 
berbagai persoalan maupun cobaan. 

Ketika kaum musyrikin semakin keras dalam menyiksa dirinya beserta 
orang-orang yang masuk Islam bersamanya, Rasulullah # mengizinkan 
mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dengan demikian, Ummu Aiman 
merupakan salah seorang wanita yang hijrah untuk menyelamatkan agama- 
nya dari kezaliman dan penyiksaan kaum musyrikin. Ketika kembali ke 
Mekah al-Mukarramah, Ummu Aiman tidak lagi menghiraukan dirinya dan 
bersabar dalam menghadapi cacian, ancaman, dan penyiksaan. Pada akburnya, 
datanglah pertolongan dari Allah &. Ummu Aiman hijrah ke Madinah al- 
Munawwarah bersama orang-orang yang hijrah bersama Nabi Muhammad #&. 

Pada saat hijrah ke Madinah eI-Munawwarah itu, Ummu Aiman berpuasa, 
bangun malam, dan hijrah dengan berjalan kaki. Ia tidak memiliki sedikit 
pun bekal atau pun minuman hingga acapkali tersiksa oleh kehausan karena 
panas yang begitu menyengat di tengah sahara. Ketika matahari tenggelam 
dan waktu berbuka tiba, Allah 8 menurunkan karamah yang besar kepadanya 
dan tidak bisa terlihat oleh seorang pun yang berjalan bersamanya. Ketika itu 
Allah menurunkan sebuah ember dari langit berisi air yang diselimuti oleh 
"Ibnu Hajar, Loc Cit, Ibnu Savad, Loe: Cit dan akHakirn, AkMustadrak Fi Ma 'ila asli 


Shahabah (Beirat: Dar a-Kutub aldlmiyahy,ild. 4, hlm. 63. 
'8 Ibu Air, Asad alGhabah (Beirut: Dar Inya' at-Turats al- Arabi tt) Jld 5, hlm. 567. 


uhamimad Hamam.— 21 


5 


cahaya putih. Ummu Aiman segera mengambil ember itu dan meminum isinya 
hingga kenyang. Ummu Aiman berkata, “Sesudah itu, aku tidak pernah lagi 
merasa haus. Aku biasa berpuasa di bawah terik matahari dan tidak merasa 
haus.” Ummu Aiman juga menceritakan, "Aku berjalan berkeliling di bawah 
terik matahari agar merasa haus, tetapi aku tidak pernah merasa haus,” 

Ummu Aiman memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah $ karena 
ia-lah satu-satunya keluarga beliau yang masih hidup. Hal ini ditegaskan 
dengan sabda Rasulullah $& setiap kali melihat Ummu Aiman. Rasulullah 
$& bersabda, “Ini adalah Ahli Baitku yang masih ada,” Selain itu, Rasulullah & 
juga lelah memberinya kabar gembira dengan kedudukan agung di surga. 
Beliau bersabda, “Siapa yang ingin menikahi seorang wanita penduduk surga 
maka hendaklah ia menikahi Ummu Aiman.”3 Ketika sabda Rasulullah &t ini 
terdengar oleh Zaid bin Haritsah 15, ia segera meminang Ummu Aiman 
kepada Rasulullah 8 dan beliau pun segera menikahinya. Dari perkawinan 
ini, Ummu Aiman melahirkan Usamah bin Zaid." 

Rasulullah $& bersikap lemah lembut dan biasa bercanda dengan Ummu 
Aiman layaknya ibu sendiri. Suatu hari Ummu Aiman mendatangi Rasulullah 
& lalu berkala, “Wahai Rasulullah, gendonglah aku!” 

Dengan nada bergurau, Rasulullah #: menjawab, “Aku akan menggendong 
mu di atas anak unta.” 


Ummu Aiman menyahut, "Wahai Rasulullah, anak unta itu tidak akan 
kuat membawaku dan aku tidak mau.” 

Rasulullah # menjawab lagi, “Aku tidak akan menggendongmu, kecuali di 
atas punggung anak unta 

Dengan ucapan-ucapan ini, Rasulullah & bermaksud bergurau dengan 
Ummu Aiman. Sesungguhnya, beliau tidak pemah mengatakan selain ke- 
benaran dan pada hakckatnya semua unta pastilah anak anak unta?" 

Ummu Aiman y adalah seorang wanita yang latah dalam berbicara. 
Acapkali ia salah berucap ketika hendak meringkas beberapa huruf dari 
suatu kalimat. Sebagai contoh, pada seat Perang Hunain, ia berdoa agar kaum 


Muslimin mendapat kejayaan dan kemenangan. Ia berkata, 


Tonu Hajar, Opi. 
Ibid, I 6 him. 223. 
Ibnu Hajar, Op. Cit jd. 13. hlm 178, bbnu Sad, Op Cit ld B. hlm. 28 dan Abu Nu'aim 
Op. Gi, jl 2, blm. 8, 
'9'“ Ibnu Hajar, Loc. It, Ibnu Sa, Loc Ci, dan akHakim, Op. Ci, jd. 4, hlm. 63. 
»Inu Sa, Op. Ojo 8, hlm. 224-225. 


1d. 13, hlm. 170 dan Ibnu Sa'd, Op. CK, jkl 3, hlm. 224, 


Pata Ane 

Rasulullah & pun menegur, “Diarilah wuhai Ummu Aiman, sesungguhnya, 

engkau adalah orang yang latah“? Demikian pula ketika ia menemui Rasulullah 
#& pada suatu hari. Ummu Aiman mengucapkan, 


ana ba 

Selanjutnya, Rasulullah 45 memberinya keringanan untuk mengucapkan 
Assalam saja 2 

Di samping sifat-sifat terpuji tersebut ditambah kemuliaan yang di 
milikinya di sisi Allah dan Rasul-Nya dan meskipun sudah lanjut usia 
serta kesehatannya menurun, Ummu Aiman tidak pemah mau ketinggalan 
'untuk bergabung dengan para pahlawan Islam dalam berperang melawan 
musuh-musuh Allah demi meninggikan kalimat Allah #&. Ummu Aiman 
ikut bergabung dalam Perang Uhud bersama Nabi & dan berperan, bersama 
para wanita lainnya, dalam menyedikan air minum dan mengobati prajurit 
yang terluka. Ia juga hadir dalam Perang Khaibar bersama Rasulullah & dan 
memberi bantuan sekuat tenaga?" 

Ketika Rasulullah #$ wafat, Abu Bakar # berkata kepada Umar bin 
Khaththab 1&, “Marilah kita datangi Ummu Aiman untuk meringankan 
kesedihannya karena kepergian Rasulullah #5. Kita kunjungi beliau sebagai- 
mana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah $.” Tatkala Abu Bakar dan 
Umar sampai di sisinya, Ummu Aiman menangis. Abu Bakar dan Umar 


bertanya, "Mengapa engkau menangis? Sungguh apa yang ada di sisi Allah 
itu lebih baik untuk Rasulullah #6.” Ummu Aiman menjawab, “Aku tidaklah 
menangis karena tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik 
ntuk Rasul-Nya, tetapi aku menangis karena wahyu telah berhenti turun dari 
langit” Jawaban itu seakan memicu Abu Bakar dan Umar untuk menangis 
pula. Ummu Aiman pun kembali menangis, diikuti tangisan Abu Bakar dan 
Umar: Ketika Umar bin Khaththab & wafat, Ummu Aiman «& menangis 
seraya berkata, “Hari ini lemahlah Islam.”2 


Ibio, Id 8, hlm. 224-225. 
2. bid 

2. did 
Diriwayatkan oleh alBukhari dalam Fadhi'! ashShahabah 2454, Ibnu Majah dalam 
Allen@'g, 1635. Abu Nu'aim. Op. Cit jd. 2. him. 68, Ibnu Sa'd, On. Ci Jld. . hlm 226. Mereka 
semua meriwayatkan melaki Sulaiman biss Muglirah bin Tsibit bahwa ia meriwayatkan dari Aas 
bin Malik, ia berkata, "w.." tak Hadis 

& “Ibnu Sa' ag, 100. Ci. dan Ibpu Hajar, Op.Cit, jd. 8, him. 214 


Ummu Aiman berpulang ke hadirat Allah #5 pada masa kekhalifahan 
Utsman bin Affan 4. Ketika itu Utsmanlah yang menshalatinya kemudian 
memakamikannya di tanah Bagf' yang mulia. Ia wafat dua puluh hari setelah 
terbunuhnya Umar bin Khaththab. Semoga Allah && merahmati Ummu Aiman, 
pengasuh junjungan seluruh umat manusia, Rasulullah $&. Wanita suci yang 
ikut dalam hijrah dengan berjalan kaki. Wanita yang diberikan anugerah 
besar oleh Allah # berupa minuman dari langit yang menyehatkan dan 
menghilangkan rasa haus dahaga. 


a00 


Fathimah binti Asad 
al-Hasyimiyah 


Ibunda yang Memuliakan Sang Yatim, 
Muhammad & 


TenTANG Famurman mimi Asad, Rasulullah && pernah bersabda, “Sungguh 
tidak ada orang yang lebih baik kepadaku —sesuduh Abu Thalib —lebih dari Fatimah. 
“Aku memakaikan gamisku kepadanya agar ia terbungkus dengan hiasan surga. Aku 
baringkan ia di dalam lahad agar ia mendapat keringanan siksa kubur." 

Fathimah binti Asad adalah scorang sahabat wanita yang agung. Wanita 
yang membai'at Rasulullah dan beriman kepadanya. Wanita yang berhijrah 
kepada Rasulullah #3 dalam iman. Wanita yang menyeru dengan tulus dan 
sabar. 

Fathimah binti Asad bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Ourasyiyyah al- 
Hasyimiyyah. Fathimah «8, adalah istri dari paman Rasulullah &, Abu Thalib, 
dan ia adalah ibu dari menantu dan saudara sepupu Nabi #, Ali bin Abi 
Thalib &. Ia adalah ibunda Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, Thalib, 
'Ugail, Ja'far, Ummu Hani', Jumanah, dan Raithah bin Abi Thalil 

Fathimah binti Asad $& adalah wanita yang mendapat kehormatan untuk. 
mendidik dan mengasuh Rasulullah & saat beliau dalam asuhan pamannya, 
Abu Thalib. Ia juga mengasuh Rasulullah $& lebih dari mengasuh anak- 
anaknya sendiri, Ia selalu baik kepada Rasulullah # dan selalu menjaganya 
selama beliau berada dalam asuhan Abu Thalib, pamannya. 

Fathimah binti Asad & memiliki peran penting dalam kehidupan 
Rasulullah 8. Saat itu Rasulullah $ adalah seorang anak yatim yang baru 
saja beralih asuhan di bawah Bani Hasyim. Karena setelah ibunya, Aminah, 
wafat, Rasulullah $ diasuh oleh kakeknya, Abdul Muththalib. Setelah Abdul 


2 Lihat: Ibnu Atst, Op. Ci jld 5, hlm, 517, Ibnu Sa'd, Op. Gt jkt. 6, him. 222 dan Ibnu 
Hajar, Op, Cit jla. 13, hlm. 77, 


SY Te Nan 


Muththalib wafat, wasiat beralih ke tangan pamannya, Abu Thalib. Muhammad 
#8 yang yatim ini pun hidup bersama beberapa anak pamannya itu, 

Istri sang paman, Fathimah, bisa merasakan bagaimana penderitaan 
yang dirasakan oleh anak yang malang ini. Karena itulah, ia curahkan 
segenap kemampuan untuk menjadikan Muhammad $$ tidak merasa gelisah, 
terasing, atau berbeda dengan anak-anaknya sendiri. Bahkan, Fathimah 
memberikan perhatian khusus kepada Muhammad 4 hingga kadangkala 
lebih diistimewakan daripada anak-anaknya sendiri, Perlakuan yang baik ini, 
masih membekas dalam diri Rasulullah #. Beliau tidak pernah melupakan 
jasa yang telah dipersembahkan oleh Fahimah dan lidak pernah melupakan 
kebaikan yang telah ia curahkan. Bahkan, Rasulullah & berbakti kepada 
Fathimah laksana ibunya sendiri dan selalu mengingat segala hal yang telah 
dilakukan terhadap dirinya, Beliau selalu mengenang Fathimah hingga wanita 
ini wafat. Beliau muliakan makamnya sebagaimana memuliakan makam 
ibunya sendiri. Rasulullah #& mendoakan agar Fathimah mendapat nikmat 
surga yang abadi. 

Fathimah binti Asad adalah wanita yang berakhlak mulia dan memiliki 
iman yang mendalam serta kepribadian unik dan teguh. Inilah sifat-sifat 
yang diwariskan kepada para putranya, terutama Ali bin Abi Thalib 4. 
Setelah suaminya, Abu Thalib, meninggal dunia, Fathimah selatu di rumah 
“untuk menjalankan peran yang besar dalam mengasuh anak-anaknya dengan 
pendidikan yang baik. Akhirnya, Falhimah masuk Islam dan Allah menyinari 
hatinya dengan cahaya kebenaran dan iman. Fathimah pun berbai'at di 
hadapan Rasulullah & untuk beriman kepada Allah & dan hijrah bersama 
orang-orang yang hijrah ke Madinah al-Munawwarah, sebagai juru dakwah 
yang berjuang demi mengangkat kalimat Allah dan meneguhkan pilar-pilar 


Islam, 

Bagi Rasulullah 48, Fathimah adalah salah seorang sosok pembesar 
keluarga dan tokoh kaumnya. Rasulullah & selalu menyimpan bentuk 
keikhlasan, muru'ah (kehormatan), dan tepat janji kepada Fathimah & hingga 
beliau selalu berkunjung kepada Fathimah dan sesekali singgah di rumahnya. 


Fathimah binti Asad «4 telah tinggal di Madinah al-Munawwarah, hijrah 
dijalan Allah demi mempertahankan akidah. Ia hijrah bersama Rasulullah & 
dan dikelilingi oleh putra-putranya, anak-anak Abu Thalib. Bersama Rasulullah 
#&, mereka menyaksikan berbagai peristiwa dan peperangan, kecuali Ja'far 
bin Abi Thalib yang hijrah (dan tinggal) di Habasyah. 


Ketika Ali bin Abi Thalib i& meminang putri Rasulullah #&, Fathimah az- 
Zahra, sang ibu merasa sangat bahagia. Namun, ketika Fathimah telah tinggal 
di rumahnya sebagai istri yang mulia dan terhormat, Ali #s merasa khawatir 
jika sampai terjadi perselisihan antara Fathimah dan ibunya sementara dirinya 
adalah leki-laki yang sangat berbakti kepada ibunya. Alhasil, Ali pun menjadi 
hakim di antara mereka berdua dan ia adalah orang yang paling bijak dan 
adil. Ali bin Abi Thalib berkata kepada ibunya, “Cukuplah untuk Fathimah 
binti Rasulullah #4 dalam urusan air dan pergi untuk mencari kebutuhan. 
Adapun ibu cukup dalam urusan penggilingan dan adonan.” Dengan 
demikian, Ali & telah melindungi ibunya sekaligus istrinya. 

Fathimah binti Asad wafat di Madinah al-Munawwarah dalam masa 
kehidupan Rasulullah #&- Diriwayatkan dari Ali hin Husain & bahwa ia 
berkata, "Ayahku bercerita kepadaku: Aku mendengar Amirul Mukminin Ali 
bin Thalib berkata: "Ketika Fathimah binti Asad bin Hasyim 4s meninggal, 
Rasulullah $ mengafaninya dengan gamis beliau lalu menshalatinya dan 
mengumandangkan takbir tujuh puluh kali. Selanjutnya, beliau turun ke 
dalam liang lahad dan menunjuk ke beberapa sudut makam seakan sedang 
memperluas dan meratakannya. Rasulullah #5 keluar dari dalam lahad dengan 
air mata yang berlinang sambil berlutut di atas makam itu'” 

Dalam riwayat lain disebutkan: “Rasulullah #8 berbaring di samping 
Fathimah binti Asad di dalam makamnya. Ketika beliau berjalan, Umar bin 
Khaththab 18 mendekati beliau dan bertanya: "Wahai Resulullah, sungguh 
aku melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan 
terhadap siapa pun. Rasulullah & menjawab: Wahai Umar, wanita ini di 
mataku adalah laksana ibuku yang melahirkanku. Ketika Abu Thalib mencari nafkah, 


beliauluh yang menyiapkan hidangan makanan dan aku makan bersama mereka" 
Diceritakan dari Ali bin Abi Thalib ig bahwa ia mengatakan bahwa 
Rasulullah # mengafani ibunya, Fathimah binti Asad, dengan gamis beliau. 
Selanjutnya, beliau berbaring di dalam makam Fathimah dan mendoakan 
ager ia mendapat balasan yang lebih baik, Para sahabat pun bertanya, “Wahai 
Rasulullah, kami tidak pernah melihatmu melakukan sesuatu sebagaimana 
yang engkau lakukan terhadap wanita ini.” Rasulullah & menjawab, “Sungguh 
lidak ada orang yang lebih baik kepadaku sesudah Abu Thalib lebih dari Fathimah. 
“Aku memakaiken gamisku kepadanya agar ia terbungkus dengan hiasan surga. Aku 
baringkan ia di dalam lahad agar ia mendapat keringanan siksa kubur.” 


Ibnu alAtsir, Op. Cit, ld. 5, Alm. 517. 


2 Riwayat Ibnu Abbas, Dikutip dalam: Ibnu a!Atsr, Op. Cit jld. 5, him. 517 dan lonu Hajar, 
Op. Ci il 13, hlm. 78. 


And Hamamj— 


Fathimah binti Asad 5 adalah salah seorang kerabat yang paling dekat 
dalam kehidupan Rasulullah $&. Ia menjadi sumber rujukan yang sahih 
dalam meriwayatkan hadis dari beliau dan ia hafal banyak hadis Rasulullah 
$&. Fathimah meriwayatkan 46 hadis dan ada satu hadis yang riwayatnya 
muttafag 'alaih Gan dituturkan dalam kitab sahih Bukhari Muslim. 

Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada sahabat wanita yang agung, 
Fathimah binti Asad al-Hasyimiyah. Wanita yang memiliki sifat dermawan 
dan pemurah. Pengasuh Rasulullah #! yang yatim. Semoga Allah memberikan 
tempat terbaik, meridhai, dan membuatnya ridha. 


ses 


DALAM RUMAH 
RASULULLAH 


“Sesungguhnya, seorang warita yang meninggal dan suaminya 
meridhainya maka ia masuk surga." 


UMMAHATUL MUKMININ & 


Khadijah binti Khuwailid 


Junjungan Para Wanita Guraisy 


Ketika rrvru-rvru Masnom. Haram di Mekah terbuka, para wanita ber- 
datangan ke Baitullah. Khadijah dan orang-orang di sekelilingnya segera 
masuk ke dalam Ka'bah, terbungkus oleh pakaian sutra dan wajah yang 
memancarkan cahaya, Khadijah masuk melalui pintu Ibrahim. Samar-samar 
ia merasakan bahwa takdir sedang menyimpan sesuatu yang indah untuknya. 
Ia tidak tahu apakah sesuatu itu, tetapi ia bisa merasakan bahwa sesuatu itu 
akan mengantarkannya untuk mewujudkan impian-impian besar yang selalu 
membayangi sepanjang harinya, baik saat tertidur maupun terjaga. 

Khadijah melaksanakan thawaf di Baitulllah sebanyak tujuh kali Jalu 
berhenti di Multazam, di antara Hajar Aswad dan Ka'bah. Ia mulai berdoa 
dan memohon kepada Allah #. Pertama-tama ia tidaklah meminta untuk 
diberkahi dalam berdagang, lelapi ia meminta dengan sangat dan sungguh- 
sungguh agar impian-impiannya bisa terwujud.” 

Wanita yang suci dan terhormat. Junjungan kaum Ouraisy dan para 
wanita di seluruh dunia pada masa itu: Khadijah binti Khuwailid bin Asad 
bin Abdil 'Uzza bin Gushay bin Kilab bin Muriah bin Kab bin Lu'ay bin 
Ghilib. Ibunya bernama Fathimah binti ZA'idah bin Asham bin Haram bin 
Rawahah." Khadijah lahir di tengah keluarga terhormat dan terpandang, 
sekitar lima belas tahun sebelum tahun Gajah (58 SM). Ia pun tumbuh di 
sebuah keluarga terhormat hingga menjelma menjadi seorang wanita yang 
cerdas dan agung. Ia terkenal memiliki keteguhan dan kecerdasan serta tata 
krama yang sangat luhur. Karena itu, Khadijah menjadi pusat perhatian bagi 
para pembesar kaum Ouraisy. 


59 Abdul Hamid 2s Sahhar, Muhammad Kasululah wa aMadzina ma'ah (Kaira: Dar Mishr 
atThiba' oh, tt), jld.8, hlm. 22 

2 Ionu Hisyam, Oc. Cit jle. 1, Alm 187, anu “Abd a-Barr, Op. CR, jl 4 hlm. 1917, ath 
Mabari Tikh cs-Thebai, jd 3, Mim 173, Ibnu atKalbi, Nasabi Ouraisy ruh Jauharah mah "ab 
(Beirut: Mathba'ah Azham), him. 330 dan Tbnu Hubalb, Al-Mihbar (Berut: Dar altag a-kladtiah, 
tt) im. 12-18. 


Khadijah menikah dengan Abu Halah bin Zararah at-Taimi dan meng- 
hasilkan dua anak: Halah dan Hanad.” Ketika Abu Haleh meninggal dunie, 
Khadijah menikah lagi dengan “Atig bin 'Abid bin Abdullah al-Makhzumi,” 
Khadijah tinggal bersama “Atig beberapa waktu, tetapi kemudian mereka 
berpisah, Setelah Khadijah berpisah dengan 'Attg, banyak pembesar Oursisy 
yang melamarnya. Namun, Khadijah lebih memilih untuk memusatkan per- 
hatian demi mengasuh anak-anaknya dan mengurus urusan perdagangan 
hingga ia menjadi wanita yang kaya raya. Dengan sistem mudharabah (bagi 
hasil), Khadijah juga mempekerjakan banyak laki-laki untuk menjalankan 
dagangannya, Ketika mendengar kebar tentang kejujuran, amanah, dan akhlak 
mulia yang dimiliki oleh Rasulullah # sebelum diutus menjadi Rasul, Khadijah 
meminta agar Rasulullah membawa barang dagangannya ke Syam bersama 
seorang budak miliknya yang bemama Maisarah. Khadijah mensyaratkan 
akan memberi upah yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain." 
Muhammad ash-Shadig al-Amin itu pun menyepakati tawaran Khadijah. 
Ia pun pergi bersama budak Khadijah. Dalam perdagangan ini pun, Allah 
memberinya pertolongan hingga berhasil mendapat keuntungan yang sangat 
banyak. Khadijah sangat senang dengan keuntungan besar yang didapat 
melalui tangan Muhammad #8 itu dan kekaguman Khadijah terhadap 
pribadi Muhammad semakin besar dan mendalam ketika Muhammad #) 
menemuinya. Muhammad adalah pemuda yang ceria, tampan, dan rupawan. 
Kedua matanya lebar dan sangat hitam (bola matanya). Kedua bibirnya me- 
ngalir dengan suara parau menceritakan tentang keuntungan yang mereka 
dapat. Kali ini keuntungan yang diperoleh berlipat-lipat dari biasanya Dengan 
menampakkan wajah gembira, Khadijah berbicara sementara Muhammad 
5 mendengarkan dengan penuh perhatian. Muhammad mampu menjadi 


"5 Halah bin Zararah a-Taimi meninggal pada masa jahiliyah setelah Khadijah memberinya 
putra bernama Hanad, seorang sahabat yang meriwayatkan hacis tentang ciri Nabi #4. Ia sempat 
terjun dalam Perang Badar dan Perang Uhud, Hanad adalah lakilaki yang dasi, baligiy dan imajinatif 
Ia pernah mengatakan, “Aku adalah orang yang memiliki ayah, ibu, saudara, dan saudari yang paling 
mulia. Ayahku adeleh Rasulullah &. Saudara lakilakiku adalah Oosim. Saudara wantaku adalah 
Fathimah dan ibuku adalah Khadijah. Ia terbunuh bersama Ali bin Abi Thalib 45 dalam Perang Jamal. 
Namun, ada yang mengatakan bahwa ia meninggal di Basrah karena serangan tha' un. Selain itu 
Khadijah juga menurunkan Halah bin Abi Halah, sahabat Nabi gb 

'8  SAtig bin Abid aliMakhzumi. Dari suami in, Khadijah memiki seorang anak warita yang 
bemama Hindun, yang kemudian masuk Ilam dan menjadi sahabiyah Nabi #. Lihat Ibnu Hisyam 
On. iv ild. 1, hlm. 187, athThabari, Tarikh ath-Thabari ld, 3, hlm, 175, Ibnu Hubaib, Op Cit, hlm 
79, Muhibb ath-Thebari, As-Samih ats-Tsamin, (Beirut: Dar Ihya" atTuratsal-Arabij, hlm. 13, Ibu Sayyid 
nas, Op. CIL,Jld. 1, hlm, 51 dan Ibnu |lazm,/amharat Anseb at”"Arab IKsiro: Dzakha'ir a-Arab, 
1, him. 113, 189 

14 Atm Hisyarn, Op. Cit, jd 1, Hem. 108, adThabari, Op. CK, jkl. 2, hlm. 196, ahiubibb 
atb-Thabar, Op. Ci, hlm. 13, dan Ibnu Sayyid anNas, Op, Gt jld. 1, hlm. 75. Buku-buku ini membai 
pemaharran bahwa Khadijah sendiri yang menawarkan langsung kepada Muhammad & untuk 
memperdagangkan harta dagangannya ke negeri Syam. 


pendengar yang baik, diam dengan baik, dan bisa berbicara dengan baik 
Ketika diam, beliau menampakkan kewibawaan. Ketika berbicara, beliau 
menampakkan kecemerlangan dan logika yang cerdas, tidak terlalu jarang 
dan tidak terlalu banyak Jika beliau berbicara atau tersenyum, gigi-giginya 
bersinar putih dan bersih. 

Khadijah mulai berpikir bahwa Muhammad adalah pemuda yang sekutu 
baginya. Bahkan, ia merasa telah tertawan oleh spirit Muhammad # yang 
kuat, membuat jiwanya sendiri tunduk sekaligus memancarkan kebahagiaan. 
Itulah ketakutan orang yang mabuk dan #hudtu' (tunduknya)nya pecinta, 
Kepasrahan pecinta dalam memandang orang yang dicintai. 

Namun, Khadijah berpikir apakah pemuda yang bergelar alamin dan 
ash-shadig itu mau menikah dengan dirinya yang sudah berumur empat 
puluh tahun? Apakah mungkin Muhammad menerima perasaan seorang 
janda tua sementara ia berpaling dari gadis-gadis Mekah dan bunga-bunga 
Bani Hasyim yang segar? Dalam cengkeraman kebingungan dan rasa gelisah 
itu, datanglah seorang sahabatnya, Nafisah binti Muniyah. Begitu sang 
sahabat mengajaknya bicara, segeralah tersingkap rahasia yang tersembunyi. 
Nafisah menganggap itu sebagai hal yang mudah karena di antara wanita- 
wanita Ouraisy tidak ada wanita yang lebih tinggi nasab dan kehormatannya 
daripada Khadijah yang kaya sckaligus cantik. semua orang sangat ingin 
menikah dengannya, jika itu mungkin” 

Begitu keluar meninggalkan Khadijah sahabatnya, Nafisah bergegas 
menemui Muhammad al-Amin ash-Shadig dan segera memulai pertanyaan 
dengan sangat cerdas: 

“Wahai Muhammad, apakah yang membuatmu belum menikah?” 

Muhammad & menjawab, “Aku tidak memiliki biaya untuk menikah." 

Sambil tersenyum, Nafisah berkata, “Jika engkau dicukupi lalu diajak 
untuk memasuki pintu kekayaan, kehormatan, dan kecukupan, apakah 
engkau bersedia?” 

Dengan penasaran, Muhammad $$ bertanya, “Siapakah ia?” 

Tanpa menunggu lama, Nafisah menjawab, “Khadijah binti Khuwailid.” 


Muhammad menjawab, “Jika ia mau, aku lerima 


Abdul Hamid as-Sahhar, Op. Cit, ild. 8 hlm, 60. 
#  Kafsah binti Muniyah bin Abi Ubaidah atTamimiyah alHanzhaliyah, Bemasab kepada 

ibunya, Muniyah bi Tentang biogizinya, hat: Ibnu Haar, Alibhihah jld. , hlm. 200 dan 

, ild. 4, hlm. 1919, 

? Ibnu Hisyam, Op. Cit, jl 1, hlm. 201. 

Ibnu Hisyam dalam Sirah an-Nabawiyah menyebutkan bahwa Sayyidah Khadijah sendiri 


ptutammas Hanan 33 


Oa 


TA Yang 


Nafisah segera menyampaikan kabar gembira itu kepada Khadijah. 
Adapun Muhammad al-Amin memberitahukan kepada pamar-pamannya 
akan keinginannya untuk menikah dengan Seyyidah Khadijah. Abu Thalib, 
Hamzah, dan lain-lain segera pergi bertandang ke kediaman paman Khadijah, 
Amar bin Asad bin Abdil Uzza bin Oushay, untuk meminang Khadijah. Sang 
paman begitu memuji Muhammad # dan segera menikahkan mereka dengan 
mas kawin dua puluh anak unta.” 

Setelah akad nikah berlangsung, binatang-binatang sembelihan itu pun 
disembelih dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin, Rumah Khadijah dibuka 
untuk semua keluarga dan kerabat. Salah satu dari mereka yang hadir adalah 
Halimah as-Sa'diyah, ibunda yang menyusui Rasulullah #&, yang datang 
'untuik menyaksikan pernikahan putranya. Setelah acara selesai, Halimah 
pulang ke tengah kaumnya dengan membawa empat puluh kepala kambing 
sebagai hadiah dari pengantin wanita yang mulia (Khadijah) untuk orang 
yang telah menyusui Muhammad $b, suaminya tercinta. 

Wanita junjungan kaum Ouraisy yang suci itu kini menjadi istri dari 
Muhammad al-Amin dan ia menciptakan banyak bukti yang agung dan 
indah untuk menunjukkan cintanya kepada suami dan kesiapannya untuk 
berkorban demi orang yang dicintai. Ketika melihat bahwa sang suami 
menyukai budaknya, Zaid bin Haritsah, Khadijah menghibahikan budak itu 
kepada suaminya. Ketika menyadari bahwa sang suami ingin membawa 


saudara sepupunya, Ali bin Thalib, ke rumah Khadijah, ia pun menyambut 
keinginan itu dengan baik. Ia memberi ruang cukup bagi Ali 1 untuk me- 
nimba akhlak dari suaminya, Muhammad $&. 

Mereka berdua melewatkan masa-masa damai penuh dengan ketenangan 
dan kedamaian selama lima belas tahun. Allah pun semakin menyempurnakan 
nikmat-Nya kepada mereka dengan mengaruniai beberapa putra dan putri: 
Oasim, Abdullah, Zaimab, Rugayyah, Ummu Kultsum, dan Fathimah.4' 


menawarkan diri kepada Muhammad gt, tanpa perantara. Adapun ab#duhibb ath-Thabari dalam As- 
Samth menuturkan bahwa Khadijah mengrim utusan kepada Muhammad, tetapi tidak menyebutkan 
"ame. orang yang diutus tu, Lihat pula: al-Thabari. Op, Cip, ld 2, film 100 dan Ibnu Sarvid arrNas, 
Op. Gi. jl 1, hlm. 19 

?8 Liat dalam: Muhib atrThabari, Op. Cit hlm. 15, Ibnu Hubalb, Op. CIL. hlm. 79 para 
menyatakan bahwa Rasulullah #& memberi mas kawin sebanyak dua belas ons (emas. Demikian 
pula dinyatakan oleh Ibnu Sayyid anNas, Op. Cf jld. 1, hlm. 50, Ibnu Hisyam, Op. Cit. jl. 1, lm 
190. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishag dan 2z-Zuhri bahwa ayah Khadijahlah yang menikahkan. Ada 
pula yang menyebutkan bahwa yarg meriahkan Khadijah atalah saudaranya, Amar bin Khuwallid, 

'@ Lihat: Ibnu Hubaib, Op. Ci, hlm. ?9, Ibnu Abdil Barr, Op. Ci jid 4, Him. 1817, Ibnu ak- 
Kabi, On. Ci. him. 21 dan Ibnu Hisyam, Op. Cit Jl. 1 hlm, 190. Salah satu riwayat yang bersumber 
dari Ibnu Ishag mengatakan bahwa Gasim dan saudaranya, Abdullah, telah meninggal pada mass 
jahiliyah. Adapun puriputi belau meninggal sesudah mendengar slam, Mereka pun memeluk Islam 
dan ikut ijran bersama Rasululah &5. 


Saat itu, Allah #5 membuat Muhammad al-Amin menjadi suka berkhalwat 
hingga tidak ada sesuatu pun yang lebih beliau sukai daripada menyepi 
seorang diri. Setiap tahunnya, Muhammad #$ menyendiri di Gua Hira 
untuk beribadah selama satu bulan penuh. Muhammad tinggal di gua itu 
selama malam-malam yang panjang dengan bekal yang hanya sedikit, jauh 
dari permainan dan senda gurau penduduk Mekah, serta menjaga diri 
penyembahan terhadap berhala yang biasa mereka lakukan. 

Sm 
suaminya dengan penuh khusyuk dalam berkhalwat. Khadijah tidak mau 
mengeruhkan kejemihan perenungan yang dilakukan oleh Muhammad 
dengan banyak bertanya dan berbicara. Bahkan, ia berusaha sekuat mungkin 
untuk memberikan perlindungan dan ketenangan ketika Muhammad 
berada di rumah. Ketika Muhammad $$ berangkat menuju Gua Hira, kedua 
mala Khadijah hanya dapat memandangi suami tercintanya dari kejauhan. 
Walaupun demikian, ia tetap mengutus seseorang untuk menjaga dan 
mengawasi" suaminya dari jauh, tanpa mengganggu khalwatnya. 

Rasulullah # melakukan kebiasaan itu hingga beberapa waktu. Se- 
Janjutnya, pada bulan Ramadlan#, saat Rasulullah $8 berada di Gua Hira, 
datanglah Jibril #8. membawa suatu kchormatan berupa wahyu dari Allah & 
Ketika fajar menyingsing, Rasulullah # bergegas pulang ke rumah dengan 
penuh ketakutan sampai-sampai tubuhnya menggigil. Beliau berkata, 
“Selimulilah aku! Selimulilah aku!” 

Khadijah segera merangkul sang suami. Dengan penuh percaya diri dan 
keyakinan, Khadijah berbisik kepada sang suami, “Allah pasti melindungi 
kita wahai Abu al-Oasim. Bergembiralah dan teguhkanlah dirimu wahai 


idah Khadijah tidak ingin mengganggu hari-hari yang dilalui 


putra pamanku! Demi Tuhan yang jiwaku ada di langan-Nya, aku sungguh 
berharap engkau menjadi nabi bagi umat ini. Demi Allah, Dia tidak akan 
pemah menyusahkanmu karena engkau orang yang suka menyambung 
silaturahmi, berbicara jujur, menanggung amanah, menghormati tamu, dan 


membela kebenaran 


4 ihat: Ibnu Hisyam, Op. Ci jk 1, hlm 243, akiMuhibb ath-Thebari, hlm, 19 dan Ibnu 
Hajar, Op, Cit, ld. 8, hlm. 200. 

' Ada yang mengatakan bahwa diutusnya Muhammad & adalah pada hari Senin. Mereka 
membuktikan pandangan ini berdasarkan sabda Rasulullah & kepada Silat "Jangan perah engkati 
Uinggalkan puasa heri Senin karena aku lahir pada heri Seni, diutus paca hari Senin, dan akan meninggal 
pada heri Sonin," Riwayat yang lain mengatakan bukan hari Senin. lihat: Ibnu Hisyam, Op. Cit, jld. 
1 hm. 233, Syarh akMawahih dan Ar-kaucl akdnf 

& ihat: Ibnu Hisyam, Op. Cit, jl. 1, hlm, 253 an syerahnya dalem Ar-Raudi abAn, Jl 1, 
hlm. 270, Tarik ath-Thabari, jd. 2, him. 205-207, a-Muhibb ath-Thabari, Op, Ci, Ibnu Sayyid an-Nas, 
Op. Ci, id. 1, him. 83 dan ibnu Hajar, Op. Cft jld. 8 hlm. 200. 


uhamimad Hamam.— 35 


5 


Hati Muhammad $$ menjadi tenang setelah mendengar ucapan Khadijah 
tersebut. Beliau kembali menjadi tenang mendengar keyakinan dan keimanan 
ah terhadap apa yang ia bawa. Sejenak Muhammad beristirahat dan 
tenggelam dalam tidur yang damai dan tenang. Khadijah menyelimutinya 


dengan hati yang penuh cinta dan keyakinan. Selanjutnya, Khadijah bangkit 
dan dengan hati-hati, ia beranjak pergi menuju pintu rumah lalu bergegas 
menyusuri jalanan yang sepi. Ia melangkah dengan cepat menuju kediaman 
saudara sepupunya, Waragah bin Naufal, lalu ia ceritakan sesuatu yang 
telah dlalami oleh Muhammad, suaminya. Waragah tidak memberikan 
jawaban selain dengan lantang ia berkata, “Ouddus! Ouddus! Demi Tuhan 
yang jiwa Waragah ada di tangan-Nya, jika engkau percaya kepadaku wahai 
Khadijah, Muhammad # telah didatangi oleh malaikat Jibril yang juga 
(pernah mendatangi Musa dan Isa. Sungguh Muhammad adalah nabi umat 
ini. Karena itu, katakanlah kepadanya: Teguhkanlah dirimu'/”# 

Khadijah segera bergegas pulang menemui suaminya tercinta untuk 
menyampaikan berita gembira itu. Setelah itu, ia kembali menemui Waragah 
dengan membawa Muhammad 4g agar suaminya itu bisa mendengar langsung 
kabar yang disampaikan oleh saudara sepupunya tersebut. Begitu berjumpa 
dengan Muhammad, ia berberkata, “Demi Tuhan yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Sungguh engkau akan 
didustakan dan disakiti, diusir dan diperangi, Andai saja aku menjumpai 
hari itu, pastilah aku akan membelamu dengan segala daya dan upayaku." 
Selanjuinya, Waragah mendekati Muhammad dan mencium ubun-ubunnya. 
Muhammad #8 bertanya, “Akankah mereka mengusirku?” Waragah menjawab, 
“Benar, tidak ada seorang pun membawa kabar seperti yang engkau bawa 
ini yang tidak dimusuhi. Andai saja saatitu aku masih muda. Andai saja saat 
itu aku masih hidup.” Tidak lama setelah itu, Waragah meninggal dunia." 

Hati Muhammad & menjadi lapang atas kabar yang beliau dengar. 
Muhammad mengerti bahwa dakwah itu menanggung banyak beban dan 
inilah sunatullah yang berlaku kepada para nabi dan para juru dakwah-Nya 
Demi dakwahnya yang murni untuk Tuhan semesta alam, Muhammad 4 


& Waratah bin Naujal bin Asad bin Abdil Uzza bin Oushay adalah puta dari paman Sayyidah 
Khadijah sendin. Waragah teragama Islam dan banyak membaca buku-buku serta mendengar corta 
para pengikut Taurat maupun Injil (Lihat Ibru Hisyam, Op. Cit ld. 1, hlm. 238) 

Lihat: Ibnu Hisyam, Op. Cit, jld. 1, hlm. 254 dan Tarikh ath-Thabari, jld. 2, hlm 
206. Hadis diatas juga meriwayatkan dalam Shahih Rukhad Mtislm dari Aisyah &. Imam al 
Bukhari meriwayatkannya di bagian awel kitab AWaby, jd. 1, hlm. 3, sedangkan Irvan Muslim 
meriwayatkannya dalam kitab Aiman, bab “Bad” alWahy”,jld 1, hlm 139. 

tni, 


hendaklah mengabaikan segala siksaan dan penghinaan yang dilakukan 
oleh kaum musyrikin, 

Sayuidah Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-Nya serta memeluk Islam.” Selanjutnya, ia mendukung urusan 
Rasulullah dan membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dengan demikian, 
Allah telah meringankan beban Nabi & karena setiap kali mendengar sesuatu 
yang tidak menyenangkan, seperti dibantah atau didustakan hingga menjadi 
sedih, Allah selalu menghilangkan kesedihan itu melalui Khadijah yang 
memberi motivasinya, meringankan beban, membenarkan, dan menganggap 
mudah persoalan yang dihadapi manusia. Bahkan, ketika Bani Hasyim 
dan Bani Abdul Muththalib divonis untuk meninggalkan Mekah dengan 
mengungsi ke rumah Abu Thalib, setelah kaum Ouraisy mengumum- 
kan perang yang tidak mengenal belas kasih, serta telah menandatangani 
pemutusan hubungan dengan mereka dan digantungkan di atas Ka'bah," 
Khadijah tidak merasa ragu untuk meninggalkan Mekah bersama suaminya. 
Demikianlah, Khadijah meninggalkan rumahnya tercinta. Khadijah bangkit 
"untuk mengikuti suami dan nabinya ke mana saja. 


Allah & berfirman, 


“Hai orang yang terkemul (berselimut), bangunlah lalu berilah peringatan! 
Dam Tuhunmu agungkanluh! Dem pukulanrsu bersihkanluh, dan perbuatan dosa 
tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh 
(balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuki perintah) Tuhanmu, 
bersabarlah!” (OS. Al-Muddatsisir: 1-7) 


Dengan ucapan maupun perbuatannya, Khadijah & bangkit untuk 
menyerukan Islam di samping suaminya. Hasil dakwah yang pertama adalah 
budak Khadijah yang bernama Zaid dan keempat putrinya. Sementara itu, 
kedua putranya, Gasim dan Abdullah, telah dipanggil oleh Allah #6 saat 
masih kanak-kanak dan Khadijah pun mampu menyikapinya dengan tabah. 

Ionu Hayam, Op, Cit Jld. 1, hlm 257. 

“8 tbru Hisyam, Op. Cibild.1, lm. 375 dan ath-Thabari, Op. Cit ld. 2, hlm, 

@  AxSuhali meriwayatkan dari aeZubair behwa Oasim meninggal saat masih tnenyusu. 
Sewudah kematian Gasim, Rasululah #& menenwi Khadijah yang sedang menangis, Ia berkata, 


air susu Gasim masih mengalir. Andai saja ia hidup hingga dewasa, pasti akan 
selulh: 4 menjawab, Tika engkau ingin, aku bia mremperdengerkan suaranya 


di surga kepadamu." Khadijah menyahur, “Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, (lbnu Hisyan, 
Op. Ci, Id. 1, him. 190) 


Nama Hamamj— 


Khadijeh juga melihat dengan mata kepalanya sendiri akan wanita pertama 
yang mati syahid, Sumayah, yang sedang meregang nyawa di tangan orang- 
orang yang durhaka hingga kembali kepada Tuhannya dengan terhormat dan. 
mulia. Selain itu, Khadijah juga meninggalkan buah hatinya, Rugayyah istri 
Utsman bin Affan ik, yang hijrah ke negeri Habasyah demi menyelamatkan 
'ayama dari gangguan kaum tusyrikin. Khadijah tinggal di rumah Abu Thalib 
dalam masa boikot dan blokade itu selama tiga tahun berturut-turut bersama 
Rasulullah & beserta para sahabat dan kaumnya. Khadijah mampu bersabar 
menghadapi bengisnya blokade yang menyusahkan dan menyengsarakanitu. 


Wafatnya Khadijah 


Khadijah meninggal dunia di atas tempat tidurnya sementara sang 
suami, Rasulullah #5, mendampinginya, merawat, dan menghiburnya dalam 
menghadapi sakratulmaul dengan menyampaikan kabar gembira tentang 
sesuatu yang akan ia peroleh di sisi Allah &. Tiga hari kemudian, Khadijah 
mengembuskan napas terakhir di hadapan suami tercinta, yakni sang Nabi 
yang ia imani risalahnya dan ia berjuang bersamanya hingga napas terakhir. 
Selama ini Khadijah telah menjadi penenang, pengibur, dan pelindung bagi 
Rasulullah hingga jiwanya yang tenang itu berpulang kembali ke sisi Allah 
& dengan ridha dan diridhai. Selanjutnya, Rasulullah $& memakamkan 
Khadijah di al-Hujun. 

Menurut riwayat yang sahih, Khadijah wafat tiga tahun sebelum hijrah" 
Tbnu Ishag mengatakan, “Dengan kepergian Khadijah, yang menjadi pen- 
dukung setia bagi Islam," Rasulullah & mengalami musibah yang terus 
menerus.” 


Demikianlah, jiwa yang tenang itu telah pergi menghadap Tuhannya 
saat berakhirnya ajal yang telah ditentukan. Ia pergi sesudah menyuguhkan 
teladan yang paling indah dan paling tulus dalam dakwah kepada Allah dan 
berjuang di jalan-Nya. Khadijah adalah sosck istri bijaksana yang mampu 
menilai segala sesuatu secara benar dan mencurahkan kedermawanan hingga 
mendatangkan ridha Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, layeklah jika 
Khadijah mendapat salam (kedamaian) dari Tuharnya dan mendapat kabar 
gembira dengan rumah di surga berupa istana yang tidak mengenal hiruk- 


Dr. Abyah Abdurrahman, Sayyidit Bait an Nubuwwah (Bein 
hlm. 281. 
& Ibnu Ishag dalam riwayat Yinus bin Bakir. Lihat: Ibnu Sayyid aneNis, Or. Ci jl 1. hlm 
130, Ibnu Hajar, Op. Ci le. 8 likn. 62, dan Ibnu Hubaib, Op. Cit li. 11 
Ibnu Hisyam, Op, Ci jle 2, hlm. 57, ath-Thabari, Op. Ci jld. 2, hlm. 229 dan Ibnu Sayyid 
anNas, Op. Gt, Hd. 1, hlm. 130. 


: Dar alKitab a-Arabi, ut) 


pikuk dan kepayahan. Rasulullah & bersabda, “Wanita terbaik adalah Maryam 
binti Imran. Wanita terbuik adalah Khadijah binti Khswwailid 
Ya Allah, ridhailah Khadijah hinti Khuwailid, junjungan yang suci, Ummul 
Mukminin. Istri setia dan tulus yang beriman dan berjuang di jalan agama 
dengan seluruh kekayaan dunia yang dimiliki. Semoga Allah memberikan 
balasan terbaik baginya. 
tea 


5 Hadis selengkapnya, hat: Sabit Bukhari dalem bagian “adha Ashab anNabi SAW, 
bab “Pernikahan Nai S.A.W, dengan Khadijah dan Keutamaannya” (4/2311 dan Shahih Musim 
tentang "Tadha'iash-Shahihah” bab “Fadlu Khadijah Ummul Mukminin 45." (No 24321. 

5 AkBuklari dalam bagian “Tadh41 Ashab arNebi SAW", bab “Pemikahan Nabi SAW. 
dengan Khadijah dan Keutamaannya”. ia/230) dan Shahih Muslim tentang “Fadha'f ash-sheliabah", 
bab “Fadlu Khadijah Ummul Mukminin 4&.” (No. 2430). 


. an 
ENAK 


7 


2 


Saudah binti Zum'ah 


Sahabat Muhajirin Wanita dan Istri 
dari Sahabat Muhajirin 


KEMAMAGTAAN MENYETIMUTT HATI Saudeh saat merasakan air mata kebahagiaan 
membasahi jiwanya. Saudah bermimpi seolah melihat bulan jatuh dari langit 
menimpa dirinya saat ia sedang berbaring tidur. Ia tidak mengerti apa takwil 
mimpi itu dan ia tidak pula berharap untuk menjadi istri Rasulullah $ setelah 
dirinya lapuk dimakan usia. Sungguh merupakan kehormatan yang tiara 
tara jika ia menjadi Ummul Mukminin dan memahkotai kesabaran dalam 
menghadapi tekanan kaum kafir dan hijrah ke Habasyah karena Allah dan 
Rasul-Nya. 

Istri yang baik dan suci, yang ikut hijrah dan rela berkorban derni men- 
dapat ridha suaminya yang mulia, Rasulullah $&, Dengan senang hati, ia 
berikan malam gilirannya kepada Aisyah demi menjaga hati Rasulullah 
$&. Ia adalah Saudah binti Zum'ah bin Gais bin Abdi Syams bin Abdud bin 
Nashr bin Malik bin Hasan bin Malik al-Ourasyiyah al- Amiriyah." Ibunya 
bernama asy-Syumus binti Oais bin Zaid bin Umar. Ia merupakan keturunan 
Bani 'Adi an-Najjar. 

Sayyidah Saudah seorang wanita yang agung dan pandai ini pernah me- 
nikah dengan saudara sepupunya. as-Sakran bin Amar, saudara dari Suhail bin 
"Amar al-Amiri. Saudah adalah salah seorang dari delapan orang keturunan 
Bani “Amit” yang lari meninggalkan negeri dan harta benda mereka lalu 


F8“ Keturunan Bani Amir bin Lu'ay, Lihat Ibnu al-Kalbi, Op. Cit hlm 421 dan lonu Hazm, Op. 
Ch him. 157 

Ig adalah binti Oais bin Amar bin Zaid. Lihat: Ibnu Kalbi, Op. Ci, hlm. 422, Ibnu Sayyid 
anNas, Gp. Ci, Jd. 3, hlm. 300, Ibnu Hazm, Op. Cit, hlm. 158, Ibnu Abdil Bart, Op. Ci jd, 4, hm 
1867, Ibnu Hajat, Op. Ci, ld. 8, him. 117, Ibnu Hisyam, Op. Ci, ild 1, him. 353 dan Ibnu Hubaib, 
Op. Cit, hlm. 70, 

7 Konon delapan orang yang hijrah itu adalah Malik bin Zum'ah bin Gais bin "Abdi Syari 
al'Amir, saudara lekidaki Saudah, Sakran bin "Amar bin "Abdi Syams, suami Saudah: keponakannya: 
(dua saudaranya: Salth dan Hathib: dua anak Amar bin “ Abdi Syam lalu keponakan “ Abci Syams, 


menyeberangi ganasnya lautan hingga rela merasakan sesuatu yang lebih 
kejam daripada maut demi menyelamatkan agame. Mereka mendapat siksaan 
dan tekanan yang semakin beringas agar mau kembali ke dalam kesesatan 
dan kemusyrikan. Begitu penderitaan di pengasingan saat berada di bumi 
Habasyah berakhir, Saudah kehilangan sang suami yang hijrah bersamanya. 
Ja pun merasakan pahitnya sebagai janda sesudah mengalami penderitaan 
hidup dalam keterasingan. 

Semua sahabat Rasulullah $& mengetahui sejauh mana kebutuhan 
beliau kepada seorang istri. Namun, tidak seorang pun dari mereka berani 
mengawali pembicaraan dengan Rasulullah #, yang sedang berduka karena 
kehilangan Khadijah 45, tentang siapa yang akan menggantikan posisi istri 
pertama nan suci itu. 

Suatu malam ketika Rasulullah berada di kediaman dan mengenang 
hari-harinya yang damai bersama Ummul Mukminin, Sauyidah Khadijah, 
datanglah Khaulah binti Hakim,” istri Utsman bin Mazkhmun, menemui beliau. 
Rasulullah $& segera menyambut kedatangan Khaulah karena ia adalah salah 
seorang wanita mukmin sejati yang pernah ikut dalam hijrah pertama ke tanah 
Habasyah bersama Utsman, suaminya. Namun, tidak lama kemudian, Khaulah 
kembali ke Mekah bersama suami untuk kembali berdampingan dengan 
saudara-saudara sesama muslim dan menahan kesabaran bersama mereka 
dalam menghadapi berbagai siksaan hingga datanglah pertolongan Allah. 

Khaulah melangkah mendekat sambil mengumpulkan keberanian se- 
belum mulai berbicara dengan santun kepada Rasulullah &. Ia berkata, 
“Apakah engkau tidak hendak menikah wahai Rasulullah?” Rasulullah && 
memperhatikan Saudah dari balik alis matanya yang panjang. Dengan nada 
yang masih memendam kesedihan dalam hati, beliau menjawab, 


“Siapakah sesudah Khadijah wahai Khaulah?” 


“Abdullah bin Suhsil bin "Amar, tiga orang istrinya yang bermarga Amiriyeh: Saudah binti Zun'ah 
bin Gas bin “Abci Srams: Ummu Kulsum binti Suhail bin "Amar bin “Abdi Syams: dan "Amrah 
binti akWagdan bin "Abdi Syams. 

Tentang kematian as-Sakran bin "Amar ada dua riwayat: yang satu mengatakan bahwa ia 
“wafat meninggalkan Saudah di hurni Habasyah sebagai seorang Muhajrin. Ada yang meriwayatkan 
bahwa ja telah membawa pulang Saudah ke Mekah dan tidak lama setelah itu, ia wafat sebelum hirah 
ke Madinah. Kedua riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abcil Barr dalam pembahasan mengenai biografi 
25Sakran bin Amar: Ibnu Abdil Bari, Op. Gt, ld. 2, hlm. 683. Pendapat pertama diikuti oleh Musa 
bin Agabeh dan Ibnu Hazm dalam kitab AHamharali 1157) kemudian Zubairbin Bakar mengutip 
dari lbnu Sa'd, 

“Adapun pendapat kedua diikuti oleh Ibnu Ishag dalam Sirah an-Nhawiyah oleh Ibnu Hisyam 


"!  ath-Thabari, Tarikh, jld. 3, hlm. 175, Ibru Hajar, Op. Cit jld. 8, dlm. 117 dan akMuhibb 
athxihabari. Gp, Cit, hlm. 103 


uhammad 


Do 


Khaulah menyahut, “Engkau bisa memilih gadis ataukah janda." 

Rasulullah #8 bertanya, “Siapakah yang gadis?" 

Khaulah menjawab, “Ta adalah putri dari makhluk Allah yang paling 
engkau cintai, Aisyah binti Abu Bakar.” 

Setelah sejenak diam, Rasulullah #& kembali bertanya, “Sizpakah yang 
jande?” 

Khaulah menjawab, “Ja adalah Saudah binti Zumah yang telah beriman 
kepadamu dan mengikuti agamamu.” 

Rasulullah & terbayang seal Saudah meninggalkan bumi yang subur 
tatkala ia mendapat kesempurnaan dan kemewahan hidup serta merasakan 
'ketenangan di atas bumi itu, tetapi kemudian ia pergi menuju negeri asing 
dan di tengah orang-orang yang tidak ia kenal dan mereka tidak pula me- 
ingenalnya. Bahasa mereka bukan bahasa Arab. Agama mereka bukan agama 
Islam. Bahkan, sebelum kembali dari perasingan dan menginjak bumi Mekah, 
suaminya meninggalkan dirinya untuk selamanya. Rasulullah # sangat 
terkesan dengan Saudah, Muhajirah yang menjadi janda itu. Karena itu, begitu 
Khaulah binti Hakim menyebut nama Saudah, Rasulullah segera mengulurkan 
tangannya yang pengasih untuk menjadi sandaran bagi Saudah pada masa 
tuanya serta meringankan kerasnya kehidupan yangia rasakan. Rasulullah 
#8 bersabda kepada Khaulah, “Pergilah dan bicaralah kepada Saudah!” Khaulah 
segera pergi. Ia terlebih dahulu menghampiri kediaman Abu Bakar dan baru 
kemudian mendatangi rumah Zum'ah. 

Tidak lama kemudian, Nabi # menikahi Aisyah binti Abu Bakar & juga 
menikahi Saudah yang hidup bersama Rasulullah $ selama kurang lebih 
Liga tahun atau lebih, baru kemudian berkumpul dengan Aisyah. Masyarakat 
Mekah merasa aneh terhadap pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti 
Zumv'ah. Mereka pun bertanya dengan penuh keraguan, “Janda tua yang 
tidak begitu cantik menggantikan junjungan seluruh wanita Ouraisy dan 
tumpuan semua pembesar Ouraisy?" 

Sejak awal, Saudah mengetahui bahwa Rasulullah-lah yang menikahinya 
dan beliau bukanlah laki-laki yang dilepaskan dari sifat kemanusiaan karena 
kenabiannya. Karena itu, Saudah juga tahu bahwa dirinya, atau siapa saja, 
tidak akan bisa menggantikan Khadijah di hati Rasulullah. Pernikahannya itu 
tiada lain adalah kebajikan, kasih sayang, dan pelipur lara dari Nabi pembawa 
rahmat, Muhammad $8. Namun, itu semua tidak ia hiraukan karena dengan 


"2 Ath-Thabari, Jarikh, jd. 3, him. 175. 


Rasulullah # mengangkatnya dalam kedudukan tinggi itu dan menjadikannya 
sebagai Ummul Mukminin, semua itu sudah cukup baginya. 

Saudah merasa bahagia ketika melihat Rasulullah #& menertawakan 
dirinya saat berjalan— karena tubuhnya sangat gemuk—atau kadang beliau 
juga merasa damai karena keriangan Saudah dan memuji sedikit kata-katanya. 
Suatu ketika, Saudah berkata kepada Rasulullah &, “Wahai Rasulullah, tadi 
malam aku shalat di belakangmu. Selanjutnya, engkau membawaku ruku' 
hingga aku memegang hidungku karena khawatir jika sampai darah menetes 
darinya.”9 Rasulullah tersemyum lebar karena kata-kata Saudah tersebut. 

Demikianlah, Saudah s$ mampu tinggal dalam keluarga Nabi dan 
melayani putri-putri Rasulullah $. Ja mampu menciptakan kegembiraan dan 
kebahagiaan dalam hati Nahi dengan keriangan dan kejenakaannya meskipun 
tubuhnya begitu gemuk. Keadaan ini berlangsung hingga tiga tahun dan 
masuklah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar di tengah rumah tangga Nabi. 
Saudah memberikan tempat pertama kepada Aisyah dalam keluarga itu. Ia 
berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan istri muda itu dan berusaha 
memberikan ketenangan. Sejak saat itu, berdatangan pula istri-istri Rasulullah 
$& yang lain, seperti Hafshah, Zeinab, dan lain-lain. 

Sayvidah Saudah & menyadari bahwa Kasulullah tidaklah menikahi 
dirinya, kecuali karena kasihan kepadanya setelah ditinggal oleh mendiang 
suaminya. Saudah melihat hal itu dengan jelas ketika Rasulullah hendak 
menceraikannya secara baik-baik untuk membebaskannya dari situasi yang 
beliau rasa melukai hati Saudah. Ketika Rasulullah 8 menyatakan niat untuk 
menceraikannya, Saudah merasa dadanya laksana terimpit hingga ia pun 
berbisik, “Pertahankanlah aku wahai Rasulullah. Demi Allah, aku tidaklah 
berambisi untuk memiliki suami, tetapi aku berharap bahwa saat Allah 
membangkitkanku pada hari Kiamat nanti, aku bangkit sebagai istrimu.” 

Rasulullah memandang Saudah dengan iba dan penuh belas kasih. 
Sejenak, beliau terdiam hingga Saudah kembali berbicara dengan kata-kata- 
nya yang tersedu-sedu: "Pertahankanlah aku wahai Rasulullah! Aku rela 
memberikan malam giliranku kepada Aisyah, Sungguh aku tak menginginkan 
lagi apa yang diinginkan oleh para wanita,” 

Ibnu Higar, On. Cit, ld 8 hr, 118 dan Ibnu Abdil Bar, Op. CE, j4 him. 1867, 
Ibnu Hazm, Op. Gt, ld 8, hlm. 117 dan Ibnu Abdil Bar, Loc Ci Hadis diatas ditwayatkan 


oleh Imam Muslim tentang “Radla"”, bab “Bolehnya Memberikan Giliran kepada Madu". (No. 


1463) 


Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dam bagian "Nikah", bab “Wanita yang Memberikan 


Giliran kepada Madunya”. 16/154). Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim seperti hadis 
sebelurnnya 


uhamimad Hamam.— 43 


5 


Rasulullah s mengabulkan permintaan Saudah yang memiliki perasaan 
yang peka itu. Selanjutnya, Allah $ menurunkan ayat al-Our'an berikut 


“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau Sikap tidak acuh dari 
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (OS. An- 
Nisa”: 128) 


Saudah tetap tinggal di tengah keluarga Nabi #5 dengan ridha, tenang, 
dan bersyukur kepada Allah # yang telah mengilhamkan kepadanya kata-kata 
yang bisa diterima oleh Rasulullah agar dirinya tetap bersama makhluk Allah 
terbaik ini di dunia, sebagai ibu bagi kaum Mukminin dan istri Rasulullah & 
di surga kelak. Dalam keheningan malam, ia pun terbangun dalam ruangnya, 
menunaikan shalat, dan bersyukur kepada Allah # sementara hatinya penuh 
dengan keridhaan dan iman. 

Saudah & wafat pada ujung masa kekhalifahan Umar bin Khathihab 4&.“ 
Sementara itu, Ummul Mukminin Aisyah :& selalu mengenang perilaku dan 
pengaruh Saudah dengan penuh kejujuran. Aisyah mengatakan, “Tidak ada 
wanita yang aku lebih ingin meniru perilakunya" selain Saudah binti Zum'ah. 
Pada saat sudah renta, ia berkata kepada Rasulullah &: “Wahai Rasulullah, 
aku berikan hariku darimu untuk Aisyah” Akan tetapi, ia memiliki sifat 
yang keras." 


2. 


$ Ibnu Abdil Barr, Op. Ci, jld 4, hlm, 1867, Ibnu Hazin, Loc: Cit Dan Ibnu Sayyid an-Nas, 
Op. Cit, id. 3, Hlm. 301 

Berharap agar bisa mengikuti petunjuk can jalannya. Bukan sikap Keras yang dituturkan 
di akhir hadis 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ar-RadIa", bab bolehnya istri meriberikan giiran 
kepada madunya. (rmr. 1463). Hadis serupa juga oituturkan dalam Kitab alisti'3b dan allshabah 


Aisyah binti Abu Bakar 


Dibersihkan Namanya dari Atas Tujuh Langit 


Asn-Sirmptoat s1xT1 asri-Srmppto. Al-Atigah binti al-'Atig. Kekasihnya kekasih, 
penghibur yang dekat junjungan para rasul, Muhammad 4. Wanita yang 
dibebaskan dari segala cacat dalam Kitabullah dan bersih dari keraguan hati 
hingga ia mampu melihat Jibril, utusan Allah Yang Maha Mengetahui yang 
gaib. Wanita yang selalu berpuasa dan berpuasa hingga tubuhnya lemah 
karena puasa. Ia-lah pemilik cinta pertama dalam Islam, cinta Nabi &. 

Sungguh ia memiliki kedudukan yang agung saat bercerita dalam hadis 
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Shafwan: “Ada tujuh hal pada diriku 
yang tidak dimiliki oleh wanita mana pun, kecuali yang diberikan oleh Allah 
kepada Maryam binti Imran. Demi Allah, aku tidak mengatakan ini sebagai 
kesombongan terhadap para sahabatku (maduku), Tujuh hal itu adalah (1) 
Malaika Jibril pernah turun membawa gambarku kepada Rasulullah (dalam 
mimpi): (2) Rasulullah menikahiku saat aku baru berusia tujuh tahun lalu aku 
diberikan kepada beliau saat berusia sembilan tahun, (8) beliau menikahiku 
sebagai seorang gadis dan tidak ada seorang manusia pun yang menyamaiku: 
(8) wahyu datang kepada Rasulullah & saat aku dan beliau dalam selimut 
yang sama, (4) aku adalah orang yang paling beliau cintai, (5) ada ayat yang 
turun berkaitan denganku ketika umat ini hampir hancur: (6) Aku pernah 
melihat Jibril dan tidak satu pun istri Rasulullah selain aku yang pernah 
melihatnya: (7) dan Rasulullah $& wafat di rumahku tanpa ada seorang pun 
menemani selain malaikat dan aku.” 

Wanita yang jujur, setia, tulus, pencemburu, dan terhormat: Aisyah 
binti Abu Bakar ash-Shiddig.“ Ayahnya bernama Abdullah bin Utsman bin 
'Amir bin 'Amar bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay 


& Rasululk & bersabda, #Siags yang ingin melihat crang yang dibebaskan dari neraka maka 
Inadah Asu Bakar," Kareva iv, Abu Bakar dikenal lengan nama Atig. lihat Ibuu Hazm, Op. Cit Jl 
3, him. 104, Ibnu Hisyam, Op. Cit jld. 4, him. 203, ath-Thabari, Tarich, jld.3, hlm. 177, Ibnu Sayyid 
anNis, Op. Ci, jd. 2, hlm. 300 dan Ibnu Abdi Barr, Op. Gt, jid. 4, hlm. 1981. 


and Hamami 


al-Ourasyi at-Taimi. Ibunya bernama Ummu Ruman binti "Amir bin 'Uwaimir 
al-Kinaniyyah,8 sahabat wanita yang agung dan mukminah yang pernah 
disabdakan oleh Rasulullah: “Siapa yang ingin melikat bidadari maka hendaklah 
jameihat Ummu Ruman”9 

Wanita yang dibersihkan namanya dari atas tujuh langit adalah Aisyah 
binti Abu Bakar «2. La-lah Umunul Mukminin, istri junjungan seluruh umat 
manusia, yang paling beliau cintai dan putri dari laki-laki yang beliau cintai.” 
'Aisyah adalah wanita yang telah membuktikan, sejak empat belas abad yang 
lalu, bahwa wanita bisa menjadi lebih unggul daripada laki-laki dan bisa 
menjadi politikus, bahkan prajurit perang. 

Wanita ini telah berguru dan dididik dalam madrasah mubuuak, madrasah 
iman, dan madrasah perjuangan, Pada masa kanak-kanak, Aisyah dididik oleh 
guru kaum Muslimin dan manusia paling utama di antara mereka, yaitu sang 
ayah: Abu Bakar ash-Shiddig. Selanjutnya, pada masa remaja, ia dibimbing 
(leh nabi dan mahaguru umat manusia, orang yang paling mulia dan paling 
utama, yaitu sang suami: Rasulullah $&. Dengan demikian, Aisyah telah 
merangkum ilmu, keutamaan, dan pengajaran yang membuatnya mampu 
meninggalkan gema dalam sejarah yang gaungnya abadi sepanjang masa. 
Peninggalan-peninggalan Aisyah diajarkan di berbagai fekultas sebagaimana 
teks-teks sastra terindah yang diajarkan. Fatwa-fatwa Aisyah dibaca di 
fakultas-fakultas agama sementara amal-amalnya yang paripuma menjadi 
ruang lingkup kajian bagi setiap pengajar sejarah Arab dan kaum Muslimin. 


Kasulullah 4& menikahi Aisyah &b atas perintah Allah #&/! pasca- 
meninggalnya mendiang Savyidah Khadijah 4s ketika Aisyah masih anak- 


"Ummu Rumen abKinariyyahi & adalah keturunan Bani Malik bin Kinanah. Tidak ada 
perselisihan pendapat tentang nasabnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam: Ibnu Abdil Ban, 
Op, Gt, jd. 4, hlra. 1936, Ibnu alKalbi, Nazsb Ouratty, hlm. 376, Ibnu alKabi, Op. Cit, hlm. 127, 
Tahdzib at Tahasib Beirut: Dar al-Kutub adImiyah, tt) jld. 12, hlm. 433, Ibnu Sayyid an-Nis, Op. 
Ci, jid. 2, him. 300 dan Ibnu Hubaib, Up. Cit, hlm. B0, Ummu Ruman adalah salah seorang sahabat. 
“wanita yang agung, Pada masa jahliyah, is menikah dergan Abdulkh bin Haris akAsdi dan memiliki 
seorang anak bernama Thuai. Sang suami pun meningggal dan digantikan oleh Abu Bakar 48. Dari 
pernikahan Ini, Uwunu Ruran melahirkan anak bernama Aisyah dan Abdurraunan. Ia hiyali ke Madina 
eotelah Rasulullah # dan para sahabat tinggal di sana. Ketika Ummu Ruman wafat parcape 
IRi, Rasulullah & menziarahi makamnya, membaca istighfar kemudian mengucapkan, “Ya Allah, 
(engkau tolah melihat yang di alarm oleh Ummu Ruman karena Fngkau dan karona Rasul Mu" (HR. 
Ibnu Sa'd dalam Thabagat, Ibnu Hajar al-Asgalani dalam Akishabah dan Ibnu Abdul Barr dalam 
ALIS Abi. 

2 Mk 

9 Diriwayatkan dalam AshShihah dari Aru bin Ash 34, "ia burtanya kepada Rasukulkah 4 
“Siapakah wanita yang paling engkau cintai wahai Rasululah? Beliau menjawab: “Aisyah, Selanjutnya, 
ia bertanya lagi: "Kalau cari kaum lakiaki Rasulullah # menjawab: "Ayahnya", Lihat: alBukhar, ld 
7, him. 18, bagian “Tadha' Ashab an Nabi", bab: “Gaul an Nabi au Kuntu Muttakhidzan Khalilan”. 
Muslim dalam “Tadhgii ash-Shahabah', bab: "Min ladha'1! Abi Bak”, INo. 23841 

b ukhari, GId. 7, hlm. 173) di bagian “Ti Manduib abAnshar", bab “Tazwj 
lanNabi SAW, Aisyah”, juga dalam bab “Kzsyf alMar'ah R alManam", bab “Tsiyib akkbrir 9 ak 


anak yang berusia enam tahun. Pada saat yang sama, Rasulullah menikahi 
Saudah binti Zumah &, tetapi beliau hanya memboyong Saudah dan tinggal 
bersamanya selama tiga tahun, Setelah itu, beliau baru memboyong Aisyah. 
ketika telah berusia sembilan tahun. Rasulullah memboyong Aisyah pada 
bulan Syawal tahun ke-2 H sesudah Perang Badar. 

Tentang hari pernikahannya, Aisyah menggambarkan sebagai berikut, 
“Rasulullah mendatangi ramah kami lalu berkumpullah sejumlah laki-laki dan 
wanita Anchar. Selanjutnya, ibuku mendekatiku saat aku sedang memanjat di 
antara dua pelepah kurma, Ibu menurunkanku lalu merapikan rambutku dan 
mengusap wajahku dengan sedikit air. Setelah itu, ibu bergegas menuntunku 
pulang ke rumah dan ketika sampai di pintu, ibu menghentikarku hingga 
napasku terengah-engah. Selanjutnya, ibu mengajakku masuk sementara 
Rasulullah $$ duduk di atas sofa di rumah kami. Ibu mendudukkanku di 
pangkuannya sambil berkata: “Mereka adalah keluargamu. Semoga Allah 
memberkahimu karena mereka dan semoga Dia memberkahi mereka 


Lam 


karenamu'/ 

Sayyidah Aisyah adalah pengantin wanita yang manis, tubuhnya langsing, 
kedua matanya lebar, rambutnya ikal, dan wajahnya bersinar kemerah- 
merahan. Kini Aisyah tolah berpindah ke rumah barunya. Rumah ita hanyalah 
sebuah kamar di antara beberapa kamar yang dibangun mengclilingi magid 
dan terbuat dari bata dan batang kurma. Di dalam rumah ini, diletakkan 
satu alas tidur dari kulit kayu. Tidak ada yang membatasi antara alas tidur 
ini dan tanah selain tikar, dan pada daun pintunya, dibersikan tabir yang 
terbuat dari serabut.? 

Orientalis Boudly mengatakan, “Sejak Aisyah menginjakkan kaki di 
jumah Muhammad &, semua merasakan keberadaannya. Jika ada seorang 
gadis yang mengetahui apa yang sedang ia hadapi, ia adalah Aisyah binti 
Abu Bakar. Aisyah telah membangun kepribadian sejak hari pertama ketika 
ja memasuki rumah Rasulullah yang mengelilingi masjid itu ...”4 


Mardin'. Liat pula: Shali: Musiv tentang “FaxIh3# esIrShhahabahi", beb "Fadhl Aisyah” (No. 2438) 
Di antara hadis yang diriwayatkan dari keduanya dari Aisyah sg, ia berkata, Rasulullah # bersabda: 
"Aku bermimpi melihat dirimu sclama tiga malam, Malaikat membawa drimu di balik solembar sutra. 
Malaikat tv mengatakan: “Ini adalah istnm." Aku pun membuka kain sutra itu dan ternyata engkat 
(ada di balik sutra itu. Keren tu, aku mengatakan: Ami adalah perintah dari Alah yarsg Dia tekuhikan'" 

2 (1442), th Thabar, AtTarikh, ji. 3, lm, 176, a0- 
Samba, Wati" akWafi di Akhhar Pi a-Mushthafa. (Beirtit: Dr a-Kutuh aMlnyah), jl 1, hlm. 260 
den Muhib atl-Thaberi, Op. Cit, hlm. 32. 

73 Lihat: Shahih Musim INo. 2082 dan 2438i dan asSamhtri, Op. Cit, jld 3, him. 459, 

78 Lihat: Edisi Arab cari tulisan Boudly: Kitab ar.kast, hlm. 93-130. 


utara 


(an) 
sh 


Di dalam kamar sederhana itu, di tengah kehidupan rumah tangga Nabi, 
Sayyiduh Aisyah s8 tumbuh menjadi guru bagi setiap wanita di seluruh dunia 
dan sepanjang sejarah. Aisyah menjadi istri terbaik yang selalu menghibur 
suami, memberikan kebahagiaan, dan menghilangkan beban yang beliau 
alami di luar rumah akibat pergumulan dengan kehidupan dan berdakwah 
dijalan Allah &. 

Aisyah menjadi istri yang terbaik, memiliki tangan maupun hati yang 
mulia, Aisyah mampu bersabar bersama Rasulullah & dalam menghadapi 
kemiskinan dan kelaparan hingga pernah melewati berhari-hari tanpa ada 
api yang menyala di rumah Rasulullah untuk sekadar memasak roti alaupun 
sesuatu yang bisa dimasak. Mereka berdua hanya hidup dengan makan 
kurma dan air. 

Ketika kaum Muslimin mengalami kehidupan yang makmur, suatu 
hari Aisyah dihadiahi 1000 dirham oleh Mu'awiyah. Saat itu Aisyah sedang 
berpuasa dan tidak memiliki apa pun untuk berbuka. Aisyah pun menerima 
dirham-dirham itu lalu membagikan seluruhnya kepada para fakir miskin. 
Karena itu, budak Aisyah bertanya, “Tidakkah engkau bisa menggunakan 1 
dirham saja untuk membeli daging guna berbuka nanti?” Aisyah menjawab, 
“Andai engkau mengingatkanku (tadi) pastilah aku melakukannya.” 

Aisyah tidak pernah tertekan oleh kemiskinan dan tidak pula kegirangan 
oleh kekayaan. Ia mampu menjaga kehormatan diri hingga dunia menjadi 
remeh baginya. Aisyah tidak menghiraukan kedatangan maupun kepergian 
dunia 

Demikianlah, Aisyah wb merjadi wanita yang sangat mementingkan waktu 
'untuk mendengar dari Rasulullah hingga ia berhasil menguasai ilmu dan 
bataghah yang membuatnya layak menjadi guru para laki-laki serta menjadi 
rujukan bagi mereka dalam bidang hadis, sunnah, dan fikih. Dalam hal ini, 
az-Zuhri mengatakan, “Andaikan ilmu Aisyah dibandingkan dengan ilmu 


seluruh wanita, pastilah ilmu Aisyah lebih tinggi." 

Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, “Aku pernah 
bersahabat dengan Aisyah. Aku tidak pernah melihat scorang pun yang 
lebih mermahami suatu ayat yang turun, suatu kewajiban, suatu sunnah, atau 
sebuah syair—tidak pula ada yang lebih kuat dalam meriwayatkannya, atau 
suatu hari yang berjalan di kalangan bangsa Arab, nasab, tentang hukum, 


"8 Niat: akHakim, Op. Ci. jd. 4. hlm. 13, akAshbahani, Op. Git jd. 2. hlm. 49 dan Ibnu 
Satd, Op. Ci jld. 8, hlm 67, 

«Lihat: aktiakim, Op. Cit, jld. 4, him. 11 dan akHaitsarri, Majma'zzZaward (Berrot Dar 
alkitab akarabi, tt jld.9, hlm. 245. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan perawi yang sigah. 


muapun kedokteran dibandingkan dengan Aisyah. Selanjutnya, aku ber- 
tanya kepadanya: "Wahai bibi, dari manakah engkau memahami perihal 
kedokteran? Aisyah menjawab: 'Aku pernah sakit lalu Nabi menjelaskan 
sesuatu kepadaku kemudian ada orang yang sakit lalu nabi menjelaskan 
sesuatu kepadanya. Aku mendengar orang saling mengabarkan satu sama 
lain dan aku menghafalnya'.”7 

Diceritakan dari al-A'masy, dari Abi adh-Tihuha, dari Masrug, ia berkata, 
“Kami bertanya kepadanya: “Apakah Aisyah memahami Fara'idh?' Ta menjawab: 
Demi Allah, aku telah melihat para sahabat besar Muhammad gf bertanya 
kepada Aisyah tentang Fara'iih'" 


Salah satu peristiwa penting yang mewarnai kehidupan Ummul 
Mukminin Aisyah adalah peristiwa tuhmah (tuduhan) keji yang dituduhkan 
kepadanya (mihnah alifki)"" Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 H setelah 
Rasulullah #& menikahi Zainab binti Jahsy. 

Kebiasaan Rasulullah ketika hendak bepergian adalah mengundi para 
istrinya. Siapa di antara mereka yang mendapat undian maka ia-lah yang pergi 
bersama Rasulullah. Nah, ketika terjadi Perang Bani Mushtalig, Rasulullah #& 
mengundi para istrinya seperti biasa dan keluarlah nama Aisyah s4. Aisyah 
segera pergi menemani Rasulullah & dengan riang gembira atas kehormatan 
yang diberikan oleh Allah untuk mendampingi perjalanan Rasulullah. 
Aisyah menjadi pendorong dan pemberi semangat yang baik bagi Rasulullah 
hingga beliau berhasil pulang dengan membawa kemenangan. Rombongan 
Rasulullah yang sukses itu pun berjalan menuju Madinah al-Munawwarah 
diiringi dengan lagu-lagu kemenangan dan kejayaan. 

Rasulullah #$ pulang dari peperangan itu dengan kesedihan yang 
begitu mendalam karena tersebarnya fitnah di antara kaum Muslimin dan 
keterlibatan Abdullah bin Abi Salul, gembong kaum munafik dan pemimpin 
kabilah Khazraj, dalam fitnah tersebut. Ketika itu ada dua orang di antara 
kaum Muslimin berebut air sebagaimana yang terjadi pada sebuah sumur 
ataupun setiap aliran air yang menjadi rebutan banyak orang. Seseorang 
berteriak, “Hidup Khazraj!" Seorang lagi pun menyahut, “Hidup Kinanah, 
hidup Ouraisy.” Nabi & lalu keluar dengan sangat marah karena men- 
dengar fanatisme kesukuan yang menjengkelkan itu. Beliau bertanya, “Ada 
5 Uihat: Abu Nu'aim, Op. Cit, jld.2, hlm. 49 


Lihat: Hadis alifk secara rinci yang dikutip oleh aklmam al-Bukhari dalam Kitab At Tafsir 
saat menafsirkan surah . ayat 5. lihat juga dalam: Muslim. kitab At-Tatihah bab “tacis aNki 


wa Gabdl Taubah akOusif” (No. 27701. Lihat pula penjelasan hadis dalam: Ibu Hisyam, Op. Cit 
jd. 3, him. 309 dan seterusnya, serta dalam athThabai, aTatkh, jd 2, hlm 111 dan Ibnu Sad, Op. 
Cit Hd. 2, him. 6, 


uhamimad Hamam.— 49 


5 


apa dengan klaim jahiliyah int? Tinggelkanlah fmatisme ini karena itu adalah tradisi 
yang sudah usang 

Ketika pasukan Rasulullah kembeli berjalan menuju Madinah al-Munaw- 
warah, yakni sepulangnya dari peperangan dengan membawa kemenangan 
atas anugerah Allah #& untuk kejayaan Islam, malam pun segera tiba saat 
mereka mendekati Madinah. Alhasil, rombongan pun berhenti untuk 
beristirahat. 

Saat itu Ummul Mukminin Aisyah keluar untuk suatu keperluan dengan 
mengenakan kalung di lehernya. Ketika hajatnya telah selesai terpenuhi, 
kalung itu terjatuh tanpa ia sadari. Saat telah kembali ke dalam sekedup, 
Aisyah memeriksa kalungya dan ternyata telah terjatuh dari lehernya. Ia 
(pun kembali keluar dan pergi untuk mencarinya sejenak, Aisyah kembali ke 
tempat semula ia menunaikan hajatnya hingga akhirnya berhasil menemukan 
kalungnya tersebut. Namun, ketika ia kembali ke tempat sekedupnya berada, 
ternyata mereka sudah membawa pergi sekedup itu dengan mengira bahwa 
Aisyah berada di dalamnya karena tubuhnya yang begitu ringan. Aisyah :& 
berhenti di tempatnya ketika beristirahat dan berpikir bahwa mereka pasti 
akan kembali mencari dan menjempulnya saat menyadari bahwa dirinya 
tidak ada di dalam sckedup. 

Pada saat yang sama Shafwan bin Mu'athal & berada di bagian belakang 
pasukan. Ia berjalan belakangan untuk memeriksa barang-barang yang ter- 
tinggal. Ketika bangkit untuk mengikuti pasukan dari belakang, Shafwan 
melihat sebuah benda hitam dari kejauhan. Tatkala mendekat, ia pun tahu 
bahwa orang itu adalah Ummul Mukminin Aisyah :&. Pasalnya, ia pemah 
melihat Aisyah di balik hijab (sebelum kaum wanita diwajibkan untuk ber- 
hijab). Shafwan berucap, “Irma lillah xa innd iaihi rafi fin” 

Shafwan mengulang-ulang kalimatnya dengan maksud untuk 
membangunkan Aisyah. Pasalnya, ia segan untuk berbicara dengan Aisyah. 
Bahkan, Shafwan pun tidak berari menyapanya dengan kata-kata maka ia 
derumkan untanya lalu ia pegang tali kekangnya. Aisyah segera naik ke atas 
“unta sementara Shafwan berjalan sambil menuntun unta hingga berhasil 
menyusul pasukan saat tengah hari tiba. 

Rasulullah $ merasa tenang karena mendapati Aisyah dalam keadaan 
baik. Beliau mendengar cerita Aisyah tentang alasan mengapa ia tertinggal 
dan Rasulullah tidak menolak satu kata pun darinya. Namun, Ibnu Salul— 


3 Temang sebab terjadinya perang Bani Mushthalig, lihat dalam: ath-Thabar, ath-Tarikh, ld 
3, him. 109 dan Ibnu Hzyam, Op. Cit jld 3, him. 307. 


seorang laki-laki Khazraj dan salah satu musuh Islam, musuh Allah, dan 
Rasul-Nya itu—tidak terima jika ada peristiwa tanpa memberi komentar. 
Ia melihat bahwa saat itulah peluangnya untuk menyebarkan desas-desus 
dan kebohongan. Ia pun segera mengumbar lidahnya yang kotor dengan 
mengatakan, "Demi Allah, Aisyah tidak akan selamat dari Rasulullah dan 
beliau tidak akan selamat dari Aisyah.” Dengan kelimat ini, ia bermaksud 
untuk mengadu domba antara Kasulullah dan orang yang paling dekat 
dengan beliau, Abu Bakar ash-Shiddig 45, atau ia berharap bisa menanamkan 
keraguan di kalangan umat Islam tentang kehormatan Nabi mereka. 

Tentang hal ini, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddig & 
menceritakan, “Orang yang mengembuskan berita dusta itu adalah Abdullah 
bin Salul. Ketika itu kami tiba Madinah. Aku mengeluhkan kebohongan itu 
hingga satu bulan lamanya tatkala orang-orang ramai membicarakan ucapan 
yang diembuskan oleh ashhibul ifki (para penyebar berila dusta) tanpa aku 
sadari, Rasulullah 88 membuatku bimbang saat aku sakit. Sungguh aku tidak 
lagi melihat kasih sayang dari beliau seperti yang pernah kulihat jika aku 
mengeluh sakit, Beliau hanya masuk dan mengucapkan salam lalu bertanya: 
"Bagaimana kabarmu? Setelah itu, beliau pergi begitu saja. 

Hal itulah yang membuatku gelisah terhadap beliau, tetapi aku tidak 
merasakan adanya keburukan hingga diriku sembuh. Setelah sembuh, aku 
pemah keluar bersama Ummu Masthah menuju perkebunan (tempat pem- 
buangan air besar). Kami tidak pemah keluar ke tempat ilu, kecuali pada 
malam hari, sebelum karni membangun tempat pembuangan kotoran (WC) 
di dekat rumah-rumah kami. Hal itu adalah kebiasaan kami yang sama 
dengen orang-orang Arab terdahulu dalam hal buang air. Pasalnya, kami 
merasa terganggu dengan tempat-tempat (buang air) itu jika berada di dekat 
Tumah kami, 

Aku pun berangkat dengan Ummu Misthah, seorang anak wanita Abu 
Ruhum bin Muththalib bin Abdi Manaf. Setelah selesai dengan urusan kami, 
kami pun segera berjalan pulang. Namun, tiba-tiba Ummu Misthah terpeleset 
dalam pakaian yang menutupi tubuhnya sehingga terucaplah dari mulutnya 
kalimat: 

“Celakah Masthah!" 

“Betapa buruk ucapanmu! Apakah engkau mengumpat seorang laki-laki 
yang perah ikut dalam Perang Badar?” sahutku 


“Wahai junjunganku, tidakkah engkau mendengar apa yang ia katakan?” 
ujar Ummu Masthah. 


“jagat 


Aku bertanya: "Memangnya apa yang telah ia katakan? Ummu Masthah 
menceritakan kepadaku tentang tuduhan para pembuat cerita bohong sampai- 
sampai cerita itu membuat sakitku semakin parah, 

Ketika pulang ke rumah, Rasulullah & datang lalu mengucapkan salam 
dan bertanya: Bagaimana kabarmu?" Aku menjawab: Aku meminta izin untuk 
pergi ke rumah kedua orang tuaku, Saat itu aku bermaksud untuk memastikan 
berita yang kudengar itu dari kedua orang tuaku. 

Rasulullah $& memberiku izin maka aku segera pergi ke rumah kedua 
orang tuaku. Aku berkata kepada ibuku: Wahai ibu, apakah yang sedang 
dibicarakan orang-orang mengenzi diriku?” 

Ibuku menjawab: "Wahai anakku, tenanglah, janganlah terlalu engkau 
Pikirkan soal itu. Demi Allah, jarang sekali ada wanita cantik yang sangat 
dicintai suaminya dan mempunyai beberapa madu, kecuali pasti banyak 
berita kotor dilontarkan kepadanya. Aku berkata: 'Mahasuci Allah! Apakah 
setega itu orang-orang membicarakanku? Aku menangis malam itu sampai 
Pagi air mataku tidak berhenti mengalir dan aku tidak dapat tidur dengan 
nyenyak. Pada pagi harinya, aku masih saja menangis. 


Ketika Aisyah sedang dalam keadaan seperti ini, datanglah seorang wanita 
'Anshar yang meminta izin untuk bertemu. Ia pun diizinkan untuk masuk 
dan segera duduk di sisi Aisyah, ikut menangis selama Aisyah menangis. 
Hal itu terus berlangsung sampai akhirnya datanglah Rasulullah #4 seraya 
mengucapkan salam kemudian mengambil tempat duduk. Beliau mengucap- 
kan puji dan syukur kepada Allah kemudian bersabda, 
"Amma ba'du. Wahai Aisyah, sungguh aku telah mendengar desas-desus tentang 
dirimu. Jika engkau tidak bersalah, Allah pasti akan membersihkan namamu. 
Namun, jika engkau telah berbuat dosa, mohomlah ampun dan bertobatlah kepada 
Allah karena jika seorang hamba mau mengakui dosanya kemudian bertobat, 
Allah pasti menerima tobatnya”" 


Aisyah & mengisahkan, “Begitu Rasulullah selesai berbicara, meredalah 
air mataku hingga aku merasakan tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. 
Selanjutnya, aku berbicara kepada ayahku: Wahai ayah jawablah apa yang 
disabdakan oleh Rasulullah atas nama dirikul' Ayahku menjawab: "Demi 
“Allah, aku tidak tahu apa yang bisa kukatakan kepada Rasulullah” Aku pun 
berbicara kepada ibuku: Wahai ibu, jawablah apa yang disabdakan oleh 
Rasulullah & atas nama diriku!" Ibuku juga menjawab: Demi Allah, aku 
tidak tahu apa yang bisa kukatzkan kepada Rasulullah," 


'Aku berkata: "Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar desas- 
desus yang dibicarakan oleh orang-orang hingga kalian meyakini dan mem- 
benarkannya. Andaipun aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak bersalah, 
kalian tidak akan mempercayaiku. Begitu pun jika aku mengakui sesuatu yang 
Allah mengetahui bahwa aku tidaklah melakukannya (berdosa), kalian pasti 
mempercayaiku, Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan yang 
lebih baik antara diriku dan kalian selain perkataan Abu Yusuf: 


"Kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sejalah yang dimokon 
pertolongan-Nya terhadap yang kamu ceritakan'” (OS. Yusuf: 18) 


“Aisyah melanjutkan, “Selanjutnya, aku beranjak kemudian berbaring di 
atas ranjang. Demi Allah, saat itu aku tahu bahwa diriku tidaklah bersalah 
dan Allah pasti akan mengabarkan kesucianku. Namun, demi Allah, aku 
tidak menyangka bahwa Allah akan menurunkan wahyu yang berkaitan 
dengan diriku. Dalam hati aku merasa bahwa diriku terlalu rendah untuk 
difirmankan oleh Allah dalam ayat-Nya yang senantiasa dibaca berulang- 
ulang. Sesungguhnya, aku hanya berharap bahwa Rasulullah & mengalami 
mimpi yang akan membersihkan namaku. Namun, demi Allah, belum sampai 
Rasulullah menuju majelis can belum satu pun penghuni rumah yang keluar, 
Allah 8 telah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya. Wahyu itu membuat 
Rasulullah seakan mengalami demam hingga keringat beliau bercucuran 
seperti mutiara pada hari yang sangat dingin karena beratnya wahyu yang 
diturunkan. 

Rasulullah $ pun tampak bahagia hingga terlihat senyum dari wajahnya 
yang cerah. Kata pertama yang diucapkan kepadaku adalah: “Berbahagialah 
wahai Aisyah, Allah telah membersihkan dirimu! Selanjutnya, ibuku berkata 
kepadaku: Bangkitlah mendekat kepada Rasulullah!" Aku pun menjawab: 
“Tidak. Demi Allah, aku tidak akan mendekati beliau dan tidak akan memuji 
selain kepada Allah karena Die-lah yang telah mewahyukan tentang kesucian 
diriku'.” 

Allah & menurunkan ayat-ayat-Nya: 


Ta 1 
G3 SAE DUS JP SAN III ge MASIH HI 
IS IA TS ee Sah Oa GE ala INI 


ds UI ng BESI Ang nah dia ae NI Ob 


Na Kab Yo YA yaah 3) 


S8 


NA 


SANG BAN 3 EA IE Jas VI, 03 


bab YNIGO lt AI Kis jan UR SAH, De 
Lenbas G Ibe SA SK JAS Ap ska sid 


121 


Paha 
aa 


Ip BAN 3 kai 


“Sesungguhnya, orang-orang yang membawa berita behong itu adalah dari 
golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahtoa berita bohong itu buruk 
bagi kamu, balikan itu adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka 
mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka 
yang mengambil bagiwn yng terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya 
azab yang besar. 

Mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, orang orang mukmin dan 
mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan (mengapa 
tidak) berkala: 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyala." 

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi 
atas berita bokong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi 
maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. 

Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia 
dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu 
tentang berita bohong itu. 

(Ingatlah) ketika kamu menerima berila bohong ilu dari mulu! ke mulut dan 
kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan 
kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal, ia di sisi Allah adalah 
besar. 


Dan mengapa kamu lidak berkala kelika mendengar berita bohong Hu: 'Sekali- 
kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Mahasuci Engkau (ya Tuhan 
kami), ini adalah dusta yang beser." 


“Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kentbali memperbuat yang seperti itu 
selursa Lamanya, jika kum orang-orung yang beriman, Dan Allah menerangkan 
ayat-ayat Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. 
Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat 
Keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang 
pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak 
mengetahui, 

Dur sekiranya bukan karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semu, 
dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa 
jazab yang besar)" (OS. An-Nur: 11-20) 


Demikianlah, berita bohong itu pun berakhir. Berita yang telah men- 
jerumuskan banyak kaum Muslimin ke dalam milmah (ujian keyakinan) 
yang begitu besar karena berkaitan dengan kepercayaan terhadap kesucian 
keluarga Rasulullah $ 


Karena kebohongan besar ini, pantaslah jika Allah 85 menurunkan ayat 
al-Our'an untuk menjawab rekayasa yang direncanakan oleh kelompok 
tertentu untuk satu tujuan tertentu. Abdullah bin Salul bukan hanya telah 
mengembuskan dusta tersebut, melainkan ia juga memegang peran paling 
besar dalam hal ini, Ia mewakili kelompok Yahudi atau golongan munafik yang 
tidak mampu memerangi Islam secara terang-terangan. Karena itu, mereka 
bersembunyi di balik kedok agama untuk melakukan rekayasa secara diam- 
diam. Alhasil, hadits al-ifki (berita bohong) adalah salah satu dari rekayasa 
yang sengaja mereka embuskan. 


Setelah Aisyah keluar dari fitnah kebohongan itu, penyair Rasulullah &, 
Hasan bin Tsabit, memuji Aisyah dengan bait-hait berikut: 

“Benteng yang kuat, tak tergoyah oleh keraguan 

Menjadi kelaparan dalam daging kelalaian 

Jika engkau telah mengatakan apa yang diyakini 

“Aku tidak akan mengangkat cambukku ke atas jemariku 

Bageimana tidak, sedang aku cinta sepanjang hayat 

Mendukung keluarga Rasulullah, hiosan pesta-pesta 

Beliau miliki derajat yang tinggi di atas semua manusia 

Kesulitan yang panjang, menjadi pendek di hadapannya 

“Ape yang dibicarakan itu bukanlah kenyataan 


Melainkan hanya ucapan yang tidak nyata.” 


Ketika Rasulullah $$ jatuh sakit sekembalinya dari Haji Wada' dan 
beliau merasa bahwa sudah tiba saatnya untuk pergi—setelah menunaikan 
amanah menyampaikan risalah, beliau bertanya-tanya sambil berkeliling ke 
rumah para istrinya: "Di menokah aku besok? Di manakah aku besok lusa?” Beliau 
melakukan itu dengan harapan untuk memperpanjang hari (giliran) Aisyah 
Semua Ummul Mukminin s8 merasa senang jika Rasulullah & dirawat di 
mana beliau suka. Mereka semua mengatakan, “Wahai Rasulullah, kami 
semua memberikan hari (giliran) kami kepada Aisyah.”" 

Muhammad sang kekasih Allah berpindah ke rumah istri tercintanya 
“Aisyah begadang untuk merawat beliau hingga ia berpikir andai bisa menebus 
Rasulullah & dengan jiwa dan nyawanya. Aisyah berkata “Wahai Rasulullah, 
aku tebus dirimu dengan jiwaku, ayah, dan ibuku.” 

Saat kepergian pun tiba ketika kepala Rasulullah berada dalam pang- 
kuarnya. Dalam menggambarkan saat-saat wafatnya sang suami, Rasulullah 
38, Aisyah menceritakan, “Rasulullah wafat di rumahku, pada hari-hari 
beliau bersamaku. Ketika itu masuklah Abdurrahman bin Abi Bakar sambil 
membawa sebuah siwak basah. Rasulullah $& memandangi siwak itu hingga 
aku mengira bahwa beliau menginginkannya. Aku pun mengambil siwak itu, 
aku kunyah lalu aku keluarkan dan kuberi wewangian kemudian kuberikan 
kepada beliau. Rasulullah #4 membersihkan giginya dengan sebaik-baiknya. 
Setelah itu, beliau berikan siwak kepadaku lalu tangan beliau terkulai. Aku 
pun mendoakan beliau dengan doa yang dibaca oleh Jibril alau yang beliau 
baca saat sakit. Namun, dalam sakit ini, beliau sendiri tidak membaca doa 
tersebut. Beliau kembali memandang ke arah langit kemudian bersabda: 
“Ya Allah (terrpatkanlah aku) ar-Rafig al-A Ia (di tempat tertinggi), Segala puit 
bagi Allah yang telah mengumpulkan ludahku dengan ludah beliau pada 
pengujung harinya di dunia." 

Aisyah #& menceritakan, “Ketika Rasulullah $& wafat, beliau berada di 
pangkuanku. Namun, karena kebodohan dan kebeliaan umurku, aku letakkan 
kepala beliau di atas bantal lalu aku bangkit untuk meratap dan memukul- 
mukul wajah bersama para wanita. 

Fitnah—semoga Allah melindungi kaum Muslimin darinya—hampir 
saja terjadi pascawafatnya Rasulullah hingga Abu Bakar ash-Shiddig bangkit 
dan berpidato di tengah-tengah kaum Muslimin. Ia berkata: “Wahai Umat 


@ Lihat: athhThabari AtTarikh, Jd. 3, hlm. 191, yang menyatakan bahwa Rasululah 8 meminta 
itin kepada cara istinya untuk dirawat di rumah Aisyah 

"HR, Ahmad dalam A-Musnad, jld, 6, hlm. 48, al#takim, Op, Ot, jd. 4, hlm. 7. AkHakim 
mengatakan, “Ini adalah hadis sahih menurut syarat Bukhari Muslim dan disepakati oleh adz-Dzahabi" 


manusia, siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah tiada 
dan siapa yang menyembah Allah maka Allah hidup dan tidak pernah mati." 
Selanjutnya, Abu Bakar ash-Shiddig membaca firman Allah & yang turun 
berkaitan dengan Rasulullah: 


“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguk telah berlalu 


sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh kamu 
berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang maka ia 
tidak daput mendatangkan rmuudhurat kepada Allah sedikit pun dun Allah ukum 
memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur” (OS. Ali-'Imran: 144) 


Demi Allah, saat itu mereka seakan belum pemah mendengar ayat di 
atas hingga Abu Bakar perlu membacakannya di hadapan mereka”? 

Rasulullah # dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu di rumah 
Sayvidah Aisyah &s. Setelah itu, Aisyah menjalani hidup untuk mengajar kaum 
laki-laki maupun wanita. Aisyah telah mengoreksi pendangan-pandangan 
manusia tentang wanita yang jujur dan mampu meniaga diri. Ia juga ikut 
andil dalam menghidupkan Islam dengan berbekal ilmu yang ia pelajari 
dari Rasulullah. Balikan, Aisyah juga pernah terjun dalam medan fitnah besar 
yang menciptakan sejarah kelam dalam Islam sejak terbunuhnya Utsman 
bin Affan 6. 

Hisyam bin 'Urwah menuturkan dari ayahnya tentang riwayat yang 
diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah oclama masa hidupnya. Ayahnya berkata, 
“Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih memahami al-Our'an, 
kewajiban, halal-haram, syair, dan sejarah orang Arab maupun nasab mereka 
dibandingkan dengan Aisyah v6:.”9 Sementara itu, "Urwah sendiri pernah 
berkata kepada Sayyidah Aisyah: “Wahai Bibi, aku tidaklah heran dengan 
kepandaian fikihmu karena engkau adalah istri Rasulullah & dan putri Abu 
Bakar. Aku juga tidak heran dengan pengetahuanmu tentang syair dan sejarah 
Arab karena engkan adalah putri Abu Bakar yang merupakan orang paling 
alim. Namun, aku kagum dengan ilmumu tentang kedokteran, bagaimana 
bisa engkau memperolehnya?” 

"—iha Shahih al Bukhari, Managib Abi Bakar ld. 2 hlm. 201 


8 Abu Nu'aim, Op. Cit Ild, 2, hlm. 49, Ibnu Abdil Barr, On. GL jld. 4, hlm. 1883 dan Ibnu 
Hazm, Op. Cit, jle 8, hlm. 140, 


luhammad Hamar 


1 


Urwah berkata, “Aisyah lalu menepuk pundakku seraya berkata: Hai 
"Urwah, pada akhir masanya, Rasulullah menderita sakit maka datanglah 
sejumlah delegasi dan menjelaskan resep-resep kepada beliau sementara 
akulah yang mengobati beliau. Karena itu, dari sanalah ....”” 

Demikianlah, sesudah wafatnya Rasulullah #5, Aisyah menjalani hidupnya 
untuk memberikan segala hal yang telah ia peroleh, mengejarkan segala hal 
yang telah ia pelajari, dan menceritakan apa-apa yang telah ja hafal. Dalam 
kitab-kitab Shaltik, terdapat 2.110 hadis yang diriwayatkan dari Aisyah yang 
semuanya adalah sahih dan valid, 

Tatkala tiba hari Selasa, tanggal 10 Ramadhan 37 H, Aisyah memejamkan 
mata untuk selamanya dan pergi menghadap Tuhannya dalam usia 66 tahun." 
Jenazahnya dishalatkan oleh Abu Hurairah 85, Sesuai dengan wasiat Aisyah 
sendiri,“ janazahnya itu diiring di tengah gelapnya malam menuju tanah Bagi', 
tempat pemakaman keluarga Rasulullah #&. Jenazahnya diiring di bawah 
cahaya-cahaya lilin yang terbuat dari pelepah kurma yang dicelup dengan 
minyak. Iringan manusia berjalan mengiringi jenazah sambil menangis dan 
meratapi Ummul Mukminin Aisyah 4. Bahkan, Madinah belum pernah me- 
Tihat malam yang begitu dipenuhi oleh lautan manusia selain dari malam itu. 


Jasad yang suci itu dimakamkan di tanah Bagi" bersama Ummahatul 
Mukminin lainnya, Beberapa orang yang menyemayamkan jenazah Aisyah 
@& dan ikut turun ke dalam makam adalah dua putra Asma', saudara 
perempunnya, yaitu Abdullah bin Zubair dan 'Urwah bin Zubair, kemudian 
Oasim dan Abdullah, dua putra Muhammad, saudara Aisyah, lalu Abdullah, 
putra saudaranya, Abdurrahman. Mercka semua adalah orang yang pernah 
meriwayatkan hadis dari Aisyah 4g." 

Jiwa yang suci itu kini telah tenang di tempat peristirahatan terakhir 
setelah meninggalkan generasi-generasi yang mengiring pernik-pernik 
kehidupannya sejak berusia enam tahun. Aisyah terilhami oleh pendidikan 
yang telah membentuk dirinya lalu ia jadikan sebagai teladan yang unik dan 
tidak pernah dikenal oleh dunia hingga empat belas abad berlalu. 

ae 


Hi 


1 Ibnu Abdil Barr, Op. Cit jld, 4, hlm. 1885 dan Muhib ath-Thabari, Op. Ci, him. 82 
Libat: asSamburi, On. Gt jd. 3. him. 913. Buku ini juga menggambarkan tentang makam 
“Aisyah dan tempatnya. 

1" Penjelasan tentang ini, lihat dalam: AHhisbah, Tahdzb atTahdztb, Thabagat Ibnu Sa'd, 
ALS ab, Tarkh atr-Ihabari dan Ieraturditeratur lainnya. 


Hafshah binti Umar 


Wanita Penghafal al-9ur'an al-Karim 


Wahai putriku, jangan pernah kau tertipu oleh hal yang engkau kagumi 
keindahannya dan lehih dicintai oleh Rasulullah! 
Demi Allah, engkau pun tahu bahwa Rasulullah tidaklah mencintaimu 


dan andai bukan karena aku, pastilah beliau ceraikan kamu. 


DALAM SENAKNYA JMAR memancar sinar berkilau dan terang: “Akankah 
Rasulullah & menikahi Hafshah, putriku?” Demi Allah, itu merupakan 
kehormatan besar yang tidak pernah ada dalam angan, bahkan dalam 
pikirannya 

Ia adalah penghafal al-Gur'an yang mulia, pandai berpuasa, rajin giyenul- 
lail, lagi mulia. Unmul Mukminin: Hafshah binti Umar bin Khaththab bin 
Nufail bin Abd al-Uzza bin Abdullah bin Gurth bin Razah bin 'Adi bin Ka'b 
bin Lu'ay keturunan Ouraisy. Ibunya adalah Zainab binti Mazh'Gn. Hafshah 
adalah sayvidah yang mulia, seorang janda yang masih muda. Wanita yang 
memiliki kebugaran, kecantikan, dan ketakwaan. Hafshah binti Umar bin 
Khaththab, sahabat agung yang dengannya Allah telah memulikan Islam. 
Semoga Allah meridhai mereka berdua, 

Umar bin Khaththab ikut terjun langsung ke medan Perang Badar ber- 
sama Rasulullah #$. Dalam perang itu, gugurlah seorang sahabat besar, 
Khunais bin Hudzifah bin Oais bin “Adi as-Sahmi al-Ourasyi." Ia adalah 
seorang sahabat yang mengalami dua kali hijrah, ke Habasyah dan Madinah, 
dan gugur dalam Perang Badar. Khunais meninggalkan janda muda yang 
bertakwa, Hafshah binti Umar. Saat itu Hafshah masih sangat belia, belum 
genap berusia delapan belas tahun, 


dalam: AlWanili, Op Cile. 2, hlm. 900, Ibnu Hiysam, 
Akh jd. 3, hlm. 177, Ibnu atKalbi, Op. GL, hlm. 156, dan 


Tentang biografi Khunais 
Op. Ciu le. 3, hlm. 381, athrThabari, 


Ibn Hubaib, Op. Cit, hlm. 83, Khunais juga dikenal dengan nama Hishn dalam biograi Sapvidah 
Hatshah binti Umar. 


KETENI aa 


Umar bin Khaththab merasa sangat tertekan dengan putrinya yang 
menjadi janda, Ia melihat keremajaan Hafshah tertutup oleh hari-hari dan 
terhapus dari keceriaan ketika usianya masih belia. Umar bin Khaththab :£ 
sangat berduka atas meninggalnya suami Hafshah, sahabat Muhajirin dan 
seorang mujahid. Setiap kali mastik rumah dan melihat putrinya yang sedang 
bersedih, Umar bin Khaththeb merasa sangat iba, Setelah berpikir panjang, 
Umar 4, memutuskan untuk mencari seorang suami yang akan menjadi 
tempat keceriaan bagi putrinya sehingga putrinya itu bisa menemukan kembali 
(kedamaian sebagaimana ketika bersama suami yang telah dijalaninya selama 
'enam bulan atau lebih itu. 

Beberapa saat kemudian, Umar bin Khaththab memutuskan untuk me- 
milih Abu Bakar ash-Shiddig 38, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah 
$&. Dengan sifat toleran, sederhana, dan teguh yang dimiliki, Abu Bakar 
cukup pantas untuk menjadi pelindung bagi Hafshah beserla kebesaran 
rasa cemburu dan keteguhan watak yang ia warisi dari sang ayah. Umarbin 
Khaththab tidak merasa ragu dengan pilihan yang diilhamkan oleh Allah &. 
Saat itu juga, ia pun pergi menemui Abu Bakar ash-Shiddig untuk bercerita 
tentang Hafshah dan cobaan yang dialaminya ketika menjadi janda. Abu Bakar 
ash-Shiddig mendengar cerita Umar dengan penuh perasaan dan simpati. 
Karena itu, Umar 4& segera menawarkan kepada Abu Bakar untuk menikahi 
Hafshah. Ia yakin bahwa Abu Bakar tidak akan ragu untuk menerima wanita 
muda yang bertakwa, putri laki-laki yang dengannya Allah telah menjunjung 
Islam itu. Namun, Abu Bakar hanya terdiam dan tidak menjawab sepatah 
kata pun. Alhasil, Umar bin Khaththab :& pergi meninggalkan Abu Bakar 
dengan lunglai menghadapi kondisi yang terjadi. Ia hampir tidak percaya 
bahwa Abu bakar menolak untuk menikahi Hafshah yang ditawarkan oleh 
ayahnya sendiri 

Umar bin Khaththab kemudian pergi menuju kediaman Utsman bin 
Affan d yang istrinya, Rugayyah binti Muhammad, juga telah meninggal 
dunia karena menderita penyakit campak setelah kaum Mukminin mendapat 
kemenangan gemilang dalam Perang Badar, Umar bin Khaththab 18 bercerita 
mengenai keadaannya kepada Utsman bin Affan sebelum menawarakan 
putrinya, Hafshah, dengan perasaan yang masih teriris oleh penolakan Abu 
Bakar untuk menikahi putrinya itu. Ulsman meminta untuk diberi waktu 
dalam beberapa hari, 

Beberapa hari kemudian, Utsman mendatangi Umar dan berkata, 
“Saat ini aku belum ingin menikah.”” Duka dan kesedihan Umar semakin 


Ibnu Abd albar, Op. Gt, jid. 4, hlm. 1811, Ibnu Hazm, Op, Cit, jld. 8 him. 51, Ibnu 


mendalam karena penolakan Utsman # sesudah penolakan Abu Bakar &. 
Ia merasa tertekan karena kedua sahabatnya itu menyambutnya dengan 
sambutan yang seperti itu. Keduanya adalah sahabat karib yang sama-sama 
mengetahui kedudukan Umar. Karena itu, Umar merasa sedih dan terpukul 
kemudian pergi menghadap kepada Rasulullah $. Ia mengadukan nasibnya 
dan bagaimana sikap Abu Bakar dar Utsman bin Affan terhadap tawarannya. 
Rasulullah tersenyum kemudian bersabda, “Hafsiah akan menikah dengan orang 
yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman sementara Utoman akan menikah 
dengan wanita yang lebih baik daripada Hafshah””” Dengan hati yang dicckam 
oleh perasaan kaget, Umar bin Khaththab mengulang-ulang sabda Nabi #: 
“Hafshah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman." Akankah 
Nabi menikahi putriku, Hafshah? 

Wajah Umar berubah menjadi ceria karena kehormatan besar itu. Ke- 
sedihan yang dirasakan pun mendadak hilang. Ia bergegas pulang untuk 
menyampaikan kabar gembira itu kepada siapa saja yang ia inginkan, Abu 
Bakar ig adalah orang pertama yang ia temui. Begitu melihat Umar ig, Abu 
Bakar segera mengetahui mengapa Umar begitu riang dan bahagia. Abu Bakar 
mengulurkan tangan umtuk mengucapkan selamat sekaligus meminta maaf. Ia 
berkata, "Janganlah engkau marah kepadaku wahai Umar kerena Rasulullah 
#& pemah menyebut Hafshah, tetapi aku tidak mau menyebarkan rahasia 
Rasulullah. Andai beliau meninggalkan Hafshah, aku pasti menikahinya.” 

Pada bulan Sya'ban tahun ke-3 H seluruh kota Madinah memberkahi 
pernikahan Nabi #5 dengan Hafshah binti Umar bin Khaththab 18.” 
Demikianlah, Sayyidah Hafshah bergabung dengan para istri Rasulullah dan 
Ummahatul Mukminin yang suci. Beberapa istri Rasulullah 4 yang tinggal 
dalam rumah beliau, saat itu, adalah Sayyidah Saudah dani Sayyidah Aisyah &. 
Ketika madu-madu berdatangan ke rumah Rasulullah &, Sayyidah Hafshah 
berkelompok dengan Aisyah 4 karena ia memandang Aisyah sebagai madu 
yang paling dekat dengan dirinya dan yang paling layak untuk bergabung 
bersamanya sambil selalu mengikuti ucapan sang ayah, Umar bin Khaththab 


Sayvid an-Nas, Op, Ct, ld 2, him. 302 dan Muhib ath-Thabari, Op. Cit, him. 33. 

"8 HR. Bukhari dalam kitabAn-Nikzhjld. 6, him. 130. An-Nasa'i dalam kitabAn-Nikahjlo. 6, 
him. 83, Lihat uga dalam: Ibnu Sa'd, Op. Gt, Jd. 8, him. 82, Ibru “Abd al-tari, Op. Gt jld. 4, Him. 
1011, Ibnu Hazm, Op. Ci, Jd. 9, Iin. 51, Ibnu Sayyid an-Nas, Op, It jld. 2, hlm, 302 dan Muhib 
athThabari Op, Cit, hlm. 83. 

2 Muhib ath'Thahari, On. Cit. hlm. 83, Ibnu Sawid anas. Oh. Cit. ild. 2, him. 302, Ibnu 
Haa, Op. Gt, jd. 8, hlm. 51 dan Ibnu Sad, Op. Cit, jld. 4, hlm. 1811 

"2 AtThabari, AttSikh jld. 3, him. 9 dan asSamhari, Op. Cit, jlc. 3, him. 900. Lihat juga 
dalam ALIS "ab dan AMshabah 


kepadanya: “Apa artinya dirimu dibandingkan dengan Aisyah dan apa artinya 
ayahmu dibandingkan dengan ayah Aisyah.” 

Suatu hari Umar bin Khaththab if mendengar bahwa putrinya mem- 
bantah Rasulullah hingga beliau lewati sepanjang hari dengan sangat marah. 
Saat itu juga ia segera pergi ke kediaman Rasulullah $$ untuk menemui 
Hafshah dan menanyakan kebenaran kabar yang ia dengar itu. Hafshah 
menjawab bahwa kabar itu memang benar maka Umar pun menegurnya, 
“Kamu tahu bahwa aku telah mengingatkanmu terhadap siksa Allah dan 
kemarahan Rasul-Nya, Wahai putriku, janganlah engkau tertipu oleh seseorang 
yang kecantikannya lebih dikagumi dan dicinlai oleh Rasulullah #. Demi 
“Allah, engkau sudah tahu bahwa Rasulullah #& tidaklah mencintaimu dan 
andai bukan karena aku, pastilah beliau sudah menecraikanmu.” 

Sayyidah Hafshah adalah wanita yang percaya diri dan berani, Ia 
melihat bahwa tidak satu pun dari para medunya yang bisa menandingi 
'kedudukannya atau menyaingi dirinya. Demikian pula suaminya, Rasulullah 
8, tidak akan merasa sakit dengan sikapnya yang sesekali menentang. Dalam 
hadis al-Hudaibiyah dan Baj'at ar-Ridhwan, Ibnu Sa'd meriwayatkan bahwa 
Rasulullah —di sisi Hafshah -2—mengingat para sahabat yang memba''atnya 
di bawah pohon Hudaibiyah. Rasulullah #&$ bersabda, “In syaa Allah, tidak 
akan masuk neraka para asidb asy Syafarah yang berbatat di bawahnya.” Hafshah 
menyahut, “Benar wahai Rasulullah,” Rasulullah pun membentaknya ke- 
mudian turunlah ayat al-Gur'an yang mulia: 


Dia IS Un ES 3 VI Sh 
“Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu. 
hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." (OS. 
Maryam: 71) 


Rasulullah $$ menjawab: “Allah #& telah berfirman: 


DE Il 3 GA 
“Kemudian Kami akan menyelamaikan orang-orang yang berlakwa dan 
membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.” 
(OS. Maryam: 72) 


Rasulullah #& berusaha menolong Hafshah sedapat mungkin. Bagi 
beliau, sikap yang ditunjukkan oleh Hafshah itu tidak lain sifat kewanitaan 
yang menuntut kasih sayang dan sifat turunan dari sang ayah, yakni sahabat 
termulia Umar bin Khaththab. 


Pada suatu hari Rasulullah $& berdua di rumah Hafshah dengan Mariyah, 
Hal ini membuat luka Hafshah kembali berdarah hingga rasa cemburu 
memenuhi halinya. Ketika Mariyah pergi. Hafshah menemui Rasulullah dan 
berkata, “Aku telah melihat siapa orang yang bersamaku. Sungguh engkau 
iclah menghardikku dan engkau tidak akan melakukan hal itu andai bukan 
karena rendahnya diriku bagimu!" Kata-kata Hafshah ini sangat menyakitkan 
bagi Rasulullah. Namum, dengan sifat pemaaf dan kemantapan akalnya, 
Rasulullah mendekat dan meminta ridha Hafshah sambil mengatakan, 
dengan suara lirih, bahwa Mariyah adalah haram untuk Nabi. Setelah itu, 
Rasulullah & berpesan agar Hafshah tidak menceritakan kepada siapa pun 
tentang hal yang terjadi tersebut dan menganggapnya tidak pernah terjadi. 

Namun, Sayyidah Hafshah tidak mampu menyimpan kata-kata Nabi itu 
dalam waktu yang lama. Ia pun mendatangi Sayyidah Aisyah dan menceritakan 
rahasia itu kepadanya tanpa berpikir panjang tentang akibat perbuatannya 
telah membuka rahasia Nabi ff. Akhirnya, Allah #& merurunkan ayat-ayat 
al-Gur'an: 


Oi D5 1 S5 tni Ola Jajes 
“Tike kamu berdua bertobat kepeda Allah, sesungguhnya hati kamu berdua telah 
condong (untuk menerima kebaikan). Dan jika kamu berdua bantu-membantu 
menyusahkan Nabi, sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) 
Jbrit den orang-orang mukmin yang baik: dan selain dari itu malaikat-malaikat 
adalah penolongnya pula.” (OS. At-Tahrim: 4) 


Cerita tentang pengharaman Nabi $& terhadap Mariyah atas diri beliau 
sendiri dan bagaimana Hafshah membuka rahasia itu kepada Sayyidah 
Aisyah lalu mereka berdoa memprotes Rasulullah adalah sesuatu perkara 
yang banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan tafsir tentang sebab 
turunnya suraj at-Tahrim.” 

Karena perbuatan yang dilakukan oleh Hafshah binti Umar ini, ia telah 
menyalakan api dalam sekam tanpa disadari dan Juar kemampuannya. Hal 
itulah yang telah mendorong Kasulullah & untuk menceraikan Hafshah 

TAK, Abukhari am attebi lc. & hlm 69 bab Tahtaght Mardheta Azwajik Diriwayatkan 
pula oleh Muslim dalam bab talak (174) tentang Wujub aLKafirat “ala man harrama imca'tahu. 
Disinggung juga oleh alOadhi “Iyadh dalam Syarh Shahih Muslim (Beirut: Dar a-Kitah al Arabi, 
tt), jld. 2, hlrn. 1100, Tafsir ath-Thabari, ae-Zarmakhsyari, dan akBahr alMuhith. Selanjutnya, Bukhari 


Musim sepakat bahwa ayatayat tahyim ita turun berkaitan dengar pengharaman minum madu oleh 
Rasululleh #5 terhadap diinya ketika Asyan dan Mafshah mengatakan, “Akalta Maghafri” 


Sela 


ng mp P 


dengan talak satu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, tetapi beliau 
kemudian merujuknya kembali. Hal itu beliau lakukan sebagai bentuk kasih 
sayang kepada Umar bin Khaththab yang beliau pernah menumpahkan debu 
di kepalanya sambil bersabda, “Setelah ini, semoga Allah tidak memberatkan 
Umar dan putrinya.” Malaikat Jibril juga turun kepada Rasulullah $& dan 
mengatakan, “Sesungguhnya, Allah memerintahkanmu untuk merujuk 
Hafshah sebagai kasih sayang kepada Umar 4," Dalam beberapa riwayat yang 
Tain juga disebutkan bahwa Jibril turun kepada Muhammad dan mengatakan, 
“Rujuklah Hafshah karena ia adalah wanita yang ahli puasa dan giyamullail. 
Ia adalh istrimu di surga."“ Setelah itu, Sayyidah Hafshah menyadari betapa 
buruk perbuatan yang menyebabkan kemuraman dan kepedihan di hati 
Rasulullah $ karena ia telah menyebarkan rahasia beliau. Hafshah kembali 
damai, tenang, dan tentram setelah Rasulullah memaafkannya. Selanjutnya, 
ia kembali hidup dengan sang suami yang mulia, Rasulullah, sebagai istri 
yang baik di hadapan suaminya. 

Dalam kitab Al-fshdbah, Ibnu Hajar, menuturkan bahwa Umar bin 
Khaththab 4. menemui putrinya yang scdang menangis kemudian 
berkata, “Apakah Rasulullah telah menceraikanmu? Sungguh beliau telah 
menceraikanmu satu kali lalu merujukmu kembali karena aku. Jika beliau 
menceraikanmu lagi, aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya.” 

Ketika Rasulullah $& berpulang ke rahmatullah dan digantikan oleh 
Abu Bakar ash-Shiddig sebagai khalifah Rasulullah selarjutnya, Hafshah-lah 
yang dipilih di antara semua Ummahatul Mukminin—padahal, di antara 
mereka ada Aisyah 5 —untuk menyimpan mushaf al-Our'anal-Karim yang 
dikumpulkan dari para sahabat sis. 

Abu Bakar ash-Shiddig 18, wafat pada akhir Jumadits Tsani 13 H. 
Setelah itu, kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khaththab is hingga kaum 
Muslimin bisa menyaksikan kejayaan Islam di tangan Umar ketika Syam, Irak, 
dan Mesir mampu ditaklukkan, Sayyidah Hafshah juga bisa menyaksikan 
kejayaan dan kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh sang ayah. 
Selama masa kekhalifahan Umar ini, Hafshah menjalani hidup sebagai wanita 
ahli ibadah, patuh, rajin berpuasa, dan senantiasa melaksanakan giyamulai. 
Ia-lah satu-satunya wanita yang mendapat amanah untuk menjaga undang- 
undang umat sekaligus mukjizat ebadi dan sumber syariat yang lurus. 


FR Abu Dawud (No. 221 
Shim. 12) 
8 lihat: Ibnu Hazm, Op. Ci, dan Abu Nu' aim, Op, Cit, ld. 2, hm. S1 


1, Ibnu Majah (No. 2016), an-Nasari dalam bel “Thatag" Cd. 


Ketika sang ayah, Amirul Mukminin Umar bin Khaththab 4, merasa 
sudah dekat setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi pada bulan 
h 23 H, Sayyidah Hafshah menjadi pemegang wasiat atas peninggalan 
Umar tersebut. Setelah Umar bin Khaththab &. wafat, kekhalifahan 
dipegang oleh Utsman bin Affan &s. Pada masa Utsman inilah dilakukan 
upaya penyeragaman tulisan dan huruf mushaf melalui mushaf yang telah 
dikumpulkan dan dititipkan kepada Ummul Mukminin Hafshah &. 


Hafshah menghabiskan sisa umurnya di Madinah untuk beribadah, 
giyamulleil dan banyak berpuasa sampai akhirnya berpulang ke rahmatullah 
pada tahun ke-47 H,S yaitu pada masa kekhalifahan Mu'awiyah bin Abi 
Sufyan. Hafshah wafat setelah menyampaikan wasiat ayahnya, Umar bin 
Khaththab, kepada saudaranya, Abdullah bin Umar. Akhirnya, penduduk 
Madinah al-Munawwarah mengiring jenazahnya ke tanah Bagi', tempat 
peristirahatan terakhir para Ummahatul Mukminin :&. 

Semoga Allah & meridhai Lafshah binti Umar, istri Rasulullah &, sang 
penjaga mushaf yang mulia. Istri yang dikatakan oleh Jibril & sebagai ahli 
puasa dan giyamulail, serta sebagai istri Nabi & di surga kelak. 

9. 


Tentang tahun wafatnya Hafshah, teradi perselisihan pendapat dikalangan para sejarawan. 
Namun, pendapat yang kuat adalati bahwa Hafshah wafat pada tahun sebagaimana disebutkan 
dalam buku ini, Lebih jauh tetang biografi Hafshah, lihat: Ath-Ihabagat, AHS“Ab, AHshabah, dan 
Upin aLAisar. 


2 
TR 


Zainab binti Khuzaimah 
Ibu bagi Kaum Miskin 


Ik ADAtAn wanrTa yang merriliki dua gelar: Ummul Mukminin dan Ummul 
Masekin (ibu kaum miskin). Wanita yang memiliki sifat pemurah, cinta, dan 
kasih sayang yang tidak sempat menikmati kehidupan dalam rumah tangga 
Nabi 3, kecuali hanya beberepa bulan kemudian berpulang ke sisi Tuhannya 
dengan damai dan bahagia pada usia yang masih muda belia. Zainab binti 
Khuzaimah bin Hirits bin Abdullah bin Amr bin Abdi Manaf bin Hilal bin 
“Amir bin Sha'shaah al-Hilaliyah.” Ibunya bernama Hindun binti 'Auf bin 
Hirits bin Humathah al-Himyariyyah. Ia adalah Hindun binti 'Auf yang 
mendapat komentar: “Tidak ada wanita Arab yang lebih mulia kerabatnya 


daripada Hindun binti 'Auf, Ummi Maimunah dan saudara-saudaranya.”“ 


Tidak lama setelah masuknya Sayyidah Hafshah binti Umar #5 ke tengah 
keluarga Rasulullah, masuklah Ummul Mukminin keempat Sayyidah Zainab 
binti Khuzaimah, istri yang mulia bagi Rasulullah &, wanita yang cantik, 
pengasih, dan penyayang di antara para istri Rasulullah. Tidak lama kemudian, 
belum genap delapan belas bulan," Zainab telah wafat dan berpulang ke 
pangkuan Sang Khalig dalam usia yang sangat muda, belum genap tiga 


"Tentang biogran Zainab &, lihat: Ibnu Hisyam, Op. Cl, ld. 4, hlm. 627, ath-Thabari, 
Tanikh, il. 3, him, 179, Ibnu Hubaib, Op. Cit, him. 83, Ibnu alKalbi, Op. Cit. hlm. 226, Muhib ath- 
Ihabar, Op. Ct, hlm. 112, dan Ibnu Sayyid ar. Ns, Op. IL, Ild-2, him. 302. Tidak adalah perselisihan 
pendapat tentang nasab Zainab dari pihak ayah sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abdi! Dar dalem 
Abiai'ab. 

“Demikianlah dituturkan oleh ahli masab, Abu Ja'far bin Hubaib, dalam per 
tentarg para nenek moyang Rasulullah #& di pihak Maimunah binti Harts bin Huzn 
Namun, sernua referensi Klasik tentang nasab tidak menyebutkan nama Zainab. Abd akBarr mengutib 
pernyataan Abu akHasan alJurjini yang mengatakan, “Zainab binti Khuzamah ataloh saudara seibu 
dari Maimunah binti Maris 

Ibnu Hubaib, Op. Ci, hlm. 105-109 dan Ibnu Hazm, Op. Cit, jld 8, him. 95. 

18 Demikianlah yang dituturkan oleh Ibnu z-Kzlhi. Sementara itu, dalam kitab Alshahah. 
diceritakan deri Abu Nu' aim bahwa Zainab hanya tinggal selama dua atau tiga bulan disisi Rasulullah 
“kemudian meninggal duria. Adapun dalam Syadzarat adz-bDzehab disebutkan bahwa Zainab hidup 
di sisi Rasululah #5 selama tiga bulan kemudian watat. 


puluh tahun. Setelah wafat, Zainab dimakamkan di Bagi” dan merupakan 
orang pertama di antara para istri Rasulullah #$ yang dimakamkan di tempat 
tersebut. Di samping itu, ia juga menjadi orang kedua di antara para istri 
Rasulullah 8 yang telah wafat pada masa hidup beliau sesudah Khadijah 
binti Khuwailid yang dimakamkan di al-Hujun (sebuah tempat yang berada 
di dekat Mekah), 

Adapun tentang siapakah yang menjadi suami Zainab sebelum Rasulullah 
(&, ada banyak versi yang meriwayatkan. Dalam kitab 'Uyiin al Atsar, 
dikutip dari Ibnu “Abd al-Barr dan Ibnu Sayyid an-Nas serta ath-Thabari 
dalam As-SamIh als-Tsamin lalu dalam Al-Ishibah dan AF-IsIF'db, dituturkan 
bahwa Zainab adalah istri Thufail bin Harits yang kemudian diceraikan lalu 
dinikahi oleh Rasulullah. Sementara itu, dalam As Sirah an Nabawiyah karya 
Ibnu Hisyam, disebutkan bahwa Zainab adalah istri 'Ubaidah bin Harits bin 
Abdul Mutihhalib. Sebelum itu, ia adalah istri dari Jahmah bin Amr l-Harits 
al-Hilali, saudara sepupunya sendiri. Adapun dalam riwayat Ibnu Abd al- 
Barr dari az-Zulri dan Ibnu Hajar dalam Al Ishbah, dikatakan bahwa Zainab 
adalah istri Abdullah bin Jahsy yang gugur dalam Perang Uhud. Selanjutnya, 
Zainab dinikahi oleh Rasulullah $. 

Riwayat dari al-Kalbi mengatakan bahwa Zainab adalah istri Thufail 
bin Harits yang kemudian diceraikan. Setelah itu, ia dinikahi oleh saudara 
Thufail sendiri yang kemudian gugur dalam Perang Badar. Setelah itulah, 
Zainab dipinang oleh Rasulullah &. 

Demikianlah, bisa kita lihat ada banyak versi dan riwayat tentang siapa 
suami Zainab binti Khuzaimah sebelum dinikahi oleh Rasulullah. Namun, 
pendapat yang paling mendekati kebenaran-wallahu alam-adalah bahwa 
Zainab adalah istri Thufail bin Harits bin Abdul Muthihalib kemudian dinikahi 
oleh saudara Thufail yang bernama Ubaidah bin Harits, Ubaidah gugur dalam 
Perang Badar hingga akhirnya Zainab dinikahi oleh Rasulullah &. 

Demikian pula ada banyak riwayat yang berbeda-beda tentang siapa yang 
mengurus pernikahan Zainab dengan Rasulullah. Riwayat yang dikutip dari 
Ibnu Hisyam dalam Sirah an-Nabawiyah menyatakan bahwa yang menikahkan 
Rasulullah & dengan Zainab adalah paman Zainab, Oabishah bin Umar al- 
Hilali. Dalam pemikahan ini, Rasulullah & memberikan mas kawin sebanyak 
400 dirham. Adapun riwayat dari Ibnu al-Kalbi, yang dituturkan dalam Af- 
Ishihah, menyatakan bahwa Rasulullah menyunting Zainab «5 lalu ia pun 
menyerahkan segala urusan kepada beliau dan beliau pun menikahinya. 
Riwayat yang disepakati uleh sebagian besar sumber adalah bahvwa Rasulullah 


luhammad Hamami 


ya 


menikahi Zainab pada bulan Ramadhan tahun 3 H. Setelah itu, Zainab tinggal 
bersama beliau selama beberapa bulan kemudian wafat. 


Mayoritas sejarawan sepakat menggambarkan Zainab sebagai wanita 
yang baik, pemurah, dan menyayangi kaum fakir. Setiap kali namanya di- 
sebutkan dalam sebuah kitab, pasti disertai dengan julukan: Ummul Masakin. 
Sedikit dari kisah yang dituturkan oleh Ibnu Hisyam dalam Sirah-nya adalah 
bahwa Zainab disebut dengan Ummul Masakin kerena sifat kasih sayang 
dan kesantunannya terhadap mercka. Dalam Al Isif'ab dan Al Ishibah 
juga disebutkan: “Zainab dijuluki dengan nama Ummul Masakin karena 
selalu memberi makan dan bersedekah kepada mereka.” Demikian pula 
sumber yang lain"? Adapun Tadhilat asy-Syaikh Muhammad al-Madani 
menuturkan, “Zainab binti Jahsy & adalah yang paling pemurah di antara 
para istri Rasulullah, paling budiman kepada anak-anak yatim dan kaum 
miskin. Karena itu, ia dikenal dengan julukan Ummul Masakin.”"« 

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa Zainab wafat pada usia tiga 
puluh tahun sebagaimana disebutkan oleh al-WAgidi dan dikutip oleh Tbnu 
Hajar dalam Al-Ishdbah. Dalam hal ini, penulis tidak mendapatkan data 
tentang kehidupan rumah tangga Zainab (bersama Rasulullah) yang cukup 
singkat. Karena itu, cukuplah kita simpulkan bahwa ia hidup bahagia karena 
merasa mendapat kehormatan menjadi istri Rasulullah dan menjadi Ummul 
Mukminin. Ia abaikan kesibukan-kesibukan lain untuk mencurahkan perhatian 
kepada kaum miskin di samping bersikap kanaah terhadap penghargaan dari 
Nabi & dan kaum Mukminin sehingga tidak tersibukkan oleh sikap tamak 
maupun rasa cemburu.“ 


Zainab berpulang kepada Allah Yang Mahakuasa dengan damai 
sebagaimana telah menjalani kehidupan dalam masa yang singkat ini dengan 
damai pula. Ia cukup merasa terhormat dan bangga karena Rasulullah sendiri 
yang menshalatinya lalu memakamkannya di Bagi'. Jadi, Zainab adalah orang 
pertama dari Ummahatul Mukminin yang dimakamkan di tanah ini. 

tee 


"01 Ibnu Hisyam, Op. Ot, jd. 4, him. 296. 
'AtThabari, Al Tirikh, ld 3, hlm. 33 dan Ibow al-'Imad a-Hanbal, Syadzarat al Deahab fi 

.Mibar mai Dzaheb (Damaskus: Dar Ibnu Katsr, 1986) Jld. 1, ik 

'&' Demikianlah yang disebut dalam sebuah artikel yang dipubiikasikan di Majalah ar Risalah 
edisi 1103, tanggal 4/3/1965. Barangial di sini penulis salah menyehut—secara tidak sengaja—antara 
nama Zeinab binti Jahsy dan Zaivab binti Kruzaimah. Hal ini karena semua sumber memastikan 
bahwa sifatsifat di atas adalah milik Zainad binti Khuzaimah 4x. Wallahu a'lam 

"Aisyah Abdurahman, Ns" an-Nabi (Beirut: Dar alkitab al- Arabi, tt, him. 136, 


Hindun binti Abi Umayah 
(Ummu Salamah) 


Istri Pertama yang Berhijrah Memasuki Kota Madinah 


Sayyidah Aisyah binti Abi Rakar s8 mengatakan, “Ketika Rasulullah 

$& menikahi Ummu Salamah, aku merasa sangat sedih oleh karena 

kecantikan Ummu Sulamah hingga aku pun pernah bi 

sembunyi demi bisa melihatnya dan ternyata kecantikannya jauh dari 
yang digambarkan." 


julan sembunyi 


INCATLAN WHAT WANITA yang diberi kabar gembira dengan surga, wahai 
wanita yang telah menebus anak-anak kandungmu karena takut berbuat 
maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan berkata kepada Ali &: “Wahai 
Amirul Mukminin, andai bukan karena takut berbuat maksiat kepada Allah 
$& dan engkau tidak menerima darinya, pasti aku akan tampil bersamamu 
dan putraku ini, Umar. Demi Allah, ia lebih berharga bagiku daripada diriku 
sendiri, Ia akan pergi bersamamu dan menghadiri majelis-majelismu,” 

Hindun berkata kepada Aisyah &, “Kepergian apakah yang akan engkau 
jalani? Allah berada di belakang umat ini! Andai aku menempuh perjalananmu 
ini kemudian dikatakan kepadaku: “Masuklah Surga Firdaus,' pastilah aku 
akan merasa malu untuk bertemu Muhammad $& dengan membuka hijab 
yang ditutupkan atas diriku.” Ia-lah wanita yang ikut dalam hijrah, putri 
Zad ar-Rakbi, wanita berdarah biru, memiliki kecantikan, harga diri, dan 
kecerdasan. 

Ia adalah Hindun binti Abi Umayah, salah seorang dari keluarga besar 
Ouraisy yang masyhur dan telah banyak berkelana dan menempuh perjalanan 
jauh hingga mendapat julukan “Zud er-Rukbi", Pasalnya, jika bepergian, ia 
tidak memperbolehkan seorang pun menemaninya dan membawa bekal, tetapi 
cukupnya dirinya sebagai bekal. Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah 
bin Abdillah bin Umar bin Makhztim al Ourasyiyah al Makhztimiyah."" Ibunya 


"9 Ibnu Hisyam, Op. Cit, jle. 1, hlm. 245 dan 4/294, ath-Thabari, AtTarikh, jd. 3, hlm. 177, 


NO ST 9 


bernama "Atikah binti “Amir bin Rabi'ah bin Malik bin Jazimah bin "Algamah 
al-Kinfiniyah keturunan Bani Firas al-Amjad. Kakeknya, “Algamah diberi 
iwlukan Jadz at-Tha'an (tempat berlindung) 

Hindun adalah seorang janda dari mendiang suaminya, Abu Salamah 
Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Makhzum, yakni sahabat 
besar yang mengalami dua kali hijrah. Abu Salamah adalah putra dari bibi 
Rasulullah 8, Barrah binti Abdul Muththalib bin Hasyim, sekaligus saudara 
sesusuan Rasulullah #$ karena mereka berdua sama-sama pernah menyusu 
kepada Sayyidah Tsuwaibah, budak Abu Lahab," 


Di samping memiliki nasab yang terhormat, Abu Salamah dan suaminya 
Hamad memiliki peran yang baik bagi Islam. Mereka berdua adalah dua orang 
dari sepuluh orang pertama yang hijrah ke Habasyah. 

Sayvidah Hindun adalah istri yang paling setia, taat, serta senantiasa me- 
mungikan hak-hak suami dengar sebaik-baiknya. Ia pun berhasil menciptakan 
suasana rumah tangga yang menyenangkan bagi suami (Abu Salamah) serta 
selalu mendukung suaminya. Selain itu, ia rela menanggung berbagai macam 
siksaan pedih bersama suaminya hingga ia pun hijrah ke Habasyah mengikuti 
sang suami demi menyelamatkan agamanya sekalipun harus meninggalkan 
harta benda, keluarga, dan tanah air. Kala berada di bumi tempat hijrahnya 
itulah, Hindun melahirkan seorang putra bernama Salamah” 

Setelah sobeknya lembaran catatan yang berisi pemutusan hubungan 
(oleh kaum Ouraisy terhadap Muhammad dan para pengikutnya) juga di- 
tambah dengan keislaman Hamzah bin Abdul Muththalib 18 dan Umar bin 
Khaththab 25, pasangan suami istri ini pun kembali ke Mekah. Selanjutnya, 
ketika Rasulullah & mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah al- 
Munawwarah pasca-ba at ar-kidhwan al-Kubra, Abu Salamah memutuskan 
untuk turut pula hijrah bersama keluarganya. 

Kisah kepergiannya kali ini menjadi tragedi yang mendalam baginya. 
Tentang hal ini, marilah kita biarkan Ummu Salamah sendiri yang akan 
menceritakan fase-fase hijrah tersebut. Ummu Salamah menceritakan,” 
“Ketika Abu Salamah telah membulatkan tekad untuk hijrah ke Madinah, 
ia siapkan untanya. Selanjutnya, ia menaikkan aku ke atas unta itu serta 


Ibnu atKabbi, Op. Gt, hlm. 216, Muhib ath-Ihabari, Op, Cit, Flm. 86, Ibnu Sayyid an-Nas, Op. Cit, 
ild.2, hlm 06 dan Ibnu Hazm, Op. Cit, iki 8, hlm. 240. 

'# Ibnu Hazm, Op. Cit, hlm. 134, Ibnu akKalbi, Op. Cit, hlm. 337, Ibnu Hisyam, Op. Cit, 
jld.3, hlm 103, dan Ibnu Sayyid an-Nas, On. Ci. hlm 639, 

10 Ibnu Hisyam, Op. CL, jd. 1, him. 345. 

'“ Disebutkan oleh Ibnu Ishag dalam: Ibnu Hisyam, Op. Cit jl. 2, him. 112 dan Muhib. 
ath-Theban, Op. Cit, him. 87. Demikian juga dalam: AListi ab dan aLkhabah 


menaikkan putraku, Salamah, di pangkuanku. Setelah itu, Abu Salamah 
membawaku pergi dengan menuntun untanya, Ketika sejumlah laki-laki 
Bani Mughirah melihatnya, mereka menghadang dan berkata: 'Ini adalah 
jiwamu yang karenanya engkau mengalahkan kami. Tidakkah engkau lihat 
saudari kami ini. Kami tidak akan membiarkanmu membawanya melewati 
berbagai negeri!" 

Hindun menceritakan, “Selanjutnya, mereka merampas tali unta dari 
tangan Abu Salamah lalu menyeret diriku. Saat itu Bani Abdil Asad sangat 
marah, Mereka menghambur ke arah putra kami, Salamah, dan berkata kepada 
keluarga suamiku: "Demi Allah, kami tidak membiarkan anak kami ini ber- 
sama kalian karena kalian telah merebutnya dari saudara kami." Mereka pun 
memperebutkan putraku, Salamah. Setelah itu, keluarga ayahnya membawa 
pergi Salamah sementara aku ditawan oleh Bani Mughirah. 

Abu Salamah, suamiku, melanjutkan perjalanan sampai tiba di Madinah 
demi menyelamatkan agama dan nyawanya. Tidak lama kemudian setelah 
kejadian itu, aku merasa jiwaku teriris-iris. Aku seorang diri dan sebatang 
kara karena berpisah dengan suami dan anakku sekaligus. Sejak saat itu 
setiap pagi aku pergi al-Abihah (daerah lereng gunung dekat lokasi jumrah) 
kemudian duduk di tempat yang menjadi saksi atas tragedi yang kuslami. 
Aku membayangkan kembali saat-saat ketika aku dipisahkan dari suami dan 
anakku. Aku terus menangis hingga malam pun tiba menyelimuti hari. 

Aku mengalami keadaan seperti itu selama kurang lebih satu tahun 
sampai akhirnya aku bertemu dengan seorang laki-laki keturunan pamanku 
yang iba melihat keadaanku, Ia menaruh simpati kepadaku kemudian ber- 
kata kepada kaumku: “Tidakkah kalian melepaskan wanita ini? Sungguh 
kalian telah memisahkannya dengan suami dan anaknya." Laki 
membujuk mereka hingga akhirnya mereka berkata kepadaku: “Susullah 
suamimu jika engkau mau!" 

Ketika itu, Abu Abdil Asad juga mengembalikan putcaku kepadaku. 
Aku pun segera menyiapkan untaku. Selanjutnya, aku letakkan putraku 
di pangkuanku kemudian aku pergi dengan menunggangi untaku untuk 
menyusul suamiku di Madinah. Saat itu aku pergi tanpa ditemani oleh siapa 
pun. 

Ketika sampai di 'Ian'im'”, aku bertemu dengan Utsman bin Thalhah."'Ja 
bertanya kepadaku: Hendak ke manakah engkau wahai putri Zad ar-Rakbi?" 


laki itu terus 


19” Tamim adalah sebuah ternpat sejauh 3 mil deri Mekah. 
"6 Utsman bin Thalhah adalah perjaga Baitulah pada masa Jehiliyah. Dan ketika berjalan 
menenami Ummu Salamah, dia adalah seorang musyrik. Utsman bin Thalhah masuk Islam saat 


Saja 


(aa) 
5 


Aku menjawab: 'Aku hendak menyusul suamiku di Madinah 

Utsman bertanya lagi: “Tidakkah ada seorang pun yang menemani- 
mu? 

Aku menjawab: “Tidak, kecuali Allah dan putraku 

Thalhah menyahut "Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu!" 

Setelah berkata demikian, ia pegang lali kekang untaku kemudian me- 
langkah sambil menuntun untaku. Demi Allah, aku tidak pernah berjalan 
bersama seorang pun laki-laki Arab yang lebih mulia dan lebih dermawan 
dibandingkan dengan Utsman bin Thalhah. Setiap kali tiba di sebuah rumah 
(tempat berhenti), ia turunkan aku dari unta kemudian ia menyingkir ke 
sebuah pohon dan bersandar di sana. Jika tiba saatnya untuk pergi,ia pun 
bangkit mendekati untaku dan menyiapkannya lalu menghelanya. Ia sedikit 
menjauh dariku sambil berkata: 'Naiklah!' 

Ketika aku telah naik dan mengambil tempat duduk dengan benar di 
atas unta, ia pun mendekat lalu memegang tali unta dan menuntunnya. Ia 
selalu melakukan demikian hingga membawaku tiba di Madinah. Ketika 
melihat desa Bani Umar bin "Auf di @uba' dan di sanalah tempat tinggal 
Abu Salamah di perantauannya, ia berkata: Suamimu ada di desa ini. Karena 
itu, masuklah desa ini atas berkah Allah!" Setelah itu, ia melangkah untuk 
kembali ke Mekah.” Demikianlah, Hindun adalah istri (wanita) pertama 
yang masuk kota Madinah sebagaimana ia juga merupakan orang pertama 
yang hijrah ke Habasyah. 


Di Madinah el-Munawwarah, Hindun memusatkan seluruh perhatian 
“untuk mendidik anak-anaknya—inilah tugas utama seorang wanita. Ia berhasil 
menciplakan suasana yang kondusif bagi suaminya untuk memusatkan 
tenaga demi jihad dan mengangkat bendera Islam. Bahkan, ia juga turut 
terlibat dalam Perang Badar dan Perang Uhud. Dalem perang ini, segala daya 
dan upaya ia curahkan dengan penuh kesungguhan demi tegaknya kalimah 
Allah di muka bumi sampai-sampai pada Perang Uhud lengannya terkena 
anak panah yang membuatnya mesti beristirahat untuk mengobati lukanya 
sampai kembali sembuh. 

Dua bulan setelah Perang Uhud, Nabi & mendengar bahwa Bani 
Asad menyerukan untuk menyerang beliau di Madinah. Karena itu, beliau 


perjanian Hudaibiyah dan hijrah bersama Khalid bin ak Walid sebelum Fatnu Makkah, Ketika Mokah 
berhasil ditaMukkan, maka Nabi 8 menyerahkan kuncikunci Ka'bah kenada Utsman bin Thalhah 
dan saudara sepupunya, Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah. Usman bin Thakah gugur sebagai 
yuhadak paca masa kekhaifahan Umar -&. Lebih jelas tentang biografi Usman bin Thalhah, silahkan 
lihat dalam: Ath-Thabagat, Aklsnabah, dan AHSI ab. 


memanggil Abu Salamah dan menyerahkan bendera rombongan untuk pergi 
menuju Oathn, sebuah gunung di daerah Fid. Abu Salameh saat itu ditemani 
oleh 150 laki-laki. Termasuk di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan 
Sa'd bin Abi Waggish. 

Abu Salamah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh sang 
panglima, Nabi #&, untuk menyerang musuh secara tiba-tiba. Ia pun 
mengepung musuh pada waktu dini hari ketika mereka belum melakukan 
persiapan. Pada akhirnya, pasukan muslim pun berhasil mendapat 
kemenangan gemilang, Setelah itu, mereka kembali ke Madinah dengan 
selamat dan membawa banyak ghanimah. Mereka berhasil mengembalikan 
wibawa kaum Muslimin yang sempat hilang dalam Perang Uhud." 

Dalam peperangan ini, kambuklah luka yang dialami oleh Abu Salamah 
dalam Perang Uhud hingga ia tidak pemah keluar dari rumahnya. Ketika 
sedang mengobati lukanya, Abu Salamah berkata kepada istrinya, "Wahai 
Ummu Salamah, aku mendengar Rasulullah & bersabda: “Tidaklah suatu 
musibah menimpa seorang muslim kemudian ia membaca istirfa'saat mendapat 
musibah dan mengucapkan: 


Aa GS JA giban 3 la Aa 
“Ya Allah, selamatkanlah aku dalam musibahku ini dan berilah ganti yang lebih 
baik" niscaya Allah pasti mengabulkan doanya, 


Pada suatu pagi Rasulullah & datang untuk menjenguknya. Belum 
selesai Rasulullah berkunjung, Abu Salamah sudah lebih dulu pergi untuk 
selamanya. Rasulullah memejamkan kedua mata Abu Salamah dengan kedua 
tangan beliau yang mulia dan penuh berkah. Setelah itu, beliau memandang 
ke alas sambil berdoa, 


“Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Naikkanlah derajatnya di tengah kaum 
Mugarrabin. Berilah ganti kepeda orang-orang yang ditinggalkan. Ampimnilah 


kami dou ia, wahai Tuhan seluruh semesta alam." 


Ummu Salamah menerima musibah itu dengan hati yang penuh keimanan. 
dan jiwa yang penuh kesabaran. Ia pasrah terhadap gadha dan gadar Allah 
#&. Dalam kondisi demikian, Ummu Salamah teringat kalimat yang pernah 


"Ibnu Sad, Op, Cit, ld. 2, him. 35 dan Ibnu Sayyid an-Nas, Op. Gt, jk 2, him. 36, 


"bani Hamami 


disampaikan oleh Abu Salamah dari Rasulullah $$. Ia pun berkata, “Ya Allah, 
selamatkanlzh aku dalam musibah yang menimpaku." 

Ia tidak menuntut dirinya untuk berkata, “...dan berilah aku ganti yang 
lebih baik.” Pasalnya, ia sendiri mungkin masih mempertanyakan: “Siapakah 
yang mungkin lebih baik daripada Abu Salamah?" Walaupun demikian, ia 
tetap menyelesaikan doanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah &. 

Setelah masa 'iddah-nya berakhirnya, datanglah sejumlah sahabat untuk 
meminangnya. Demikianlah kebiasaan kaum Muslimin untuk menghormati 
para laki-laki dengan menjaga istri yang mereka tinggalkan karena gugur di 
medan jihad. Abu Bakar ash-Shiddig 18 mendatangi Ummu Salamah untuk 
melamar, tetapi Ummu Salamah menolaknya dengan halus. Selanjutnya, 
datanglah Umar bin Khaththab :& dan Umar pun mendapat jawaban yang 
sama dengan Abu Bakar. 

Pada saat ilu Rasulullah telah memikirkan tentang wanita yang mulia 
ini. Wanita mukminah sejati yang setia dan sabar. Beliau melihat bahwa 
tidaklah adil jika Ummu Salamah dibiarkan seorang diri seperti itu tanpa ada 
orang yang mengurusnya. Suatu hari ketika Rasulullah #: menyamak kulit 
milik Ummu Salamah, beliau meminta izin untuk masuk. Ummu Salamah 
mengizinkan kemudian menyuguhkan bantal yang terbuat dari kulit dan 
dibungkus dengan kain. Rasulullah duduk lalu melamar Ummu Salamah. 
Ketika Rasulullah selesai berbicara, Ummu Salamah hampir tidak percaya 
dengan apa yang ia dengar seraya teringat akan ucapan Abu Salamah: “... 
dan berilah aku ganti yang lebih baik." 

Dalam hati, Ummu Salamah berulang-ulang mengucapkan, “Inilah 
yang lebih baik.” Namun, kejujuran dan keimanannya telah membuatnya 
banyak berpikir dan berusaha membuka kekurangannya kepada Rasulullah. 
Ia berkata, “Aku menyambut dengan senang hati wahai Rasulullah, Namun, 
bukan aku tidak ingin menerima lamaranmu. Hanya saja aku adalah wanita 
yang sangat pencemburu dan zku takut jika engkau nanti melihat sesuatu 
padaku yang menyebabkan turunnya azab Allah kepadaku. Aku adalah 
wanita yang sudah tua dan memiliki banyak anak.” Rasulullah s$) menjawab, 


“Adapun cngkau mengatakan bahua dirimu adalah wanita yarg sudah iua maka aku 
lebih tua daripada engkau dan bukanlah suatu aib jika dikatakan: Ia menikah dengan 
orang yang lebih tua." Engkau juga mengatakan: “Sesungguhnya, aku adalah ibu dari 
anak-anak yatim," maka mereka semua adalah tanggung jawab Allah dan Rasul-Nya. 
Engkau pun mengatakan: “Aku adalah wanita yang sangat pencemburu," maka aku 


berdoa sentoga Allah menghilangkan sifat itu"? Akhirnya, Ummu Salamah 
menerima lamaran Rasulullah dan berkata, “Allah telah memberi ganti 
dari Abu Salamah dengan yang lebih baik, yakni Rasulullah &.” 

Pernikahan pun dilangsungkan pada bulan yang penuh berkah, bulan 
Syawwal 4 H, menurut riwayat yang paling benar." Kedua istri Rasulullah, 
“Aisyah dan Hafshah, berusaha sekuat tenaga penuh dengan keberanian untuk 
menyambut istri baru tersebut dengan sabar dan lemah lembut. Semua itu 
mereka lakukan sebagai penghormatan kepada suami mereka, Rasulullah #&. 

Ibnu Sa'd, dari al-WAgidi, meriwayatkan hadis Aisyah 4 yang me- 
nerangkan, “Ketika Rasulullah # menikahi Ummu Salamah, aku merasa 
sangat sedih oleh karena kecantikan Ummu Salamah hingga aku pun pernah 
berjalan sembunyi-sembunyi demi bisa melihatnya dan ternyata kecantikannya 
jauh dari yang digambarkan. Aku ceritakan hal itu kepada Hafshah. Ia pun 
berkata: Ta tidaklah seperti yang dikatakan orang Selanjutnya, ia katakan 
bahwa Ummu Salamah adalah seorang wanita tua. Setelah itu, aku melihat 
Ummu Salamah sebagaimana yang dikatakan oleh Hafshah, Namun, diriku 
telah berubah” 

Ummu Salamah telah menjadi ibu bagi kaum Mukminin. Dengan 
sekuat tenaga, ia menjalani hidup dalam rumah tangga Rasulullah. Ia sangat 
memperhatikan kedudukannya dan selalu merjaga cinta dan kerukunan 
sesama Ummahatul Mukminin. 

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan hadis Ummu Salamah: 
“Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apa aku mendapat pahala jika aku memberi 
nafkah kepada anak-anak Abu Salamah sementara aku tidak meninggalkan ini 
dan ibu, kecuali bahwa mereka adalah anak-anakku? Rasulullah #8 menjawab: 
“Ya, engkau mendapat pahala atas apa yang telah engkau mafkahkan kepada mereka" 

Pada suatu hari Ummu Salamah tidak senang ketika Umar bin Khaththab 
turut memberbicara tentang rujuknya Ummahatul Mukminin dengan suami 
mereka, Rasulullah 4. Dengan nada menolak, Ummu Salamah berkata, 
“Sungguh aneh engkau wahai Ibnu Khaththab, Engkau telah campur tangan 
dalam segala hal, bahkan termasuk ingin mencampuri urusan rumah tangga 


"2 Muhib at habari, Op. Gt, hlm, 88, Ibnu Hubaib, Op. Cit, hlm. 85 dan Ibnu Sayyid an- 
. 304, Disebut juga dalam Alishibah dan asi'ab, 
Dijelaskan dalam AMshatah dan 'Uytin abdfsar. Berbeda dengan riwayat yang dituturkan 
oleh Ibuu Abdil Barr dalam AYAT db yang mengatakan bahwa pernikahan itu adalah pada tahun 
ke-2 H.Ini tidaklah benar 

1 AkLu'hr v2 alMaijan (Berut Dar alKutub aklmiyah, ti) jl 1, him. 234. 


ama Hamamj— 


Rasulullah $& dan para istri beliau!” Umar &s pun menceritakan, “Ummu 
Salamah telah menahan dan menghentikanku dari sesuatu yang aku alami." 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Ummu Salamah 4 adalah wanita 
cerdas dan matang yang mengetahui segala sesuatu secara benar serta 
memberi penilaian secara benar pula. Buktinya adalah yang terjadi pada 
hari Hudaibiyah ketika Rasulullah $& memerintahkan para sahabat untuk 
menyembelih kurban setelah beliau menandatangi perjanjian damai dengan 
delegasi Guraisy. Namun, para sahabat tidak segera melakukan perintah 
Rasulullah itu karena mereka menganggap itu hanya melanggar hak kaum 
Muslimin. Rasulullah mengulangi perintah untuk menyembelih kurban itu 
sebanyak tiga kali, tetapi tetap tidak ada seorang pun yang memenuhinya. 
Akhirnya, Beliau menemui Ummu Salamah dengan perasaan sedih dan 
kecewa lalu menceritakan bagaimana perilaku dan ketidakhirauan mereka 
itu kepada Ummu Salamah. Karena itu, Ummu Salamah 4 berkata, “Wahai 
Rasulullah, apakah engkau menginginkan hal itu? Keluarlah, jangan berbicara 
sepatah kata pun kepada siapa pun sebelum engkau menyembelih untamu 
dan memanggil tukang cukur untuk mencukurmu!” 

Rasulullah $ membenarkan pendapat yang disarankan oleh Ummu 
Salamah. Beliau segera bangkit dan keluar tanpa berbicara kepada seorang 
pun. Selanjutnya, beliau menyembelih unta dan memanggil tukang cukur 
untuk mencukurnya. Ketika para szhabat melihat hal itu, mereka pun bangkit 
dan menyembelih kurban. Mereka kemudian saling mencukur satu sara lain 
hingga berkumpul laksana awan." 

Demikianlah, merupakan suatu kehormatan bagi Ummu Salamah untuk 
bisa menemani Nabi #& dalam banyak perjalanan yang beliau lakukan, Pada 
tahun ke-6 H, Ummu Salamah menemani Rasulullah $$ untuk melaksanakan 
umrah ke Mekah. Tahun itu adalah tahun tatkala kaum Ouraisy menghalangi 
Rasulullah dan para pengikutnya untuk masuk kota Mekah. Ummu Salamah 
juga menemani Rasulullah dalam Perang Khaibar, dalam peristiwa Fathu 
Makkah, dalam peristiwa pengepungan suku Thaif, Perang Hawazin, dan 
Perang Tsagif. Selain itu, juga dalam Haji Wada' pada tahun 10 H. 

Setelah Rasulullah #& pergi menghadap Tuhannya, Ummul Mukminin 
Ummu Salamah tampil mengawasi berlangsungnya berbagai peristiwa 
di tengah kaum Muslimin. Ia pun menyampaikan pendapatnya dalam 


"8 Hadis Umar bi 
"8 AlBukhar, 


aththab 2. Murtafan “Alaih. lihat: Ibio ld. 2. hlm. 944, 
Bukhari Beirut: Dar ah “Arab, tti bab “AsySyurai 
atTurab alArabi, 19, bab “Jihad”, 


segala hal demi menjaga kelurusan umat dan menjamin tidak adanya pe- 
nyimpangen, terutama para penguasa, seperti khalifah dan wali (setingkat 
gubernur). Berusaha menghilangkan jerat kezaliman dari kaum Muslimin 
dan menyampaikan kata-kata yang benar karena Allah, tanpa takut cercaan 
orang yang mencerca. 

Ummu Salamah semakin tua hingga dirinya sempat merasakan cobaan 
yang menimpa Islam dan umatnya dengan terjadinya peristiwa pembantaian 
Karbala dan terbunuhnya Husain serta Ahlul Bait di arcna yang menyedihkan. 
Ummu Salamah wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 39 HIT, setelah mendengar 
rintihan Husain, pada usia lebih dari 84 tahun. 

Jenazah Ummu Salamah dishalatkan oleh Abu Hurairah d4 dan diiring 
oleh kaum Muslimin menuju Bag”. Ummu Salamah binti Zad ar-Rokbi adalah 
Ummahatul Mukminin yang wafat paling belakang (terakhir). 

ta 


Inilah yang dituturkan oleh Ibru Hajar al-Asgalani berkaitan dengan biografi Ummu 
Salamah, seperti termaktub dalam Alti"dh, Allshabah, dan Tahdzit atTahdrib berdasarkan riwayat 
dari Abu Bakar bin Abi Klaitsamah dan bana iban. Dituturkan pula oleh akOadhi “Iyadh dari Ibu 
Abi Khsitsamah dan Ibnu Abdil Barr sera ditegaskan oleh Ibnu Hubaib, Semuanya berbeda dengan 
penuturan akWagi tentang tanggal wafatnya Ummu Salamah. 


Bagsam Muhammad Hamamj — 77 
NN an Kon 


1 x 
Han EA 


Zainab binti Jahsy 


Ummul Mukminin yang Paling Terhormat, 
baik Wali maupun Perantaranya 


Allah £ berfirman dalam surah al-Ahzab, 


K3 M3 aa Kian 


Bak 1 063 533 Sia Is II meed aI 
“Maka tatkela Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (mencerai- 
kannya), Kami nikahkan kamu dengan ta supaya tidak ada keberatan bagi orang 
mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak- 
anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan adalah 
ketetapan Allah itu pasti terjadi," (OS. Al-Ahzab: 37) 


Wanita yang bertakwa dan suci, Ummul Mukminin Zainab binti Jahay, 
berkata kepada Nabi &, “Aku adalah istrimu yang memiliki hak paling 
besar atas engkau. Perkawinanku adalah yang terbaik, tabirku adalah yang 
terbaik, dan kekerabatanku adalah yang terbaik. Aku dinikahkan denganmu 
oleh ar-Rahman dari atas Arsy. Jibril adalah duta untuk pernikahan itu. Aku 
adalah putri dari bibimu dan tidak ada satu pun istrimu yang lebih dekat 
dibandingkan dengan aku.” 

Sayyidah Aisyah &» bercerita tentang Zainab binti Jehsy, "Aku tidak pernah 
melihat seorang wanita pun yang lebih baik agamanya, lebih bertakwa kepada 
“Allah, lebih jujur kata-katanya, lebih senang menjalin hubungan silaturahim, 
lebih banyak sedekahnya, dan lebih rela mengorbankan diri demi bersedekah 
dan ber-tagarrub (mendekatkan diri) kepada Allah & dibandingkan dengan 
Zainab." 


Ummul Mukminin Sayyidah Zainab binti Jahsy adalah putri dari bibi 
Rasulullah. Ia adalah seorang gadis muda yang mulia dan rupawan, berlakwa, 


bersih, khusyuk dan ridha, serta banyak berdoa dan menyeru. Ia seorang 
gadis yang memiliki kehormatan, nasab, dan kecantikan. 

Zainah binti Jahsy bin Rab bin Ya'mar al-Asdiyah adalah keturuman 
Bani Asad bin Khuzaimah al-Mudhariyyin dan cucu Abdul Muththalib bin 
Hasyim. Ibunya bernama Umaimah binti Abdul Muthihalib, bibi Rasulullah 
&. Nama Zainab sebelum menikah dengan Rasulullah adalah Barrah."" Ketika 
Rasulullah menikahinya, beliau memberinya nama Zainab."" 

Pernikahan Zainab dengan Rasulullah $$ telah melahirkan kekacauan 
besar di tengah-tengah penduduk Madinah al-Munawwarah dan di kalangan 
para sahabat Rasulullah, Pasalnya, sebelum itu, Zainab telah diceraikan oleh 
Zaid bin Haritsah, suami yang Zainab dan keluarganya sendiri tidak ingin 
untuk menikah dengannya. 

Zaid bin Hiritsah adalah seorang pemuda yang haus akan ilmu dan 
lhikmah dari sumbernya yang paling jernih, Muhammad $$. Tidak ada pemuda 
yang lebih baik daripada Zaid dalam hal agama. Zaid adalah anak tiri dan 
buah hati Rasulullah. Dengan demikian, Zaid memang sekufi: (sebanding) 
dengan sepupu Rasulullah. Namun, tradisi jahiliyah, saat itu, belum terhapus 
dari jiwa kaum Muslimin dan Nabi #fj menyadari hal itu. Karena itu, beliau 
mengatakan kepada Zainab, “Aku meridhainya untukmu.” Namun, Zainab & 
menjawab, “Wahai Rasulullah, tetapi aku tidak mau menikah dengannya. 
Aka pilihan kaummu dan putri dari bibimi. Jadi, aku tidak akan melakukan 
pemikahan dengannya.” 


Saat itulah kemudian turun firman Allah 8: 


NON AN A33 


“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi wanita 
yang mukmin jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan 
“ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa 
mengurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang 
nyata.” (OS. Al-AhzAb: 36) 


Te Tentang biografi Zainab, ihat: Ibnu Hisyam, Op. Cit, Id. 4, him. 294, Ibnu Saysid aneNSs, 
Op. Cit. Jld 2. him. 304, Ihau Harm. Op. Ct. Hm. 180, Ibnu Hubaih. Op. Gt. hlm.85, Abu Nu"zim, 
Op. Cit jld. 2, hlm, 53. Dijelaskan juga dalam AH St '3b dan Tahclab a-Tahiab. 

19 Dalam Shaafh Musim (No. 2142) Kitab “AMAdlib”, bab “Ktihaab taghyirakism 2hgabth Ha 
Ihusn wa teghya ism Barrah Ws Zalnab wa Juwatnyah wa ghamha" 


Setelah itu, Zainab bisa menerima keputusan Allah dan Rasul-Nya 
Ia pun menerima untuk menikah dengan seorang budak laki-laki. Zainab 
adalah wanita mukminah yang sangat mendalam imannya. Ia tahu bahwa 
tidaklah dibenarkan bagi mukmin laki-laki maupun mukmin wanita ketika 
Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu untuknya, untuk memiliki 
Pilihan sendiri (pilihan lain). 

Zaid bin Haritsah segera mengirim mas kawin untuk Zainab binti 
Jahsy ke kediaman Rasulullah # dan menikahi Zainab. Melalui pernikahan 
mereka, Islam menegaskan bahwa manusia itu sama dan sederajat, tidak 
ada kelebihan orang Arab ates non-Arab, kulit pulih atas kulit hitam, begitu 
Pun orang merdeka atas budak, kecuali berdasarkan ketakwaan. Islam me- 
"negaskan bahwa semua manusia adalah keturunan Adam dan Adam sendiri 
tercipta dari tanah, Siapa yang hendak membanggakan diri maka hendaklah 
ia membanggakan tanah! 

Zaid adalah laki-laki yang berhidung pesek (tidak mancung) dan tidak 
begitu tampan. Karena itu, Zainab tidak merasa nyaman bersamanya. Rumah 
barunya tidak memberikan kebahagiaan baginya hingga Zaid pun merasa 
tidak nyaman dengan istrinya tersebut. Harga diri Zaid, sepupu Rasulullah 
itu, merasa terganggu untuk memiliki istri yang tidak menginginkan dirinya. 
Ta pun bergegas mencmui Rasulullah # demi mengungkapkan keinginannya 
untuk menceraikan Zainab. Rasulullah bersabda, “Ada apa denganmu wahai 
Zaid? Adakah sesuatu yang meragukanmu pada Zainab?” 

Zaid menjawab, “Demi Allah tidak wahai Rasulullah. Tidak ada sesuatu 
pun pada dirinya yang meragukanku dan tidak ada yang kulihat padanya 
selain kebaikan. Namun, aku melihat ia merasa sebagai seorang terhormat 
dan sedikit bersikap sombong. Bahkan, kata-katanya menyakitkan diriku." 

Rasulullah $& bersabda, “Pertahankanlah istrimu!" 

Zainab memang merasa tidak senang untuk tetap hidup bersama Zaid 
sementara harga diri Zaid sendiri tidak bisa menerima untuk hidup bersama 
Zainab. Karena itu, Zaid mendesak Rasulullah agar menyetujui dirinya 
menceraikan Zainab. Kebijaksanaan menuntut agar Rasulullah menyetujui 
perpisahan tersebut kamudian beliau sendiri yang melamar Zainab, demi 
kesempurnaan syariat dan memberi kompensasi atas pengormatan Zainab 
yang begitu mahal dalam berbuat taat kepada Allah dan Rasul-Nya.” 


10 Riwayat diatas termaktub dalam: bru Hubab, Op. Cit, hlm. 85 dan Muhib athxThebari 
Op. Gr. Hlm. 108, Disinggung juga cleh att-Thabari, az-Zamakhsyari dalam AtKayaf. Penjelasan 
secara detail bisa dibaca dalam: Abdu Hamid as-Sanhar, Gp, Gt, jl. 13, hlm. 194 


Ketika perceraian telah dilaksanakan dan masa 'iddah telah berakhir, 
Rasulullah melangkah untuk meminang Zainab. Beliau mengutus Zaid bin 
Haritsah untuk mewakilinya. Zaid segera pergi ke rumah Zainab. Sambil 
membelakangi pintu, Zaid berbicara kepada Zainah, “Wahai Zainab, Rasulullah 
mengirim utusan untuk berbicara kepadamu.” 

Zainab tidak memberi jawaban. Ia adalah wanita yang sempurna agama- 
nya. Saat itu ia sedang khusyuk dalam shalat, menanti keputusan dari langi 
berkaitan dengan lamaran yang diajukan oleh sepupunya, Rasulullah & 


Beberapa saat kemudian, Allah & menurunkan ayat: 

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan 
nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: Tahanlah 
terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan 
di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakarnya dan kansu takut kepada 
iranusia sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala 
Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami 
kawinkan kamu dengan ta supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 
(mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu 
lelah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu 
pasti terjadi." (OS. Al-Ahzib: 37) 


'AL-Wagidi dan lain-lain menuturkan bahwa ayat di atas diturunkan saat 
Rasulullah $& sedang berbincang-bincang dengan Aisyah. Beliau tiba-tiba 
pingsan dan tidak lama kemudian kembali sadar sambil tersenyum seraya 
mengatakan, “Siapakah yang akan pergi menemui Zainah untuk menyampaikan 
kabar gembira?” Selanjutnya, beliau membaca ayat di atas. 

Sang pembawa berila segera pergi membawa kabar gembira ilu kepada 
Zainab. Ada yang mengatakan bahwa yang membawa kabar gembira tersebut 
adalah Salma, pembantu Rasulullah &. Ada pula sumber yang menyebut 
bahwa pembawa kabar gembira itu adalah Zaid sendiri. Begitu mendengar 
kabar itu, Zainab mencampakkan semua yangia pegang dan segera bangkit 
untuk menunaikan shalat sebagai ungkapan syukurnya!?' Demikianlah, Allah 
8 telah menikahkan Zainab sg dengan Nabi-Nya dengan dalil nash yang jelas 
dalam Kitab-Nya, tanpa wali maupun saksi. Pernikahan ini berlangsung pada 
bulan Dzulhijjah ahun 4 H'2 


121 lihat dalam: Shabib Muslim, kitab “Zawai # 
wa Isbit Walimat ak Urs" (No. 1428) dam andNasa'i, kitab “AurNikai 
Khuahibar” (id. 2, hlm. 79) 

'2: Abdul Hamid 2sSahhar, Loc Cit, jld. 13, hlm. 194. 


imi Jabsy wa Nuril akLiah 
bab “Shaldt ahMar'ah filza 


ea Hamamj— 


Sesudah menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Zainab merasa sangat 
bangga di hadapan Ummahatul Mukminin yang lain, Ia mengatakan: “Kalian 
dinikahkan oleh keluarga kalian sendiri, sedangkan aku dinikahkan oleh 
“Allah dari atas Arsy-Nya." Menurat sumber yang lain, Zainab berkata, “Se- 
sungguhnya, Allah telah menikahkan diriku di atas langit” Dalam riwayat 
yang lain, ia berkata, “Allah telah menikahkanku di atas langit ke tujuh.” 
Masih ada riwayat lain yang menuturkan, “Waliku adalah yang paling mulia 
di antara kalian. Suruhanku adalah yang paling terhormat di antara kalian. 
Adapun yang menikahkan kalian adalah keluarga kalian sendiri, sedangkan 
aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit ke tujuh."2t 

Pernikahan Nabi & dengan saudari sepupunya ini menjadi bahan 
perbincangan di tengah masyarakat. Kaum Mukminin membaca ayat-ayat 
yang turun kepada Rasulullah di rumah Aisyah ini dengan sangat gembira. 
Namun, kaum munafik justru berkomentar, "Muhammad mengharamkan 
istri dari seorang anak (untuk ayahnya-penerj), tetapi ia menikahi istri putra- 
Inya sendiri. "5 


Atas komentar tersebut, Allah # menurunkan ayat 
J3 sg Hg, Sa sd Ui KE SEL 


BB pes ja Sl 
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara 
kamu, tetapi Dia adalah Resulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu,” (OS, Al-Ahz3b: 10) 


Zainab adalah tempat berlabuhnya para anak yatim dan janda. Ia adalah 
istri Nabi yang paling dermawan. Zainab menghabiskan siang hari dalam 
mihrab dan selalu bangun pada tengah malam. Rasulullah 4 pernah bersabda 
kepada Umar bin Khaththab, “Sesungguhnya, Lainah binti Jahsy adalah wanita 
awwihah.” Seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah zeewakah itu?” 


75 HR. Bukhari dalam itah #At-Tarhid” hab #W5 Kana Arsyuibu 'al akM5 Ud. 3, blm. 1761 
dan dalam bab “Tafsir Suralr aPAlu2b”, Diriwayatkan juga oleh Inem Timid.i dalam AkTalbir bab 
“wa Min surah akAkzab” (No. 3212) dan ar-Nasa'i dalam Kitab “An/Nikah" bab “Shalat alMar'ah 
idza Khutribet” (ld. 5, him. B0) 

'8 Liat: Ibnu Hajar, Op. Git, Jd. 8, hlm. 92, Ibnu Abd altar, Op. Cit Jl. 4, him. 1851 dan 
Ibnu Sad, Op, Gu Jk 0, him. 

"3 Nabi sb mengadopsi Zaid bin HSrssah dari Sayridah Khadijah. Selanjutnya, beliau 
memberinya pilihan antara tetap bersama beliau atau pulang kepada kehiarga dan kaumnya. Zaid 
bin Haritsah memilih untuk tetep bersama Rasululah. Beliau sangat mencintai Zaid dan mengajaknya 
untuk tampil di depan khalayak Guraisy dan mempersaksikan kepada mereka bahwa Zaid bin Haritsah 
adalah putra (angkat) beliau yang berhak mewariskan dan mendapat warisan. 


Beliau menjawab, “Yaitu orang yang khusyuk dan tadkarru (rendah diri) 
kepada Allah #5." Setelah itu, beliau membaca ayat 


so) 
“Sesungguhnya, Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba 
dan suka kembali kepada Allah.” (OS. HOd: 75) 


Kedudukan Sayyidah Zainab binti Jahsy di sisi Rasulullah mampu me- 
nyaingi Sayyidah Aisyah. Meskipun Aisyah sangat cemburu kepada Zainab, 
tetapi ia tidak pernah mengatakan tentang Zainab selain yang baik-baik. 
la berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang wanita pun yang lebih baik 
agamanya, lebih bertakwa kepada Allah, lebih jujur kata-katanya, lebih 
senang menjalin hubungan silaturahmi, lebih banyak sedekahnya, dan lebih 
rela mengorbankan diri untuk melakukan amal untuk bersedekah dan ber- 
tagerrub kepada Allah & dibandingkan dengan Zainab."“ Kata-kata Aisyah 
ini tidaklah keliru karena ia adalah wanita yang tumbuhan dalam madrasah 
al-ur'an, menimba ilmu dari Rasulullah #, meniru tata krama beliau, dan 
menyerap kemuliaan akhlak beliau. 

Zainab & adalah wanita yang dermawan dan baik. Ia biasa melakukan 
sendiri apa yang bisa ia lakukan. Zainab biasa menyamak kulit, menjahit 
pakaian, dan bersedekah di jalan Allah untuk kaum miskin Ketika mendengar 
rintihan Zainab (saat hendak wafat), Aisyah mengatakan, “Wanita yang 
terpuji, ahli ibadah, dan tempat bernaungnya para yatim dan janda itu telah 
pergi. Rasulullah 48 pernah bersabda kepada para istrinya: “Orang yang paling 
cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya, Setelah 
Rasulullah # wafat, kami (para istri beliau) ketika berkumpul sama-sama 
memanjangkan tangan di dinding untuk mengukur tangan siapa yang paling 
panjang. Lal itu kami lakukan terus-menerus hingga Zainab binti Jahsy wafat, 
padahal tangannya bukanlah yang terpanjang di antara kami. Dari sini, kami 
pun tahu bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan oleh Rasulullah 
adalah kemurahan dalam bersedekah, Zainab adalah wanita yang terampil 
menyamak, menjahit, dan rajin bersedekah di jalan Allah”? 

Ketika menjalani detik-detik sakratulmaut, Zainab berkata, "Aku telah 
menyiapkan kain kafanku dan Umar bin Khaththab akan mengirimkan satu 


1 Ibnu Sa'd, Op. Cit. hlm. 110 Ibnu Ahdi Barr, Op. Cit Jldl 4. him. 1851, Ibnu Hazm. Op. 
Ciu jld. 8, hlm. 93 dan Abu Nu'aim, Op. CI, ld. 2, hain. 53. 

19" “Ibnu Sad, Op, Cit, ld 8, him, 108 dan akHakim, Op. Cit, ld. 4, hlm. 25, Dinilai sahih dan 
disepakati oleh adzdDzahabi 


KETENI aak 


kafan lagi untukku. Karena itu, sedekahkanlah salah satunya! Jika (kalian) 
bisa menyedekahkan hakku, yakni kain sarungku, lakukanlah!” 

Ajal telah menjemput dan Zainab binti Jahsy pun kembali ke pangkuan 
Allah # pada tahun 20 H dalam usia 54 tahun? Jenazahnya dishalatkan 
oleh Amirul Mukminin Umar bin Khaththab 1 dan diiring oleh penduduk 
Madinah al-Munawwarah menuju Bagi. Ia adalah istri Rasulullah yang paling 
dahulu menyusul beliau 

Semoga Allah merahmati wanita yang paling mulia wali dan wakilnya ini. 
Wanita yang paling panjang tangannya (dermawan). 

a08 


"4 Riwayat ain menyebutkan bahwa Zainab bini Jahsy wafat pada tahun 21 H, tahun kotika 
kaum Muslivin berhasil menaklukkan Aleksandria. lihat: Ibnu Ahcil Bam, Op Cit jd. 4, hlm. 1852, 
Ibnu Hajar, Op. Cit jld. 8, hlm. 94, Ibnu Sayyid an-Nas, Op. Gt, jd. 2, hlm. 302 dan Abu Nuaim 
Op. Gt jld 2, him. 52. Adapun riwayat di atas dikutp dari a-Wagidi dalam Al'shabah dan AssSamh 
ateIsamir, hlm. LL 


Juwairiyah binti Harits 
Sayyidah yang Dibebaskan dengan Penuh Berkah 


Juwarryani ptvmt HARrrs ve mengatakan, “Tiga hari sebelum kedatangan 
Nabi &, aku bermimpi melihat bulan seakan berjalan dari Yatsrib dan 
jatuh ke pangkuanku. Namun, aku tidak mau memberitahukan mimpi itu 
kepada seorang pun sebelum Rasulullah datang, Ketika kami tertawan, aku 
mengharapkan mimpi itu. Selanjutnya, Rasulullah membebaskanku dan 
menikahiku. Jadi, mimpi itu pun telah menjadi kenyataan.” 

Juwairiyah binti Hirits Ummul Mukminin adalah junjungan Bani 
Mushtalig. Wanita yang bertakwa, suci, khusyuk, dan ahli ibadah ini me- 
rupakan wanita yang cantik dan rupawan, keturunan orang-orang baik 
dan keturunan bangsawan. Ia adalah Barrah binti Harits bin Abi Dharar bin 
Hubaib bin Khuzaimah, yaitu al-Mushtalig bin Amr bin Rabi'ah bin Haritsah 
bin Amr al-Khuza'iyah al-Mushlaligiyyah2 

Sebelum menikah dengan Rasulullah #$, namanya adalah Barrah, Namun, 
setelah menikahinya, Rasulullah memberinya nama Juwairiyah. Pasalnya, 
beliau tidak senang jika dikatakan: “Rasulullah keluar dari rumah Barrah,”1 

Suatu ketika, Rasulullah mendengar berita bahwa al-Harits bin Dharar, 
pimpinan Bani Mushtalig, menghimpun siapa saja yang kuat di antara 
kaumnya maupun seluruh bangsa Arab untuk menyerang Rasulullah &. 
Karena itu, beliau mengirim Buraidah bin Khashib untuk mencari tahu hal 
itu dan mengintai sejauh mana persiapan mereka untuk berperang, 


1” Lihat: Ibnu Hajar abAsgalani, Op Cit ld. 8, hlm. 42. Penuls tidak menemukan siapa nama 
ibu dari Juwainyah ini karena tidak satu pun bukubuku turiis yang menyebutnya. 

'8  Dimakruhkan memberi nama yang mengandung arti keberkahan, seperti Barrah 
iwanita yang baik dan berbakti). 

#8 Ibnu Hisyam, Op. Cit. ld. 2 him. 204, Ibnu Hajar akAsgalani, Ora CE. ld. 8. him. 43, 
dan Ibnu Abdil Bar, Op. Cit, jd. 4, in. 1604, Lihat juga dalam: Shelilh Muslim, No. 2142, Bab “Af 
“Adab” pasel "Itihbab Taghyit alm ak Oabih la Husn wa Taghyh Ism Berrah Ila Zainab wa lowaryah 
wa ahwiha”. 


Muhammad Hgmamj — 85 
KA ng 


Buraidah segera meninggalkan Madinah menuju Bani Mushtalig. Mereka 
adalah bagian dari Bani Khuza'ah yang memiliki sebuah mata air dikenal 
dengan nama al-muraisi'. Mata air itu terletak di sudut Gadid tempat berdirinya 
berhala Manat, Tuhan suku Aus dan Khazraj, sebelum Allah melimpahkan 
cahaya iman ke dalam hati mereka dan Tuhan suku Khuza'ah yang bertahan 
dengan agama mereka, 

Buraidah bisa melihat situasi Bani Mushtalig dan seberapa besar pasukan 
yang telah berkumpul untuk menyerang Rasulullah #&. Mereka dipimpin oleh 
panglima al-Harits bin Abi Dharar,” Buraidah segera menghadap Rasulullah 
$ untuk memberitahukan lentang persiapan Bani Mushtalig yang hendak 
menyerang beliau. Karena itu, Rasulullah memerintahkan agar menyiapkan 
pasukan dan persenjataan. Setelah itu, Rasulullah $& keluar untuk menyambut 
Bani Mushtalig dengan didampingi oleh salah satu isrinya: Aisyah binti Abi 
Bakar. Rasulullah bertemu dengan Bani Mushialig di al-Muraisi' Jalu terjadilah 
peperangan yang berakhir dengan kekalahan Bani Mushtalig. 

Unta dan domba-domba mereka digiring, Para wanita mereka tertawan 
dan salah satu wanita yang menjadi tawanan adalah Barrah binti Hiritsbin 
Abi Dharar, pimpinan dan junjungan kaum Bani Mushtalig. 

Rasulullah # memerintahkan agar para tawanan itu dibelenggu dan 
dikenakan burdah. Selanjutnya, para tawanan itu dibagi-bagikan di antari 
kaum Muslimin. Kabar gembira dari al-Muraisi' ini kemudian disampaikan 
kepada penduduk Madinah oleh Rasulullah dengan mengutus Tsa'labah 
ath-Tha'i untuk menyampaikannya.” 

Bamrah binti Harits atau Juwairiyah sebagaimana panggilan yang diberikan 
oleh Resulullah, menjadi bagian Tsebit bin Oais dan saudara sepupunya. 
Isabit memberikan beberapa pohon kurma miliknya kepada sepupunya yang 
ada di Madinah untuk menebus bagiannya pada Barrah. Namun, Barrah 
menghendaki untuk merdeka dan melakukan akad mukatabah (perjanjian 
'untuk memerdekakan budak dengan syarat yang disepakati-penerj)" dengan 
'Isabit, yakni dengan membayar sebanyak sembilan keping emas. Namun, 
Barrah sadar bahwa dirinya tidak mampu membayar tuntutan tersebut 
Karena itu, ia menghadap Rasulullah untuk melaporkan persoalan yang ia 
alami tersebut. 


28 tanu Hazm, Op. Cit. hlm. 228 dan dalam Tarikh Thabari bab “1 lawadits asSanah as-Sadisah 
Wahktirahi. 

"Abdul Hamid asSahhar, Op. C4 jld. 13, hlm. 201 

?"  Mukatabah: perjanjian untuk memerdekakan budak dengan syarat yang disepakati 


Saat itu Nabi & sedang berada di kamar Aisyah. Juwairiyah datang dan 
meminta izin untuk bertemu dengan Kasulullah. Begitu melihat Juwairiyah 
di depan pintu kamar, Aisyah merasa tidak senang jika wanita ini menemui 
Rasulullah. Ta sadar bahwa Rasulullah akan melihat seperti apa yang ia lihat 
pada Juwairiyah. Seorang gadis berusia dua puluh tahun, cantik, memiliki 
kepribadian yang memesona, dan menarik hati. Siapa pun yang melihatnya 
pastilah jatuh hati kepadanya” 

Barrah menemui Rasulullah & kemudian berkata, Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku adalah wanita muslimah karena telah bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Aku adalah 
Bazrah bin Hirits, pemimpin kaumku. Kini kami mengalami sebagaimana 
yang telah engkau tahu. Aku jatuh menjadi bagian Tsabit bin Osis dan saudara 
sepupunya. Selanjutnya, Tsabit menebusku dari saudaranya itu dengan 
beberapa pohon kurma di Madinah. Ia menjanjikan untuk memerdekakanku 
dengan syarat yang tidak bisa kupenuhi. Karena itu, aku mohon pertolongan 
kepadamu untuk membayar akad mukatabah ini.” 

Hati Rasulullah 4 tersentuh mendengar apa yang dikatakan oleh Barrah. 
Karena itu, beliau bertanya, “Apakah engkau mau yang lebih baik daripada itu?” 

Barrah bertanya dengan penasaran, “Apakah itu wahai Rasulullah?” 

Rasulullah menjawab, “Aku akan membayar mukatabah mu dan me 
mikahimu." 

Wajah Barrah yang jelita itu berbinar bahagia, tetapi ia masih belum 
percaya bahwa dirinya akan lepas dari penghinaan. Ia pun segera menjawab, 
“Mau wahai Rasulullah." 

Rasulullah bersabda, “Aku akan melukukannya." 

Rasulullah melunasi perjanjian mukatabah yang disyaratkan oleh 
Tsabit. Beliau merdekakan Barrah lalu menikahinya dan memberinya nama 
Juwairiyah, Dengan menikahi Bartah, Rasulullah menghendaki agar Bani 
Khuza'ah menjadi besan beliau dengan harapan bahwa hal itu akan membuat 
mereka bisa menerima Islam. 

Ketika kaum Muslimin mengetahui bahwa beliau telah menikahi 
Juwairiyah, mereka berkata tentang Bani Mushtalig, “Mereka adalah besan 
Rasulullah #8.” Selanjutnya, Kaum Muslimin melepaskan para lawanan yang 
mereka kuaszi. Atas pernikahan Rasulullah dengan Barrah tersebut, ada 


"5 Ibnu Hisyam, Op. Cit, jld.3, hlm. 307, ath-Thabari, Op. GI, jlc 3, hlm, 66, Ibnu Abil Bar, 
Op. Ci, jie 4, him. 1804 dan Muhib ath-T habari, Op. Cit, him. 17. 


seratus tawanan Bani Mushtalig yang dibebaskan. Karena itu, tidak ada wanita 
yang mampu turut memberi berkah besar untuk kaumnya melebihi Barrah, "6 

Ketika menggambarkan kecantikan Juwairiyah, Szyyidah Aisyah me- 
ngatakan, “Juwsiriyah adalah wanita yang cantik dan manis. Setiap orang yang 
melihatnya pasti jatuh hati kepadanya. Suatu kali ia mendatangi Rasulullah 
untuk meminta bantuan dalam urusan mukatabah bagi dirinya. Demi Allah, 
begitu melihatnya di depan pintu kamar, aku merasa tidak senang melihatnya 
Aku pun tahu bahwa Rasulullah #$ akan molihat seperti yang aku lihat” 17 
Demikianlah, tawanan yang cantik dan seorang putri dari junjungan Bani 
Mushlalig, Juwairiyah binti Harits, akhirnya menjadi madu bagi Aisyah &, 


juga para Ummahatul Mukminin lainnya yang menjadi istri Rasulullah. 


Dalam Al-Ishdbah, Ibnu Hajar menggambarkan bagaimana kekuatan iman 
Juwairiyah dan sejauh mana cintanya kepada Rasulullah. Ia mengisahkan, 
“Ayah Juwairiyah, al-Harits, mendatangi Rasulullah & kemudian berkata: 
“Sesungguhnya, putriku adalah tawanan yang tiada duanya, Namun, 
aku terlalu terhormat untuk itu, Rasulullah $ pun bersabda: “Bagaimana 
menurutku jika kari memberinya pilihan? Tidakkah engkau menerima?" A-Harits 
menyahut: “Baiklah.” Ia pun menghampiri Juwairiyah dan memberikan pilihan 
kepadanya. Juwairiyah menjawab: Aku memilih Allah dan Rasul-Nya'." 

Dalam kitab Sirah, Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa al-Hirits kemudian 
masuk Islam diikuti oleh dua orang putranya serta sejumlah orang dari 
'kaurnnya, Disebutkan pula bahwa Sayyidah Juwairiyah &, sebelum menjadi 
tawanan, adalah istri dari Musafi' bin Shatwan al-Mushtaligi.» 


Demikianlah, Sayyidah Juwairiyah Ummul Mukminin hidup dalam ramah 
tangga Nabi # bersama para istri beliau lainnye. Ia mendapat limpahan 
cahaya kenabian, ilmu, iman, dan hadis-hadis Kasulullah & hingga menjadi 
salah satu periwayat hadis beliau. Dari Juwairiyah, diriwayatkan tiga hadis 


5 Ibnu Hisyam, Op. Gt Jl. 2, him. 294, ath-Thabari, Op. Ci, lc. 3, hlm. 66. Tercatat juga 
dalam Akshabah, AHst'ab, dan AsSamuh ateTsamin, hlm. 116, 

”Ionu Hisyam, Loc Ci, Ibru Haar, Op. Cit Jld 8, hlm. 43 dan Ibnu Abal Bar, Op CL, jd 
4, blm. 1004. Delam syarafrnya atas AsSireh, Suheli menuturkan, “Adapan Rasulullah #& memandang 
Juwaiiyah yang mengetahui kecantikannya maka itu adalah karera Juwsiriyah adalah warita yang 
dikuasai (budaki, Andai luwairyah adalah wanita merdeka, beliau pasti berpaline Uarinya. Bisa jadi 
pula bahwa beliau memandang Juwaiiyah karena bermaksud menikahinya. Beliau telah menyatakan 
bahwa memang diperbolehkan memandang wanita saat ada maksud untuk merikahinya." Adapun 
dalam ArRatd! alAnf disebutkan bahwa Rasulullah 4& bersabda kepada a-Mughirah, “Tidakkah 


engkau melihatnya? lal ini akan febih bisa melanggengkan hubungan alian berdua." Hal yang sama 
iuga pernah beliau katakan kepada Muhammad bin Masiamah saat hendak menikahi Butsainah binti 
adhDhahak. 

28 Tanu Hubaib, Op Ci Hlm. 89, Ibnu Abdil Ba, Loc Cit, Ibnu Hazm, Loc. Cit Dan Muhts 
ath-Thabari, Op, Ci, hlm. 116. Dalam YSrieh ati-Ihabar ld. 3, him. 177) dsebutkan bahwa ia adalah 
Malik bin Shatwan Dzu asySyafar bin Sarah bin Malik bin al-Muchtali. 


dalam Shahih Bukhari dan dua hadis dalam Shakik Muslim. Beberapa perawi 
yang meriwayatkan darinya adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu 
Majah, dan masih banyak lagi. 

Juwairiyah hidup hingga masa kekhalifahan Mu'awiyah dan wafat pada 
ahun 56 H. Jenazahnya dishalatkan oleh Marwan bin Hakam, Wali (setingkat 
gubernur) Madinah al-Munaw warah saat itu. Juwairiyah wafat dalam usia 
70 tahun. Sumber lain menyebutkan bahwa Juwairiyah wafat pada tahun 50 
H dalam usia 65 tahun"? 

Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harits 
karena pernikahannya dengan Rasulullah 8 telah membawa berkah dan 
kehaikan yang langsung dirasakan oleh kaum, keluarga, dan handai taulannya. 
Karena Juwairiyah-lah dan atas kekuasaan Allah, mereka berpaling dari 
kehambaan dan kemusyrikan ke dalam wilayah kemerdekaan dan cahaya 
Islam serta kejayaan. 

00 


3 “Ibnu Hazm, Loc Cit, bu Sayyid amNas, Op. Cit Jl. 2 him. 305, AtTahdet jd 12, Win 
407 dan Muhib ath-Thabari, Op. Gt, him. 118, Tentang biografi Juwairiyah, bisa ditemukan juga 
dalam AWSab, 


Nobar mania 39 PA 
TA 3): Lab 2 Sa 


2 
TN 


Shafiyah bin Huyai 
Kejernihan yang Paling Jernih 


SavvipaH SHAFIYAH BERCERITA kepada Rasulullah #8. Ia mengatakan, "Wahai 
Rasulullah, pada malam pengantiriku dengan Kinanah bin Rabi', aku bermimpi 
melihat purnama jatuh ke pangkuanku. Ketika bangun dari tidur, aku 
ceritakan mimpiku itu kepada Kinanah, Dengan marah ia berkata: “Hal itu 
tertjadi tiada lain karena engkau mengharapkan si raja Hijaz, Muhammad” 
Ia pun menampar wajahku dan hingga kini bekas tamparan itu masih ada 
di wajahku. 

Rasulullah & bersabda kepada Shafiyah, “Sesungguhnya, engkau adalah 


putri seorang nabi, pamanmu seorang nabi, dan engkau menjadi istri dari seorang 
Nabi. Jadi, apa yang bisa dibanggakan di hadapanmu?" 

Ummul Mukminin Shafiyah binti Huyai adalah seorang wanita tawanan 
yang bertakwa, bersih, dan suci. Ia-lah wanita yang memiliki dua mata yang 
berkaca-kaca, kejernihan yang paling jernih, Nasabnya adalah Shafiyah binti 
Huyai bin Akhthab bin Syu'bah bin Tsa'labah bin “Ubaid bin Ka'b bin Abi 
Khubaib, keturunan bani Nadhir. Ia adalah anak cucu Lawi bin Ya'gub dan 
dari keturunan Harun bin Imran, saudara Nabi Musa 48. 

Ia adalah Ummul Mukminin yang mulia dan cerdas berasal dari 
keturunan terhormat dan mulia. Selain itu, ia juga memiliki kecantikan dan 
agama yang kuat. Sebelum memeluk Islam, Shafiyah pernah menikah dengan 
Salam bin Abi Hagig kemudian dengan Kinanah bin Abi al-Hagig, penguasa 
Benteng al-Oumush, benteng yang paling megah di Khaibar. Keduanya adalah 
kesatria dan penyair terbaik dari kaumnya. 

Rasulullah # telah mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran 
menentukan guna mengakhiri pemberontakan kaum Yahudi yang terlaknat 


(0 Lihat Ibnu Katsir, Op. Ci, ld. 4, hlm. 197, Ibnu Hisyam, Op CI, jd 3, hltu. 350, Abu 
Nu'aim, Op, Cit, jld. 2, him. 54, Ibnu Hajar, Op. Cl, id. 8, him. 126, Juga dalam AWsifab. Namun, 
penulis tidak menemukan siapa nama ibunya Shatiyah karena semua kitab Taurat tidak menuturkannya. 


Kedengkian yang mereka pendam terhadap Islam dan Nabi $& merupakan 
bentuk kejahatan dan pengkhianatan besar. Pada pertengahan kedua bulan 
Muharram tahun 7 H, Rasulullah $& berangkat bersama segenap pasukan 
muslim disertai persenjataan dan perlengkapan perang yang lengkap menuju 
Khaibar, pusat pemukiman Yahudi yang jahat.“ Begitu melihat mercka, 
Rasulullah berseru, “Allah Akbor! Hancurkan Khaiber! Sungguh ketika kami turun 
di halaman suatu kaum, amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang 
yang mendapat peringatan itu!" 

Setelah pertempuran berdarah yang terjadi antara iman dan kekufuran 
itu berlangsung, perang berakhir dengan kemerangan di pihak kebenaran 
dan Islam yang mengalahkan kebatilan dan kekufuran. Khaibar pun runtuh, 
benteng-bentengnya berhasil ditempus para laki-lakinya terbunuh, dan para 
wanita menjadi sandera. Salah seorang wanita yang menjadi sandera adalah 
seorang bangsawan Bani Nadhir, Shafiyah binti Huyai bin Akhthab. Ia adalah 
kembang para wanita Khaibar yang paling mulia bagi mereka dan saat itu 
Shafiyah belum genap berusia 17 tahun. 

Setelah kaum Muslimin mengepung Khaibar dan semua benteng yang ada 
di sana, tertawan pula Kinenah bin Rabi', suami Shafiyah binti Huyai, yang 
saat itu menjadi penanggung jawab harta simpanan Bani Nadhir. Akhirnya, 
ja diseret untuk menghadap Rasulullah &. Beliau menanyakan kepadanya 
tentang gudang kekayaan Khaibar itu, tetapi ia tidak mau memberitahukan 
di mana gudang itu berda, Ia bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak 
memegang rahasia tentang harta simpanan tersebut. Oleh karena itu, 
Rasulullah 8 pun bersabda, "Jika ternyata kari menemukannya padamu, akankah 
kami membunuhmu?” Kinanah menjawab, "Ya." Tatkala Rasulullah menemukan 
bahwa harta ilu merang disimpan di rumahnya, belisu mengirim Kinanah 
kepada Muhammad bin Salamah agar dihukum pancung sebagai balasan 
untuk saudara Muhammad, Mahmud bin Salamah, yang dibunuh oleh kaum 
Yahudi dalam perang tersebuit.2 

Para wanita Gumush pun digiring sebagai tawanan, Rombongan itu 
dipimpin oleh Shafiyah istri Kinanah ditemani oleh seorang saudari sepupu- 
nya. Mereka digiring oleh sang muazin Rasulullah, Bilal bin Rabbah :4.. Bilal 
membawa para tawanan melewati medan pertempuran yang telah berakhir. 


Ibnu Sayyid anNNde, Op. Cit, it. 2, hlm. 130, Ibnu Hisyan. Op, Ci jd. 3, hlm. 312 dan 
athvThabari Loc. CR. Dalam Thabagatnya, Ibnu Sa'd menuturkan riwayat yang berheda. la mengatakan 
bahwa peristiwa Perang Khatbaritu terjadi pada bulan Jumacil Ula tahun 7 H. 

"8 Ath-Thabari, Op. Gt, ld. 3, im. 53. Ibnu Hisyam, Op. Gt, jld. 3, hlm. 351 dan Ibru Sad, 
Op. Gt le 2, him. 81 


utama Hamamj— 


Medan itu dipenuhi oleh mayat orang-orang Yahudi yang terbunuh. Saudari 
sepupu Shafiyah itu pun menjerit dan histeris melihat pemandangan tersebut. 
Ia menutup wajahnya lalu ia lumurkan debu di kepala sambil menjerit sekeras- 
sekerasnya, meratapi para laki-laki kabilahnya. Sementara itu, Shafiyah hanya 
terdiam, tetap tenang, dan tampak bersedih. Namun, ia sama sekali tidak 
bersuara etau meratep sedikit pun 

Shafiyah dan saudarinya dibawa menghadap Rasulullah #5. Saat itu 
ketenangan menyelimuti wajah Shafiyah yang cantik jelita. Sementara itu, 
rambut seudari sepupunya tampak tidak karuan dan berlumuran debu 
dengan baju yang tercabik-cabik. Ia tidak henti-hentinya meratap, menjerit, 
dan menangis di hadapan Rasulullah &. 

Rasulullah tidak mau memandang wanita itu, Bahkan, beliau memerintah- 
kan, “Jaukkan setan wanita ini dar! hadapanmu/”2 Selanjutnya, Rasulullah 
mendekati Shafiyah dan memandangnya dengan penuh simpati dan belas 
kasih. Beliau bersabda, “Wahai Bilal, apakah engkau sudah kehilangan belas 
kasih hingsa mengajak kedua wanita bni melewati jasad para laki-laki mereka yang 
terbunuh?”# Setelah itu, beliau memerintahkan agar Shafiyah digiring ke 
belakang beliau kemudian beliau melemparkan selendang kepadanya. Itu 
adalah pertanda bahwa Rasulullah $& telah memilih Shafiyah untuk diri 
beliau sendiri, Kaum Muslimin belum mengetahui apakah Rasulullah hendak 
menikahi Shafiyah ataukah menjadikannya sebagai budak. Namun, setelah 
beliau memakaikan hijab kepada Shafiyah, mereka pun tahu bahwa beliau 
telah menikahinya. 

Dalam sebuah hadis dari Anas disebutkan bahwa saat membawa Shafiyah 
binti Huyai, Rasulullah && bertanya kepadanya: “Apakah engkau mau menikah 
denganku?" Shafiyah menjawab, “Wahai Rasulullah, ketika masih menjadi 
musyrik pun aku telah mengharapkan hal itu, apalagi jika Allah memberiku 
kesempatan untuk itu dalam Islam." Rasulullah $& pun menungguShafiyah 
sampai suci dari haid. Setelah suci, belian memerdekakan dan menikahinya. 
Kemerdekaannya itulah yang merjadi mas kawin bagi Shafiyah."" 

Setelah Rasulullah menikahi Shafiyah, beliau menunggu di Khaibar 
hingga Shafiyah menjadi tenang. Setelah itu, beliau memboncengkan Shafiyah 
menuju sebuah rumah di ujung Khaibar yang jaraknya kurang lebih 6 mil 


Haid. 
bid. 

Ionu Hazm, Op. Cit. jld. 8, hlm. 126, Muhibb athThabar, Op. Cit. him. 120, Ibnu Sayyid 
anNas, Op. Cit, ld. 2, hlm. 307 dan Ibnu Sad, Op. Cit, jld. 2, hlm. 84 dan Ibnu Abdl Bert, Op. Cit, 
Jla. 4, hlm, 1365, Ionu Hajar mengatakan, “Hal ini ditegaskan dalam Shahih Bukhari dan Musim” 
Lihat: Shafih Muslim, hadis No. 1365, 


dari Khaibar. Rasulullah bermaksud menjadikan Shafiyah sebagai pengantin, 
tetapi Shafiyah menolak dan tidak mau jika Rasulullah melakukannya." 

Penolakan dan keengganan Shafiyah memberatkan Rasulullah, Setelah 
itu, beliau kembali untuk menyiapkan pasukan dan segera kembali ke sumber 
cahaya di Madinah al-Munawwarah. Dalam perjalenan itu beliau melewati 
derah Shahba' Selanjutnya, beliau perintahkan pasukan agar berhenti dan 
turun untuk sekadar istirahat di tempat tersebut. Saat itulah, beliau melihat 
Shafiyah tampak sudah siap menjadi pengantin. 

Ibnu Ishag mengatakan bahwa Ummu Sulaim binti Malhan atau Ummu 
Anas bin Malik mendatangi Shafiyah lalu menyisir rambutnya, merias, dan 
memakaikan wewangian. Shafiyah pum muncul sebagai seorang pengantin 
yang cantik dan menawan hingga memesona seluruh mata yang memandang, 
Bahkan, Ummu Sinan al-Aslamiyah mengatakan bahwa dirinya tidak pernah 
melihat wanita yang lebih cerah daripada Shafiyah."# 

Madinah al-Munawwarah begitu bersinar oleh sukacita atas pernikahan 
Rasulullah $. Terselenggaralah walimatul 'ursy (perjamuan makan dalam 
resepsi pernikahan) yang sangat ramai. Semua orang menikmati suguhan 
Khaibar yang lezat hingga kenyang. Setelah itu, Rasulullah $$ menemui 
Shafiyah dengan hati yang masih menyisakan sedikit duka dan tekanan atas 
penolakan Shafiyah sebelumnya untuk menjadi pengantin beliau. 

Shafiyah binti Huyai, sang pengantin yang cantik itu, menyambut 
Rasulullah dengan wajah berseri. Shafiyah berbicara dan menceritakan bahwa 
pada malam pengantinnya dengan Kinanah bin Rabi', ia bermimpi melihat 
rembulan jatuh di pangkuannya. Ketika bangun dari tidurnya, Shafiyah men- 
ceritakan mimpi itu kepada Kinanah. Dengan marah, Kinanah menyahut, 
“Ini tidak lain karena engkau mengharapkan si raja Hijaz, Muhammad.” 
Selanjutnya, Kinanah menampar wajah Shafiyah dengan keras hingga 
tamparannya itu masih membekas pada wajahnya. 


Rasulullah mendengar cerita Shafiyah itu dengan senang dan dipenuhi 
pandangan yang penuh simpati disertai belas kasih. Beliau sangat bahagia 
mendengar cerita Shafiyah dan hendak mendekat kepada Shafiyah, tetapi 


"8 Muhibb ath-Thabari, Op. Cit, dan Ibnu Hajar Op. Cit, ile. 8, hlm. 126. 

"Ibnu Hsyam, Op. CI jl 3, hlm. 354. 

14 Ibnu Hajar, Loc. GL 

18 Lihat: Shahih Musim, dalam pembahasan “AnNikah"! (hadie No. 1365) 

“8 AtbsThabari. Op. Cit. jld. 3, hlm. 94, Ibnu Sayyid an-Nas, On. Cit hlm. 130 dan Ibnu 


Hisyam, Op. Cit, jd. 3, hlm. 350. Dalam Alshhebah dinyatakan bahwa Safiyah menceritakan mimpi 
itu kepada ibunya. Sementara itu, dalam “Uun akAisar dikatakan bahwa ia menceritakan mimpi 
tersebut kepada ayahnya 


Aebamiad 


() 
sh 


langkahnya tertahan lalu bertanya, “Mengapa sebelumnya engkau menolak?” 
Shafiyah, wanita mukmin sejati dan cantik itu menjawab, “Aku meng- 
khawatirkan engkau jika dekat dengan kaum Yahudi.” Wajah Rasulullah 
segera berbinar dengan senyum yang mulia lalu mendekati Shafiyah dengan 
hati yang ridha. 

Di luar tenda, yang di dalamnya Rasulullah sedang berdua bersama 
Shafiyah, salah seorang kecintaan Rasulullah 8, seorang laki-laki dari 
'Anshar yang bernama Abu Ayyub Khalid bin Zaid berjaga sepanjang malam 
demi kenyamanan Rasulullah. Pedangnya tidak pernah lepas dari tangan. Ia 
menjaga tenda Rasulullah tanpa sepengetahuan beliau. Ketika pagi merekah, 
Rasulullah mendengar ada suara gerakan di depan tenda. Beliau pun keluar 
“untuk memeriksa,dan ternyata Abu Ayyub berada di luar sana. 

Beliau bersabda, "Ada apa dengarmu, wahai Abu Ayyatb?” 

Abu Ayyub menjawab, “Wahai Rasulullah, aku mengkhawatirkan dirimu 
terhadap wanita ini karena ia telah membunuh ayah, suami, dan kaumnya 
sendiri. Ia adalah wanita yang masih dekat dengan kekufuran hingga aku 
mengkhawatirkanmu darinya.” 

Rasulullah 4 kemudian berdoa, “Semoga Allah merahmatimu wahai Abu 
Anyub? 

Beliau juga berdoa, “Ya Allah, lindunginlah Abu Ayyub sebagaimana ia telah 
begadang demi menjagaku” 

Rasulullah $ teringat akan kisah Zainab binti Harits yang meng- 
'hadiahkan seekor kambing beracun kepada beliau. Ia suguhkan kambing itu 
kepada beliau yang saat itu sedang bersama seorang sahabat, Bisyr bin Barra'. 
Ketika itu ia memakan sedikil daging kambing itu dan mali saal itu juga. 

Rasulullah dan para sahabat sudah tiba di Madinah al-Munawwarah. 
Dalam sebuah hadis, Anas 8, menceritakan, “Aku melihat unta yang berhenti 
kemudian Shafiyah turun dan Rasulullah bangkit untuk menghijabnya. Para 
wanita muslimah melihat hal itu lalu mereka berdoa: Semoga Allah menjauh- 
kan wanita Yahudi itu!" Rasulullah #$ tidak membawa sang pengantin baru 
menemui para istri beliau. Para pelayan pun Keluar untuk melihat Shafiyah 
dan mengumpatnya.”" 

Rasulullah membawa Shafiyah tinggal di rumah seorang sahabat, 
Haritsah bin an-Nu'man. Para wanita Anshar mulai berkumpul di sekitar 


TT Ibnu Hajar, Lot Ci 
"2 Ibnu Hisyam, Op. Cit, jkt 3, hlm. 254 dan Ibnu Sa'd, Op. Gt jld. 2, hlm. 84, 
Musim, ld. 2, hlm. 1028. Hadis No. 1365. 


kediaman Haritsah untuk melihat kecantikan Shafiyah dan di antara mereka 
yang keluar itu adalah Aisyah. Rasulullah melihat Aisyah dan menunggunya 
sampai keluar. Ketika bertemu dengan Aisyah, beliau memegang bajunya 
dan berbicara dengan bergurau. Sambil tersenyum, beliau bertanya, “Apa 
yang engkas lihat wahai wanita berambut pirang?” Aisyah s8 menjawab, “Aku 
melihat seorang wanila Yahudi,” Rasulullah # bersabda, “Junganluh engkau 
berkata demikian karena Shafiyah telah masuk Islam dan menjadi muslimah yang 
baik” Aisyah kembali pulang. Ia tinggalkan Shafiyah lalu menemui para 
istri Rasulullah lainnya. Aisyah berjalan dengan penuh kecemburuan dan 
kejengkelan. Pasalnya, ia pun mengakui akan kecantikan dan keelokan 
Shafiyah di hadapan para istri yang lain. 

Sayyidah Shafiyah binti Huyai telah berpindah ke rumah Rasulullah 
untuk mengambil tempat di antara para istri Rasulullah lainnya, Sabar dan 
diam menjadi ciri khas bagi Shafiyah :& karena Allah telah memberinya 
kemuliaan dengan hidup di bawah naungan suami yang paling mulia. Ter- 
lebih ketika ia mendengar sindiran Aisyah dan Hafshah yang mengatakan 
dengen suara keras bahwa dirinya adalah seorang wanita berdarah Yahudi 
yang di dalam urat nadinya mengalir darah Yahudi. Para istri Rasulullah itu 
pun membanggakan diri di hadapan Shafiyah karena mereka adalah para 
wanita Guraisy atau orang Arab, sedangkan Shafiyah adalah wanita Yahudi 
non-Arab yang memasuki rumah mereka. 

Suatu hari Shafiyah merasa tertekan alas hal yang ia dengar. Ia pun 
duduk sambil menangis tersedu-sedu lalu Rasulullah #& menanyakan apa 
sebabnya ia menangis. Shafiyah menceritakan tentang hal yang dikatakan 
terhadap dirinya. Karena itu, Rasulullah pun bersabda, “Katakanlah kepada 
mereka: Bagaimana kalian bisa lebih baik daripada aku sementara suamiku adalah 
Muhammad, ayahku adalah Haru, dan pamanku adalah Musa',"W Kata-kata 
Rasulullah ini menjadi penyejuk bagi Shafiyah. Kata-kata yang mampu meng- 
hilangkan rasa tersiksa dan semakin memupuk kesabarannya. 

Sayyidah Shafiyah menyaksikan wafatnya Rasulullah #5 kerena ia 
merupakan salah seorang Ummahatul Mukminin yang berkerumun di sekeliling 
alas tidur Rasulullah saat beliau sakit. Shafiyah berbicara kepada Rasulullah, 
“Wahai Rasulullah, demi Allah aku ingin jika apa yang engkau alami ini 
menimpa diriku.” Para istri Rasulullah yang lain hanya memejamkan mata. 
Tidak ada yang membuat mereka bergetar selain sabda beliau: “Bertabatlah!" 


151 Hal ini dituturkan dalam Thabagat, AHshalbah, dan AsSamuh 
"8 Ibnu Hajar, Op. Ct, jld 8 him. 127, Ibna Abdil Bar, Op, Cit, jld.4, him. 1872 dan Muhib 
ath-Thabari, him. 121 


Mereka pun menjawab, “Dari apa, wahai Rosulullah?" Rasulullah & bersabda, 
“Dari perbuatan kalian yang meremehkan Shafiyah. Demi Allah, ia telah berkata 
jujur." 

Setelah Rasulullah wafat, Shafiyah duduk untuk beribadah dan memahami 
situasi. Ia berusaha ikut andil dalam membangan masyarzkat Islam sementara 
berbagai provokasi tetap menghadangnya dari segala arah. Kecemburuan 
masih menghantui hati para wanita terhadap dirinya. 


Diriwayatkan bahwa seorang budak wanita miliknya datang menghadap 
kepada Amirul Mukminin Umar bin Khaththab dan berbicara, “Wahai Amirul 
Mukminin, sesungguhnya Shafiyah mencintai hari Sabtu dan berhubungan 
dengan Yahudi.” Umar bin Khaththab mengirim utusan untuk bertanya 
kepada Shafiyah tentang kabar tersebut Shafiyah menjawab, "Adapun hari 
Sabtu tidaklah aku cintai sejak Allah menggantinya untukku dengan hari 
Jumat. Adapun dengan kaum Yahudi, sesungguhnya aku memiliki korabat 
di antara mereka hingga aku menjalin hubungan dengan mereka." Setelah 
itu, Shafiyah menoleh kepada budeknya dan menanyakan mengapa si budak 
melakukan dusta semacam ini. Si budak pun menjawab, “Aku didorong oleh 
setan.” Shafiyah menjawab, "Pergilah, karena kamu telah merdeka!””97 

Demikianlah, Sayyidah Shafiyah hidup dalam tekanan yang terus- 
menerus dan dalam kesabaran pahit serta ibadah sepanjang masa. Ibadah 
yang dipahami dari madrasah kenabian yang diajarkan oleh Rasulullah & 
kepadanya. Shafiyah juga ikut andil dalam urusan politik, agama, dan turut 
aktif dalam memberikan pendapat. Ia juga bercerita tentang sang suami, 
Rasulullah 4. Hadis-hadisnya menghiasai semua Kutub as-Sittah dan banyak 
orang yang meriwayatkan darinya, 

Shafiyah berpulang kepada Allah & pada masa kekhalifahan Mu'awiyah, 
yaitu pada tahum 50 H. Jenazahnya dimakamkan di tanah Bagi', di sisi para 
Umumahatul Mukminin lainnya. Semoga Allah mershmati Ummul Mukminin 
ash-Shiligah al-Aminah al-Muslimah Shafiyah binti Huyai. 

ea 


186” Innu So'd dalam Ath-Thahagpt. Diriwayatkan dengan sanad dari Zaid hin Asam. Dituturkan 
juga dalam AMsIbeh dari sanad yang sama. 

?  Dirlwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam Alst'ab, ld. 4, hlm. 1872. Dalam AHshibah 
serta AsSarnt, Nm. 112 


Ramlah binti Abi Sufyan 


Ummu Habibah, Sang Pemimpi Rasulullah S.A.W. 


Allah & berfirman, 


“Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dan orang- 
orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Mahakuasa. Dan 


Allah Maha Pengarpun lagi Maha Penyayang.” (OS. A-Mumtahanah: 7) 


Ummu Hasinan e& mengatakan, “Aku bermimpi seakan ada orang yang 
datang sambil berkata: "Wahai Ummul Mukminin Aku pun terbangun dan 
aku tafsirkan mimpi itu bahwa Rasulullah & akan menikahi diriku, Begitu 
masa 'iddah-ku habis dan begitu aku sadar, kulihat utusan an-Najasyi telah 
berada di depan pintu rumahku. Ja meminta izin untuk bertemu dengan 
membawa lamaran Rasulullah & untuk menikahiku.” 

Diriwayatkan dari Aisyah 4, ia menceritakan, “Saat hendak wafat, 
Ummu Habibah—istri Rasulullah $& —memanggilku, Selanjutnya, ia berkata: 
"Hampir saja terjadi antara kita apa yang terjadi di antara para istri (madu). 
Semoga Allah mengampuniku dan engkau atas apa yang terjadi di antara kita." 

Aku pun berkata: 'Semoga Allah mengampunimu atas semuanya. Semoga 
Dia memaafkan dan menghalalkan dirimu dari semua." 

Ummu Habibah menyahut: Engkau telah membuatku bahagia. Semoga 
Allah memberimu kebahagiaan. Setelah itu, aku kirimkan utusan kepada 
Ummu Salamah dan ia mengucapkan kalimat yang sama.” 

Ummul Mukminin Ummu Habibah yang tepercaya dan kaya memberi 
nasihat nan suci dengan Kitabullah, yang dicintai oleh para hamba-Nya. Ia 


Naina Hamami 


adalah wanita yang sabar dalam menghadapi berbagai musibah, wanita suci 
dan senantiasa berzikir di tengah kegelapan malam. 

Ramlah binti Abi Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayah bin Abdi Syams, 
Ummu Habibah Ummul Mukminin, adalah seorang putri pemimpin Ouraisy 
dan pentolan kaum musyrikin hingga menjelang Fathu Makkah (Penaklukan 
Kota Mekah). Hingga akhirnya, sang putri menjadi wanita beriman meskipun 
ayahnya, Abu Sufyan, saat itu adalah orang yang sangat kefir. Namun, Abu 
Sutyan tidak bisa membelokkan niat putrinya agar tetap menjadi wanita 
kafir dan mengikuti agama ayah serta nenek moyangnya, Bahkan, sang putri 
menampakkan kekuatan pribadi dan lekadnya hinggah rela menanggung 
berbagai kesulitan dan teror, demi menjaga akidah. 

Ummu Habibah, sebelum dinikahi oleh Rasulullah $&, telah menikah 
dengan Ubaidillah bin Jahsy al-Asdi, seorang singa Bani Khuzaimah. 
Ubaidillah membawa Ummu Habibah menginggalkan Mekah demi hijrah ke 
Habasyah. Di sana, Ubaidillah tergoda hingga masuk Nasrani, tetapi Allah 
telah menyempurnakan keislaman Ummu Habibah hingga saat ia datang ke 
Madinah al-Munawwarah. 

Ummu Habibah menceritakan, “Aku bermimpi melihat Ubadillah 
bin Jahsy, suamiku, dalam bentuk yang sangat buruk dan dekil. Aku pun 
terbangun dan berkata: “Demi Allah ia telah berubah, Keesokan harinya, 
Ubaidillah mengatakan: 'Hai Ummu Habibah, sungguh aku telah melihat 
agama-agama dan tidak kutemukan agama yang lebih baik dibandingkan 
dengan agama Nasrani dan aku telah memeluknya sebelum masuk ke dalam 
agama Muhammad. Sekarang aku kembali pada agama Nasrani” Aku 
menyahut: 'Demi Allah, itu bukanlah yang terbaik untukmu.' Selanjutnya, 
aku ceritakan mimpi yang kualami, tetapi ia tidak menghiraukan. Ubaidillah 
justru sibuk menikmati khamr sampai mati.” 

Dalam kesempatan yang lain, Ummu Habibah juga menceritakan mimpi 
yang ia alami. Ia mengatakan, “Aku bermimpi seakan ada urang yang datang 
dan berkata: 'Wahai Ummul Mukminin." Aku pun terbangun dan kutafsirkan 
mimpi itu bahwa Rasulullah gt akan menikahiku. Begitu masa 'iddah-ku habis 
dan begitu aku sadar, kulihat utusan an-Najasyi di depan pintu rumahku. 
Ia meminta izin untuk bertemu. Ternyata ia seorang budak wanita Najasyi 


1 Lihat: TArkh ath-Thabari jld 3, hlm. 88, Ibnu Hisyam, Op. Cit, jld. 4, hlm. 3, Muhib ath- 
Thabari, On. Fit jld.8, him 84, Ibnu Sayyid aneNas, Op. Cit. hlm. 96, Ibnu Sa'd. Op. Cit Ibnu Abcil 
Bam, Op. Cit jli. 4, him. 1930, Ibnu Hubaib, Op. Gi, hlm. 88, Ibnu alKalbi, Op. Cit, 122, Ibu 
Asakir, Mukhtashar Tsfth, jd. 8, him. 366. 

9 Ibnu Asakir, oto Ia. 8, hlm. 326. 


bernama Abrahah yang datang menemuiku hendak menyampaikan pesan. 
Ia berkata: Tuan raja hendak mengatakan kepadamu bahwa Rasulullah $$ 
telah mengirimkan surat kepadaya yang berisi kabar bahwasanya beliau 
hendak menikahimu.' Aku pun menjawab: 'Semoga Allah memberimu kabar 


gembira dengan kebaikan'" 

Ummu Habibah tinggal di negeri hijrah Habasyah sebagai wanita yang 
sibuk beribadah serta ridha terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Wanita 
yang begitu terpukul oleh peristiwa murtadnya Ubaidillah, sang suami, yang 
kembali ke dalam Nasrani dan syirik, Wanita yang sabar dalam merasakan 
suka duka di pengasingan dan kesendirian, jauh dari keluarga dan tanah air 
demi imannya yang dalam. Hal yang demikian itu telah membuatnya lebih 
cenderung untuk ber-tagarrub kepada Allah dan Rasul-Nya, 

Demikianlah, hari-hari dalam hijrah itu ia lewati dalam siksaan sc- 
bagai seorang janda yang kehilangan sang suami. Namun, karena ia telah 
dianugerahi iman yang begitu tulus, Ummu Habibah mampu bersikap tabah 
dalam menghadapi ujian berat tersebut, Ia tidak pernah lupa akan firman 
Allah & 


S3 3 LH Ea ya 


Oei WA Jadi . 
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah maka niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka- 
sungkanya, Dan barangsiupu yang bertawakal kepudu Allah maka miscaya Allah 
akan mencukupkan (keperluan nya. Sesungguknya, Allah melaksanakan urusan 
yang (dikehendaki) Nya. Sesungguhnya, Allah telah mengadakan ketentuan bagi 
Tiap-tiap sesuatu.” (OS. Ath-Thal4g: 2-3) 


Allah #5 menghendaki untuk meneguhkan tekad Ummu Habibah, 
memberinya mahkota kesabaran, dan memberikan balasan terbaik atas 
segala cobaan yang dihadapinya. Hal itu terjadi ketika pembantu an-Najasyi 
mengetuk pintunya untuk menyampaikan kabar gembira atas pinangan 
Rasulullah # terhadap dirinya: “Wahai Ummu Habibah, tuanku raja 
mengatakan kepadamu: “Pilihlah siapa orang yang akan menikahkanmu'!" 
Ummu Habibah mengirim utusan kepada Khalid bin Sa'id bin Ash untuk 
menyerahkan pernikahan dirinya. Ia berikan kepada Abrahah, pelayan an- 
Najasyi itu, dua buah gelang dari perak dan dua binggel (gelang kaki), serta 


Nama Hamami 


beberapa cincin perak. Semua itu sebagai ungkapan kegembiraan atas kabar 
gembira yang disampaikan! 

Ketika malam tiba, an-Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib dan 
orang-orang muslim yang ada di sana. Mereka semua segera hadir kemudian 
an-Najasyi menyampaikan pidato dan mengatakan, “Segala puji bagi Allah, 
al-Mulik al-Guddus as-Salim al-Mukmin al-Muhaimin al-'Aziz ulabbiir. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
'hamba dan utusan Allah. Beliaulah Nabi yang dikabarkan oleh Isa 1. 


Amma badu, sesungguhnya Rasulullah & telah menulis surat kepadaku 
agar aku menjodohkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. 
Aku pum mengiyakan apa yang diserukan oleh Rasulullah itu dan aku telah 
memberikan mahar kepada Umumu Habibah sebanyak 400 dinar.” Setelah itu, 
an-Najasyi membeberkan dinar-dinar tersebut di depan khalayak. 

Khalid bin Sa'id bin “Ash, wakil dari pihak Ummu Habibah, berdiri dan 
berkata, “Segala puji bagi Allah. Aku memuji-Nya, meminta bantuan dan 
pertolongan kepada-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 
dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Rasul yang Dia utus 
untuk membawa hidayah dan agama yang benar agar diberi kemenangan 
atas semua agama meski tidak disukai oleh kaum musyrikin. 

Amma ba'du, aku benar-benar melaksanakan (menerima) apa yang 
diserukan oleh Rasulullah #5. Aku nikahkan beliau dengan Ummu Habibah 
binti Abi Sufyan. Semoga Allah memberkahi Rasul-Nya yang mulia.” 

'An-Najasyi menyerahkan dinar-dinar kepada Khalid bin Sa'id yang 
segera menerimanya. Ketika itu, para hadirin hendak berdiri, tetapi raja 
an-Najasyi berkata, “Duduklah, karena salah satu sunnah para nabi saat 
menikah adalah dengan makan makanan untuk pernikahan.” An-Najasyi 
segera memerintahkan untuk menyuguhkan makanan. Akhirnya, mereka 
pun makan bersama-sama, 

Ummu Habibah yang pada saat itu berada di rumahnya menanti dengan 
senang akan pertemuan dengan kekasih terbaik dan pusat pancaran cahaya, 
Rasulullah $&. Perasaan bahagia bercampur takut menyelimuti dirinya. Ummu 
Habibah mendengar suara para laki-laki yang berkumpul dalam walimah yang 
diselenggarakan dalam pernikahan dirinya. Ia pun semakin memancarkan 
kebahagiaan dan kegembiraan. Harapan yang ia bawa dalam hidupnya telah 
tampak saat Rasulullah mengirim utusan untuk melamar dirinya, 


'@ Ibnu Hajar, Op. Ot, jl. 4, hlm. 48 dan Ibnu Sayyid an-Nas Op. Cit, hlm. 67. 


Harapan untuk bertemu dengan Rasulullah segera terwujud. Sebelum 
malam berlalu, ia akan hadir di hadapan Rasulullah dan duduk di sisi 
beliau, berbisik, dan menyampaikan apa yang ia harapkan. Raja Najasyi 
pun memerintahkan para istrinya untuk memberikan segala wewangian 
yang mereka miliki kepada Ummu Habibah. Pada keesokan harinya, 
datanglah dari mereka kayu wangi, deun waras, minyak anbar, Jan banyak 
macam wewangian lainnya."' Dengan memakai semua itu, Ummu Habibah 
mendatangi Nabi &. Ia berkata, "Beliau melihat segala yang aku pakai dan 
beliau tidak mengingkarinya.” 

Ketika Ummu Habibah liba di Madinah, Rasulullah $ menyuruh Bilal 
"untuk segera memegang tali kekang hewan tunggangan yang ditunggangi oleh 
Ummu Habibah dan menurunkarnya di rumah Rasulullah sebagaimana yang 
diperintahkan oleh beliau. Setelah itu, Rasulullah diizinkan untuk menemui 
Ummu Habibah. Ketika masuk menemui Ummu Habibah dan mencium 
aroma wewangian yang dipakai, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya, mereka 
adalah para wanita Duraiey tulen, orang orang desa, bukan badui maupun @'robi" 

Demikiarlah, Rasulullah $ menikahi Sayyidah Ummu Habibah yang 
mulia jujur, dan beriman pada tahun ke-7 H setelah perjanjian Hudaibiyah. 
Ummul Mukminin itu pun memasuki ramah Nabi untuk hidup di antara 
cahaya Islam dan sinaran iman, serta perjalanan hidup Rasulullah &. 

Salah satu riwayat menuturkan tentang Abu Sufyan, ayah Ummu Habibah, 
ketika mendatangi Nabi $$ untuk memperpanjang waktu yang ditentukan 
dalam perjanjian Hudaibiyah sebagaimana disepakati antara kaum Muslimin 
dan kaum musyrikin. Setelah Rasulullah $& menolak keinginan tersebut, Abu 
Sufyan menemui putrinya, Ummu Habibah. Ketika ia hendak duduk di atas 
tikar Rasulullah, Ummu Habibah melipat tikar tersebut. Abu Sufyan pun 
bertanya, “Wahai putriku, aku tidak tahu apakah engkau ingin agar aku tidak 
duduk di atas tikar ini (karena engkau membend tikar ini) ataukah engkau 
tidak ingin tikar ini aku duduki (karena benci kepadaku)?” 

Ummu Llabibah menjawab, “Demi Allah, ini adalah tikar Rasulullah, 
sedangkan engkau adalah manusia najis dan musyrik. Aku tidak ingin engkau 
duduk di atas tikar milik Rasulullah.” 

Abu sulyan menyahut, “Wahai putriku, engkau pasti akan mengalami 
keburukan sepeninggalku.” 

Ummu Habibah menjawab, “Allah telah memberiku hidayah ke dalam 
Islam, sedangkan engkau wahai ayah adalah junjungan dan tokoh kaum 


"8 ubad adalah jenis parfum, 


O. Bagan 


Ouraisy. Bagaimana mungkin engkau menganggap rendah masuk Islam 
sementara engkau sendiri menyembah batu yang tidak mendengar maupun 
melihat?” 

Abu Sufyan menjawab, “Alangkah mengherankan dirimu ini. Akankah 
aku tinggalkan Tuhan yang disembah oleh nenek moyangku kemudian 
kuikuti agama Muhammad?" Abu Sufyan kemudian meninggalkan Ummu 
Habibah. 

Humaid bin Bilal berkata, “Ketika Utsman bin Affan dikepung, datanglah 
Ummu) Mukminin Ummu Habibah. Selanjutnya, datang pula seorang laki- 
laki yang melihat apa yang ada di ruangan Ummu Habibah. Ia gambarkan 
semua kepada orang banyak, Ummu Habibah pun berkata: 'Mengapa Allah 
memotong tangannya dan menunjukkan sibnya?” 

Pada saat demikian muncullah seseorang yang menyerang laki-laki ini 
dengan pedang, Ia lindungi diri dengan tangan kanannya yang kemudian 
(putus, Ia pun melarikan diri sambil membawah sarung dengan mulut atau 
tangan kirinya sementara auratnya terbuka.” 

ALHasan bin Ali 5 mengatakan, “Aku pernah merobohkan kamarku 
yang berada di rumah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, kami menggali lubang 
disalah satu sudut rumah dan kami menemukan sebuah batu. Ternyata pada 
batu itu tertulis: ini adalah makam Ramlah binti Shakr. Kami pun segera 
mengembalikan batu itu ke tempat semula," 

Sayyidah Aisyah 4& menceritakan bahwa saat Ummu Habibah sedang 
sakratulmaut, ia memanggil dirinya dan berkata, "Sungguh hampir terjadi 
di antara kita apa yang terjadi antara istri-istri yang menjadi madu. Semoga 
Allah mengampuni aku dan engkau atas semua itu." Aisyah pun memaafkan 
dan memohon ampunan untuk Ummu Habibah. Hal inilah yang kemudian 
menerangi wajah Ummu Habibah dengan cahaya ridha dan iman. Ia berkata, 
“Engkau telah membahagiakanku, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan 
kepadamu," 

Ummu Habibah telah kembali kepada Allah 8. Ta pum beristirahat dengan 
damai, menitipkan jasadinya di bawah tanah Bagi' yang suci, pada tahun 44 Hi. 

Dalam kitab-kitab hadis Sahih, disebutkan bahwa ada hampir 65 hadis 
yang berasa dari Ummu Habibah dengan perawi yang Isigah. Wellahu a'lam. 


ae 


Maimunah binti Hirits 


Istri Rasulullah yang Terakhir 


Dalam surah al-Ahzab, Allah & telah berfirman, 


“Dan wanita mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi 
imau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang 
mukmin. Sesunggulinya, Kami telah mengetakui apa yang Kami wajibkan 
kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki 
supaya tiduk menjali kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maka Pengampun 
lagi Maha Penyayang” (OS. Al-Ahzab: 50) 


As-Sunatta 185 MENCERITAKAN, “Ketika utusan yang membawa kabar gembira 
berupa lamaran bagi Maimunah yang pada saat itu ia sedang berada di atas 
'unta, Maimunah menjatuhkan dirinya bersama orang yang berada di atas 
unta itu sambil mengatakan: Unta beserta apa yang menunggang di atasnya 
adalah milik Rasulullah #'.” 

Maimunah binti Harits Ummul Mukminin dan istri terakhir dari sang 
penutup para Nabi Muhammad &$ ini ada seorang sayyidah yang tara", istri 
yang pecinta, bijak, teguh, dan kanaah. Semoga Allah meridhainya beserta 
semua Ummahatul Mukminin. 

Nasab dan nama asli Maimunah binti Harits 1“ adalah Barrah binti 
Harits bin Huzn bin Bujair bin Hazm bin Ruwaibah bin Abdillah bin Hilal 


1 Lihat Ibnu Hisyam, Op. Cit jld. 4, hlm. 13, Ibnu Hajar, Op. Cit jld 8, hlm. 191, Mehib 
athvtThabari, Op. Ck, hlm, 113, ath-Thabari, Op. Cit, ji. 2, hlm. 142 dan 210, Ibnu Abcil Bar, Op. Cit, 
(al 4, hlm. 1918, asSamhiri, Op.Cit jl. 1, him. 316 dan Ibnu Sayyid an-Nas, Op, CE. jo 2, him. 148, 


Dx Bergam dutammad 


bin 'Amir bin Sha'sha'ah al-Hilaliyyah. Saudari kandungnya adalah Ummul 

Fadhal Lubabah al-Kubra binti Hsrits, istri Abbas bin Abdul Muththalib dan 

ibu dari anak-anak Abbas. Ia adalah wanita pertama yang beriman sesudah 

Khadijah . Ummul Fadhal adalah wanita yang oleh Islam dikenang sebagai 

orang yang telah menyerang Abu Lahab, musuh Allah, musuh Islam, dan 

musuh Rasulullah, 

Adapun beberapa saudara wanita Barrah dari ibunya: 

& Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah al Amiriyah, Ummul Mukminin 
dan Ummul Masakin. 

#  Asma' binti “Umais al-Khats'amiyah, istri Ja'far bin Abi Thalib Dzi al- 
Janhain dan ibu dari putranya, Abdullah. Sepeninggal Ja'far, Asma" 
dinikahi oleh Abu Bakar ash-Shiddig dan memberikan seorang putra 
bernama Muhammad. Selanjutnya, sepeninggal Abu Bakar, ia dinikahi 
oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan memberikan seorang putra yang ber- 
nama Yahya &. 

«  Sulma binti 'Umais, istri Hamzah bin Abi Thalib Asadullah, pemimpin 
para syuhada dan syahid di medan perang Uhud Ialah yang kemudian 
dirikahi oleh Rasulullah # dan memberikan seorang putri yang bernama 
Umamah. 

Tbu mereka adalah Hindun binti Aufbin Zuhair bin Harits yang mendapat 
komentar: “Wanita tua yang memiliki besan paling mulia di atas bumi 
adalah Hindun binti Auf. Pasalnya, beberapa besannya adalah Rasulullah 
&, Abu Bakar ash-Shiddig, Hamzah bin Abdul Muththalib, Abbas bin Abdul 
Muththalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib &.” 


Barrah binti Harits juga memiliki tiga saudara wanita dari ayahnya, 

Hirite, yang menikah dengan orang-orang terpandang: 

8 Lubibah ash-Shughra, istri al-Walid bin Mughirah al-Makhztimi dan 
mendapat julukan Ummu Khalid binti Harits. 

« Asma' binti Harits Ummu Abbin, istri Ubay bin Khalaf al-Jamhi 

&'Izzah binti Harits istri Ziyad bin Abdillah bin Malik al-Hilali, 
Barrah binti HArits menikah dengan Abu Raham bin Abdil Uzza ak 

'Amiri yang kemudian meninggal saat Barrah berusia 26 tahun.“ Tahun 

demi tahun terus berjalan. Tujuh tahun pun berlalu semenjak Rasulullah 


5 In adalah riwayat Ibnu Ishag dalam AxSirah (9/13) dan dalam ALI 


Ada perselisihan 


Tinayat tentang nama suami Barrah. Lihat: ath-Thabari, Op. Cit, ild. 3, hlm. 178 dan Ibnu Sayyid 
an.Nas, Gp. Cit, hlm. 115 


(& dan para sahabat meninggalkan Kota Mekah al-Mukarramah, hijrah ke 
Madinah. Sampai akhirnya, terjadilah Perjanjian Hudaibiyah"" ketika Nabi 
& memerinahkan kaum Muslimin untuk bersiap pergi ke Mekah demi 
menunaikan haji dan umrah. 

Rasulullah #& sudah berada di atas untanya yang diikuti oleh dua 
ribu perunggang kuda dari kaum Muhajirin dan Anshar. Mereka berjalan 
dengan penuh kerinduan dan semangat untuk menjemput pahala haji di 
rumah tertua yang di dalamnya Allah disembah. Perbatasan Mekah pun 
sudah tampak. Kaum Muslimin menggemakan suara talbiyah kepada Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Semua wajah tampak ceria, semua hati 
dipenuhi ketenangan, dan semua dada terasa lapang. Itu adalah pertama 
kalinya bagi kaum Muhajirin dan Anshar serta para tokoh Ouraisy bergerak 
menuju Mekah dengan kiblat yang sama, suara talbiyah yang bergemuruh, 
dan mereka semua mengumandangkan syahadat dengan lisan maupun hati: 
“LG Haha illallah toa arina Muhammadan 'abduhu toa rasilahu." 

Sambil memegangi kekang unta Rasulullah, Abdullah bin Rawahah 
melantunkan syair gubahannya'": 

“Singkirkanlah para kafir deri jalannya 

Menyingkirlah, segala kebaikan pada Rasul-Nya 

Wahai Tukan, aku sungguh beriman dengan firman-Nya 

“Aku taku hak Allah dalam menerimanya." 


Rasulullah dan para sahabat telah memasuki kota Mekah dengan ku- 
mandang tahlil, berbaur dengan kegembiraan dan perasaan aman. Itu semua 
setelah para kafir musyrik menyingkir. Mereka memasuki kota ini dengan 
ihram dan ibadah dalam melaksanakan firman Allah & 


Sesal BAR 3 AAN ae PE SI GAN Tg GI 
Ob dr SES AE DAS GEN pajak ati Sala 
Gee Up 


"8 Temang bunyi Perjajian Hudabiyah, ihat dalam: aih-Ihabari, Op, Ci, jld 3, hlm. 79, 
Isnu Sa'd, Op. Ci jd. 2, hlm. 70, Kesimpulan dari perjanjian ita adalah supaya Rasulullah dan para 
sahahat kembali ke Madinah, tidak masuk Mekah pada tahun itu yatu tahun 6 H. Beliau haru boleh 
mernasuki Mekah, bersama para sahabat, pada tabun berikutiya. Mereka tinggal di sana selama tiga 
tahun, 

"8 Ibnu Iskag, Op. Gt, jl 4, him. 13 dan Ibnu S2" d, Op, Oi Jl 2, him. 88 


“Sesungguhnya, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran 
mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesunggulnya kamu pasti akun 
memasuki Masjidil Haram, in sya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur 
rambut kepala, dan mengguntingnya sedang kamu tidak merasa takut. Maka 
Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum 
itu kemenangan yang dekat," (OS, Al-Fath: 27) 


Rasulullah $ segera melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah hingga 
gunung-gunung dan lembah-lembah Mekah mengenal kembali doa al-Khalil 
Ibrahim $: 


eni 


“Ya Tuhen Kami, utuslah untuk mereka sesorang rasul dari kalangan mereka 
yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau don mergajarkan kepada 
mereka dl-Kitab (a-Gur'an) dan al-Hikmah (as-Swunah) serta menyucikan 
mereka. Sesungguhnya, Engkau-lah yang Mahakuasa lagi Mahabijaksana." 
(OS. Al-Bagarah: 129) 


Thawaf dan doa telah berakhir. Rasulullah #& menunaikan shalat dua 
rakaat di sisi Magam Ibrahim. Setelah itu, kaum Muslimin beranjak menuju 
Shafa untuk menunaikan sa'i sebagai pengabadian dan mengenang kisah 
Sayyidah Hajar, istri Nabi Ibrahim 12, dan putranya, Ismail, ketika didera 
kehausan di dekat Baitul Haram. 

Lautan manusia bergelora di Mekah bersama Rasulullah #5. Mereka 
menanti saat-saat kemenangan nyata, yakni tatkala mereka berhasil mc- 
nalukkan Baitullah dan kembalinya sang penutup para nabi, Rasulullah 
Muhammad &, ke negeri tempat kelahirannya. Para wanita mengawasi 
semua pemandangan itu dengan pandangan mata sepenuh hati. Ketika itu 
Sayyidah Maimunah binti Harits berdiri terdepan karena begitu mendengar 


suara Abdullah bin Rawahah, ia segeri berpikir untuk mendapat kehormatan 
dengan dinikahi oleh Nabi dan menjadi Ummul Mukminin. 

Adakah rintangan yang mampu menghalanginya untuk menggapsi 
impian yang selalu terbayang olehnya, baik dalam tidur maupun terjaga itu? 
Sementara itu, ia adalah saudari Ummul Fadhal, Asma' binti 'Umais, dan 
Sulma binti "Umair yang merupakan saudara-saudara wanita Maimunah yang 
telah beriman. Ia pun membisikkan isi hatinya itu kepada saudara wanitanya, 


Ummul Fadhal. Ia sampaikan kepada sang saudari tentang keinginannya 
untuk menjadi istri Rasulullah #&. 

Ummul Fadhal segera pergi untuk menceritakan tentang gejolak jiwa 
dan keinginan Bartah tersebut kepada Abbas, suaminya. Abbas 4& pun segera 
pergi menemui keponakannya, Muhammad 4, untuk menawarkan agar 
beliau menikahi Barrah yang telah merelakan diri untuk beliau. Selanjutnya, 
Allah & menurunkan firman-Nya: 

“Dan wanita mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi 

mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang 

mukmin. Sesungguhnya, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan 
kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki 
supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pergampun 

lagi Maha Penyayang," (OS. Al-Ahzab: 50) 


Abbas kembali menemui Barrah dengan wajah yang tampak berseri. 
Barrah pun tampak berdebar hatinya karena gembira bercampur dengan 
kecemasan. Dari wajah Abbas, ia telah menangkap bahwa Rasulullah 
menerima dirinya, lelapi ia telap ingin agar kedua telinganya mendengar 
secara jelas kabar gembira yang akan keluar dari lisan Ahhbas tersebut. Abbas 
mengatakan bahwa Rasulullah telah memenuhi keinginan Barrah. Seketika 
itu kebahagiaan menyelimuti segenap jiwa Barrah, Pasalnya, hal ini baginya 
merupakan kehormatan besar yang tidak ada tandingannya, yakni menjadi 
Ummul Mukminin saat usianya belum genap 26 tahun, Hal itu juga merupakan 
kehormatan bagi ibunya yang sudah renta bahwa setelah putrinya dinikahi 
oleh Rasulullah, dirinya akan menjadi mertua yang paling mulia di muka 
bumi ini. 

Tiga hari telah berlalu ketika Rasulullah dan para sahabat menyepakati 
perjanjian Hudaibiyah. Selanjutnya, datanglah dua utusan Ouraisy yang 
meminta Rasulullah segera pergi karena waktu yang disepakati dalam 
perjarjian itu telah berakhir. Rasulullah & pun menjawab, “Tidak ada masalah 
bagi kalian untuk membiarkan aku melaksanakan pernikahan di belakang kalian 


lalu kami buatkan makanan yang kalian akan menghadirinya,” Utusan Ouraisy 
itu menjawab, “Kami tidak membutuhkan makananmu. Jadi, pergilah!” 
Rasulullah mengikuti kemauan kaum Ouraisy sebagai bentuk pelaksanaan 
janji. Beliau perintahkan kaum Muslimin agar pergi dengan meninggalkan 
budaknya, Abu Rafi', di Mekah untuk kemudian menyusul beliau bersama 
sang pengantin mukminah, Barrah. 


Ox Bargam Huhanmad Hayam 5 


S Le ja 


Rasulullah meninggalkan Mekah. Beliau berhenti di hadapan para 
penduduk yang mengantarkan kepergian beliau dengan hati yang pedih dan 
berlinang air mata. Beliau keluar ditemani sang paman, Abbas bin Abdul 
Muththalib, karena tidak ada lagi yang perlu ia lakukan di Mekah setelah 
Allah memberi hidayah kepada penduduknya untuk masuk Islam. Abbas 
adalah vreng yang dipilih oleh Suyyiduh Maimunah untuk mewakili dirinya 
ditemani oleh Abu Kafi', budak Kasulullah #8, untuk menyusul beliau di 
daerah Saraf, sebuah wilayah yang dekat dengan wilayah Tan'im, sejauh 
beberapa mil dari Kota Mekah al-Mukarramah. 

Tenda untuknya lelah didirikan di sana, di Saral. Di sana, Rasulullah akan 
menikahi dirinya. Barrah menyapukan pandangan ke seluruh sudut tempat 
itu dengan perasaan penuh kebahagizan. Jiwanya begitu rindu untuk datang 
ke Saraf dan takdirnya telah ditentukan di sana. Kedudukan yang ia peroleh 
adalah karena ia akan menikah dengan Rasulullah di sana, di Saraf. Karena 
itu, Saraf menjadi tempat yang sangat ia dambakan. Barrah pun berharap 
agar Saraf menjadi tempat peristirahatan terakhir baginya dan di sanalah ia 
akan dimakamkan. 

Rasulullah telah menemuinya. Beliau menikahi Barrah pada bulan 
Syawwal 7 H kemudian segera membawanya pulang ke Madinah. Di Madinah, 
Rasulullah mengganti nama Barrah menjadi Maimunah. Hal itu karena 
pernikahan Rasulullah dengan Barrah berlangsung dalam kesempatan yang 
penuh rahmat dan indah. Pasalnya, saal itu beliau perlama kali memasuki 
Ummul Gura (Mekah) sejak tujuh tahun yang lalu ditemani oleh para sahabat 
dengan aman dan damai, tanpa merasa takut. 

Sayyidah Maimunah memasuki rumah tangga Nabi yang penuh berkah 
sebagai salah seorang Ummul Mukminin. Nikmat Islam dan kehormatan 
atas penikahannya dengan Nabi Nabi # membuat Maimunah merasa tidak 
ada lagi yang ia harapkan dari dunia ini. Tidak diragukan lagi bahwa ia pun 
akan mendapati dan memasuki suasana kecemburuan dengan para Ummul 
Mukminin yang sudah terlebih dahulu tinggal dalam naungan rumah tangga 
Nabi, terlebih Sayyidah Aisyah dan Hafshah binti Umar. Walaupun demikian, 
ia hanya bisa berserah dan mensyukuri atas nikmat yang dikaruniakan Allah 
kepadanya dengan menjadikanya termasuk bagian dari Ummahatul Mukminin 
Gi sisi junjungan umat terbaik, Muhammad $$: 


Sejarah Islam dan buku-buku sirah tidak mencatat satu pum peristiwa 
ataupun percekcokan yang terjadi antara Maimunah dan salah seorang Ummul 
Mukminin, terlebih lagi pertengkaran di dalam rumah tangga Nebi, Salah 


satu peristiwa yang terekam dalam riwayat adalah ketika Rasulullah sakit 
parah dan hendak wafat, beliau berada di rumah Maimunah. Pada saat itu 
Maimunah rela jika beliau pindah untuk dirawat di mana beliau suka, yaitu 
di kediaman Aisyah binti Abu Bakar 4. 

Setelah Rasulullah wafat, Maimunah masih hidup dalam waktu yang 
panjang hingga lima puluh tahun kemudian. Seluruh masa itu, ia jalani 
dengan penuh kesalehan, menyampaikan dakwah Muhammad, dan senantiasa 
bertakwa kepada Allah. Ta selalu mengenang akan junjungan dan guru seluruh 
umat manusia, Rasulullah Muhammad £, Maimunah meriwayatkan sebanyak 
46 hadis dari Rasulullah yang dituturkan oleh enam imam. Beberapa labi'in 
yang meriwayatkan dari Maimunah adalah Abdullah bin Abbas, Yazid bin 
'Asham, dan beberapa orang lainnya. 

Sebagai bentuk kesetiaan kepada sang suami yang paling mulia, 
Muhammad #5, Maimunah berwasiat agar ia kelak dimakamkan di tempat 
ketika Rasulullah menikahi dirinya. Yazid bin Asham menceritakan, “Aku 
menyambut Aisyah dari Mekah. Ketika itu aku bersama putra Thathah dari 
saudari Aisyah. Kami berhenti di bawah sebuah tembok di Madinah lalu kami 
tertimpa reruntuhan tembok itu. Aisyah lantas menghampiri pulra saudarinya 
itu dan mencolanya. Setelah itu, ia menghampiri aku dan mengucapkan nasihat 
yang mendalam untukku. Ia berkata: “Tidakkah engkau tahu bahwa Allah 
telah menuntunmu hingga menjadikanmu sebagai bagian dalam keluarga 
Nabi? Demi Allah, Maimunah telah pergi dan ia telah memberimu kebebasan. 
Demi Allah, Maimunah adalah istri yang paling bertakwa di antara kami dan 
paling rajin menyambung tali silaturahim'." '" 

Demikianlah, Maimumah telah menghadap Allah & pada tahun 51 H 
dalam usia delapan puluh tahun. Jenazahnya dishaletkan oleh putra saudari- 
nya, Abdullah bin Abbas, yang berpesan kepada mereka yang memikul 
kerandanya untuk membawanya dengan hati-hati hingga menyemayamkannya 
di tempat yang ia inginkan, di dalam tenda di Saraf" Semoga keselamatan 


1 Ibnu Safe, Op. Ci Jd. 6 ham. 139 dari aktfakim dalam atMustadrak. ld. 4, hm. 31. 
Disahihkan dan disepakati oleh adz Dzahabi, 

“Ibnu Sad, dalam Thabagat dengan sanad yang sampai kepada Yazid bin Asham. Dituturkan 
pula oleh Ibnu Har dalam A/Ishabah. 

"88 Tidak ada perselisihan pendapat tentang pemakaman Sayyideh Meimunah di Sarat, tetapi 
tentang tanggal dan tahun kematiannya, beberapa buku sah berselisih pendapat. Dari lou Se'd, dari 
alWaridi, disebutkan bahwa Maimunah wafat pada tahun 61 H. Adapun riwayat dari Ihnu Abdil Barr 
menyebutkan behwa Maimunah wafat pada tahun 51 H. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Sayyid 


an.Nas. Pada saat walat, Maimunah telah berusia delapan puluh tahun, Begitu juga yang termaktub 
dalam "Uyun a-Atsar (2/309 


O.sagam 


tercurah kepada Ummul Mukminin paling terakhir yang jemih, bertakwa, 
beriman, dan ahli ibadah. 


Tea 


LANJUTAN PEMBAHASAN 
TENTANG PARA ISTRI 
RASULULLAH & 


Brocrart rARA Ummamatu1 Mukminin ss yang telah dibicarakan dan 
berjumlah sebelas orang ini telah disepakati oleh semua buku sejarah maupun 
biografi tentang pernikahan mereka dengan Nabi & sehingga dapat masuk 
dalam rumah tangga Nabi. 

'Ada enam wanita yang disebut oleh buku-buku sirah dan sejarah yang 
mendekatkan mereka pada kajian yang sedang kita lakukan ini. Dua orang 
di antaranya adalzh budak wanita: 

1, Mariyah al-Oibthiyah, Ummu Tbrahim, 

2. Raihanah binti Zaid. 

Empat orang lainnya di antara mereka telah dinikahi oleh Rasulullah, 
tetapi tidak dibawa ke rumah beliau karena beberapa hal. Namun, kisahnya 
dijelaskan oleh buku-buku biografi yang masih simpang siur objektivitasnya. 
Kita tidak akan mendapat manfaat besar dengan menyuguhkan kisah yang 
berkaitan dengan keempat istri tersebut, Karena itu, kita cukup menyebut 


nama mereka saja 
1. Syah binti Rifaah: 
2. Asy-Syanba' binti Amr al-Ghifariyah: 
3. Ghizyah binti Jabir (Ummu Syari): 
4. 


Asma' binti Nu'man. 


Mariyah al-Oibthiyah, 
Ummu Ibrahim 


Rasulullah #$ bersabda, “Berbuar batklah erhadap penduduk Bibi: karena 
merekameniliki jaminan dan hubungan kekciwargaan," 


Kepua mata Rasurut.an berlinang karena kematian Ibrahim, putranya, Beliau 
bersabda, “Mata berlinang air mala dan hali pun turu! bersedik, tetapi kita lidak 
akan mengucapkan selain yang diridhai oleh Allah. Desi Allah, wahai Ibrahim, kari 
sungguh berduka karenamtu.” 

Sayvidah Aisyah menceritakan, “Aku tidak pernah merasa cemburu 
kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Mariyah. Hal itu 
karena Mariyah adalah wanita yang sengat cantik hingga Rasulullah begitu 
mengaguminya." 

Mariyah al-Oibthiyah binti Syam'un adalah budak wanita Rasulullah 
$$. Budak yang cantik berambut keriting dan ia adalah seorang muslimah, 
bertakwa, bersih, dan suci, Ummu Ibrahim putra Rasulullah. Mariyah 
al-Oibthiyah binti Syam'un terlahir dari seorang ayah berdarah Oibti dan 
seorang ibu beragama Nasrani dari Romawi. Ia lahir di sebuah desa yang 
jauh di Mesir. Desa yang disebut dengan nama Hafn. 

Pada awal usia remajanya yang indah, Raja Oibti al-Mugaugis telah me- 
minangnya bersama saudarinya, Sirin. Ia dipilih sang raja untuk berada di 
dekatnya, di dalam istana. Mariyah dan saudarinya pun berpindah ke istana 
untuk menjadi salah seorang pelayan raja dan selalu ada di sisinya, 

NI-Mugaugis adalah seorang pembesar Oibti yang tidak mengenal Islam 
tatkala diseruikan oleh Rasulullih Muhammad #i. Rasulullah mengirim 
utusan, Hathib bin Abi Balla'zh, untuk menyampaikan sepucuk surat yang 
berisi ajakan untuk masuk Islam. Sebagian isi surat itu adalah sebagai berikut. 

“.. Dari Muhamnad bin Abdullah uetuk al-Mugsugis pembesar Oibti. Semoga 

keselamatan selalu terlimpah kepada orang yang mengikuti petunjuk. 


ara 


Anima ba'du, sesunggulnya oku menyerumu pada Islam. Tunduklah, niscaya 
engkau selumat dan Allah memberinu pahala dua kali, iku engkau menolak, 
engkau menanggung desa seluruh penduduk Dibthi. 


NN Naa Ni peng tea dn us JA 


yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu bahwa tidak (ada yang) kita 
sembah, kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan 
tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain 
Allah." Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah bahwa kami 
adalah orang-orang yang berserak diri (kepada Allah)'” (9S. Ali-Tmran: 61)" 


Al-Mugaugis membaca surat Rasulullah dengan penuh perhatian dan 

hormat. Setelah itu, ia panggil sekretarisnya dan mendiktekan balasan untuk 

Rasulullah: 
..Amma Ba'du, aku telah membaca suratmu dan aku telih mengerti 
apa yang engkau katakan serta engkau serukan. Aku tahu bahwa masih 
ada seorang nabi dan aku mengira bahwa nabi itu akan mumcul di Syam. 
Aku telah memuliakan utusanmu dan kukirimkan untukmu dua budak 
yang begitu dihormati oleh rakyat Oibthi. Aku kirimkan bersama mereka 
sejumlah pakaian dan kendaraan tunggangan. Sekian.”7 


Utusen Rasulullah telah kembali ke Madinah al-Munawarah sambil 
membawa surat dari al-Mugpugis serta dua budak wanita, Mariyah dan 
Sirin, serta satu orang budak laki-laki. Semua itu masih ditambah dengan 100) 
mitsgal emas, 20 helai pakaian indah buatan Mesir, 1 ekor bighal yang gemuk 
dan madu Banha, serta beberapa kayu wangi, misik, dan kayu gaharu 

Rasulullah menyambut suwat al Mugaugis dan meneriman hadiahnya. 
Selanjutnya, Rasulullah mengambil Mariyah untuk menjadikannya sebagai 
budak beliau dan memberikan Sirin kepada Hassan bin Tsabit, penyair 
Rasulullah. Adapun semua hadiah lainnya beliau bagi-bagikan 

Berita tentang keberadaan Mariyah segera terdengar dalam rumah tangga 
Nabi. Mereka mendengar bahwa seorang gadis cantik, berambut ikal, dan 


1“ Ath-Thabari, Op. Cit, jld. 3, hlm. 85. 
bi 


berwajah menarik telah tiba dari bumi Mesir sebagai hadiah untuk Nabi #&. 
Beliau menempatkannya di kediaman Haritsah bin Nu'man di dekat Masjid 
Nabawi. 

Kecemburuan segera membakar hati para istri Rasulullah, terutama 
Sayyidah Aisyah. Pasalnya, Rasulullah sangat sering mendatangi Mariyah 
dan tinggal di sana cukup lama hingga kebanyakan waktu malam dan siang 
saat senggang, beliau habiskan di sama. 

Dalam pada itu, Mariyah telah memeluk agama Islam. Agama ini 
telah membuatnya bersedia untuk tertutup oleh hijab sebagaimana semua 
Ummahatul Mukminin dan para wanita secara umum. Seluruh konsentrasinya 
tercurah pada usaha untuk membuat ridha sang tuan agung tatkala takdir, 
tanpa perjanjian terlebih dahulu, telah mengumpulkan dirinya dengan beliau. 
Hal itu membuat Mariyah sangat bahagia hingga ia pun berusaha untuk tulus, 
setia, melayari, dan takwa di hadapan beliau. Beliau adalah tuan, sahabat, 
keluarga, sekaligus tanah air bagi Mariyah. 

Rasulullah #8 menyadari apa yang terjadi antara Aisyah dan para 
madunya yang terbakar kecemburuan berat terhadap Mariyah. Karena itu, 
beliau pindahkan Mariyah ke al-Aliyah, sebuah tempat sejauh 3 mil dari 
Madinah. Akhirnya, di sanalah Mariyah menetap dan sang tuan agung, 
Rasulullah $3, pun sering mengunjunginya. Hal itu berlangsung sampai 
suatu ketika terdengarlah kabar gembira. Suatu malam Mariyah menorritakan 
kepada Rasulullah 48 bahwa dirinya telah mengandung. Beliau pun menerima 
kabar itu dengan memuji dan bersyukur kepada Allah 


Berita itu segera tersebar luas di Madinah. Semua hati menanti kabar 
gembira tersebut sementara para istri Nabi menyambutnya dengan susah, 
sedih, dan perih. Mereka semua hidup dalam rumah Nabi #4 dengan harapan 
untuk bisa mempersembahkan putra kepada beliau dan menjadi orang yang 
mendapat hak terbanyak. 

Ketika perut mereka bersikap “kikir”, sedangkan perut Mariyah sang 
wanita berambut ikal nan cantik itu bersikap "pemrurah", kecemburuan mem- 
bakar hati Ummahatul Mukminin. Kepala-kepala yang sebelumnya saling 
berjauhan mulai mendekat dan tersebarlah bisikan dan desas-desus yang 
meragukan kesucian Mariyah. Mereka berprasangka bahwa ada seorang 
laki-laki Gibti yang datang bersamanya dari Mesir di antara hadiah al- 
Mugaugis untuk Rasulullah $. T.aki-laki ini selalu datang kepada Mariyah 
untuk membawakan air dan kayu bakar. Jadi, apa yang menghalangi antara 


Ogan 


mereka berdua? Siapa yang bisa memastikan bahwa laki-laki itu tidak tulus 
kepada Mariyah? 

Bisikan beracun terus berkembang hingga menjadi kegaduhan. Menjadi 
kisah dusta baru yang disambut dengan senang oleh para munafik. Mereka 
(pun mengatakan, "Keledai jantan telah menggauli keledai betina." 

Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, ia menceritakan, ”... Laki-laki dari 
Oibti, saudara sepupu Mariyah, sering mendatanginya, berkunjung, dan 
singgah di rumahnya. 

Rasulullah & bersabda: “Ambillah pedang ini dan pergilah! Jika engkau 
menemukan laki-laki itu di sana, bunuhlah ia!" 

Aku menjawab: Wahai Rasulullah, aku akan melaksanakan perintahmu 
jika engkau utus aku seperti besi yang panas, tidak terbelokkan oleh sesuatu 
pun sebelum menunaikan apa yang engkau perintahkan. Apakah orang yang 
hadir bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh yang tidak hadir?” 

Rasulullah bersabda: (Orarg) yang hadir bisa melihat apa yang tidak dilihat 
oleh yang tidak hadir." 

Aku segera pergi dengan menyandang pedang dan aku temukan laki-laki 
itu di rumah Mariyah. Aku segera menghunus pedangku. Ketika tahu bahwa 
aku hendak menyerangnya, laki-laki itu segera mendekati pohon kurma dan 
memanjatnya. Setelah itu, ia jatuhkan diri dengan kepala berada di bawah 
dan mengangkat kedua kaki. Ternyata ia adalah orang yang terkebiri dan 
impoten, sama sekali tidak memiliki apa yang dimiliki oleh laki-laki. Walhasil, 
aku segera kembali menemui Rasulullah #& untuk menceritakan apa yang 
aku lihat. Rasulullah bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan 
kita dari Ahli Bait” 

Alangkah buruknya para penebar keburukan itu. Mereka telah menikmati 
“hadist ifki (cerita palsu) saat menuduh Sayyidah Aisyah dengan Shafwan lalu 
turunlah rehabilitasi nama Aisyah dari langit ke tujuh. Selanjutnya, mereka 
menuduh Mariyah bin Syam'un dengan seorang laki-laki impoten. Betapa 
berat derita yang harus dialami oleh hati Mariyah yang lembut, peka, serta 
perasa itu. 

Rasulullah segera bergegas menuju kediaman Mariyah. Beliau temukan 
Mariyah di atas pembaringan sedang menahan sakit hendak melahirkan. Ia 
terbaring ditemani saudarinya, Sirin. Begitu mendengar suara Rasulullah 
yang mengucapkan salam kepada mereka, Mariyah segera tersenyum. Segala 


'& Tajjamah Mariyah alOibtyah dan Ibnu Asaki, Tarik Dinsyag,jla. 2, hlm. 291 


beban lenyap dari wajahnya. Ia merasakan kebahagiaan mendalam setiap 
kali Rasulullah datang. Timbullah kedamaian karena belaian jiwa dan napas 
kehidupan. 

Wanita Mesir yang cantik, berkulit putih, dan berambut ikal itu telah 
merangkum pesona dan keindahan Sungai Nil Mesir. Kecantikan dan ke- 
indahan Romawi itu berharap agar Nabi selalu ada di sisinya hingga saat-saat 
melahirkan. Namun, Rasulullah berpamitan hendak pulang dan kembali 
tinggal di Madinah sambil senantiasa mendoakan kebaikan dan keselamatan 
baginya, 

Beliau panggil Salma, budak wanita beliau, sekaligus istri Abu Rafi" 
dan pengasuh Hasan dan Husain. Beliau meminta Salma untuk pergi ke 
'Aliyah, ke tempat Mariyah mentap, untuk tinggal bersamanya dan mengasuh 
putranya. Salma dan suaminya segera bergegas sambil berdoa kepada Allah 
agar menganugerahkan kepada Rasulullah seorang putra yang membawa 
kebahagiaan bagi beliau. Salma mengerti bagaimana Rasulullah begitu 
mencintai cucu-cucunya, Hasan dan Husain, serta semua anak-anak kaum 
Muslimin. 

Beberapa saat kemudian, Abu Rafi' kembali menemui Rosulullah dengan 
membawa kabar gembira. Dengan wajah berseri, senang, dan gembira, Abu 
Rafi" mengabarkan kepada Rasulullah bahwa Mariyah telah melahirkan seorang 
anak laki-laki. Rasulullah merasa lega dan wajahnya tampak berseri. Beliau 
hadiahkan seorang budak laki-laki kepada orang yang telah membawa kabar 
gembira itu. Selanjutnya, beliau pergi ke Aliyah dengan penuh kebahagiaan 
Rasulullah menemui Mariyah dengan senyum yang menghias wajahnya. 
Setelah memuji Allah atas keselamatan Mariyah, beliau mendekati sang bayi 
dan menggendongnya dengan lembut. Dengan perasaan yang begitu lembut, 
beliau angkat sang bayi hingga mendekat mulut beliau seraya mengecup 
sang bayi dengan penuh kasih sayang dan kebesaran hati. 

Madinah bersuka cita. Namun, para Ummahatul Mukminin justru merasa 
dongkol. Sebagian dari mereka, bahkan mengolok Mariyah karena didorong 
oleh rasa cemburu. Kendati demikian, masih ada sedikit keraguan dalam 
hati Rasulullah hingga datanglah Jibril & dan berkata, “Assalamualaika ya 
Aba Tbrahim.” Mendengar kalimat Jibril ini, hati Rasulullah menjadi tenang 
dan senang atas rahmat Allah dan penyucian nama baik Mariyah, budaknya 
yang datang dari Allah & 

Tujuh hari setelah kelahiran putranya, Ibrahim, Rasulullah melaksanakan 
akikah dengan menyembelih satu kambing, mencukur rambut Ibrahim, 


O. Bagan 


dan bersedekah perak kepada kaum miskin senilai berat timbangan rambut 
Ibrahim, Setelah itu, mereka ambil rambut Ibrahim lalu menguburkannya. 


Ketika memasuki usia dua tahun, Torahim menderita sakit keras. Hari- 
hari ia lewati dalam keadaan yang sangat buruk hingga Mariyah mengirim 
utusan kepada Resulullah agar beliau menjenguk. Rasulullah pun segera 
datang untuk melihat putranya. 

Anas menceritakan, “Aku melihat Tbrahim yang sedang menjalani 
sakratulmaut dalam dekapan Rasulullah. Dengan kedua mata berlinang, 
beliau bersabda: 'Mata berlinang air mata dan hati pun turut bersedih, tetapi kita 
tidakakan mengucapkan selain yang diridhai oleh Allah. Demi Allah, wahai Torahim, 


kami sungguh berduka karenamu "72 


Ketika berita kematian Ibrahim tersebar luas, terjadilah gerhana matahari. 
Orang-orang berkata: Matahari turut erhana karena kematian Ibrahim." 
Mendengar ucapan mereka ini, Rasulullah $$ bersabda: "Sesungguhnya, 
matahari maupun bulan tidak akan mengalami gerhana karena kematian ataupun 
kehidupan seseorang. Jika kalian melihat gerhana, tunaikanlah shalat dan berdoalah 
kepada Allah" 

Demikianlah, Mariyah telah berpisah dengan putra semata wayangnya, 
Tbrahim, di tengah berbagai musibah dan pelajaran yang ia peroleh. Mulai dari 
air mata Rasulullah yang lembut, gerhana matahari, desas-desus masyarakat, 
serta petunjuk dan ajaran Nabi kepada mereka saat melihat satu dari sekian 
ayat-ayat Allah, seperti gerhana matahari atau bulan.” Tidak ada yang bisa 
ia lakukan selain meneladani Rasulullah dan belajar dari kesabaran beliau 
dalam menghadapi kesulitan. Ta juga selalu mengingat apa yang ia dengar 
dari Rasulullah dan apa yang membuat Allah ridha dan meridhai dirinya 
dengan mengingat firman-Nya: 


“Sesungguhnya, kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali." 


Meriyah selalu sabar dan ridha kepada gadha serta gadar Allah hingga 
akhirnya ia mengalami musibah terbesar, yaitu wafatnya Rasulullah $& 
Musibah ini membuatnya lupa akan duka atas kepergian Ibrahim putranya. 
Ia pun tetap memegang janji dan ibadah yang selalu ia lakukan semasa hidup 
Rasulullah &. 

Sesudah Rasulullah wafat, Mariyah masih hidup sekitar lima tahun 
dalam kesendirian dan mengucilkan diri. Ia tidak pernah bertemu siapa pun 


ih Musliw, bab “AHadha'i", hlm. 62. 
Ih Bukhari, Kitab “a-KusO', hlm. 4. 
"Khalid Abdur Rahman akAk, Hayat Shahibiyat a-Kast, him. 230. 


selain saudaranya, Sirin. Tidak pula pernah keluar, kecuali untuk berziarah 
Inya atau makam Ibrahim di Bagi". 


ke makam Rasulullah di masji 

Hal itu is jalani hingga dirinya pun pergi menghadap Sang Pencipta 
pada tahun 16 H, yaitu pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar 
bin Khaththab, Kaum Muslimin merawat jenazahnya lalu menshalati dan 
memakamkannya di tanah Bagi'” 

Setiap yang hidup pasti mengalami mati. Cukuplah baginya bahwa ia 
sempat memasuki kehidupan Rasulullah dan memiliki putra dari beliau. 
Semoga Allah merahmuti sang wanita penyabar, Mariyah binti Syam'un «&. 


ana 


"9 Sebagaimana termaktub dalam ALITab dan Akisnabah 


luhammad 


2 
Te 


Raihanah binti Zaid 
an-Nadhariyah 


Seorang Tawanan yang Jernih 


Seorang wanita ahli ihadah, bertakwa, salehah, jujur, setia, cantik, 
santun, dan berdarah biru. 


Ramanar arari Zam” bin Amr bin Khandfah?” an-Nadhariyah. Ia adalah 
salah seorang wanita yang dikarunia kecantikan dan budi pekerti yang baik. 
Iajuga merupakan salah seorang wanita yang menjadi tawanan bersama Bani 
@uraixhah pada tahun 6 H. Ia tidak mau masuk Islam dan tidak menerima 
agama selain Yahudi. Karenaitu, Rasulullah memerintahkan agar Raihanah 
diasingkan." 

Al-Wagidi menceritakan, “Sebelum menjadi tawanan Rasulullah &$, 
Raihanah adalah istri seorang penguasa Bani Ouraizhah. Selanjutnya, 
Rasulullah #4 mengambilnya sebagai budak. Pasalnya, Raihanah adalah 
wanita yang sangat cantik. Rasulullah menawarkan agar ia masuk Islam, 
tetapi Raihanah menolak agama selain Yahudi. Pada akhirnya, Rasulullah 
pun mengasingkannya, 

Namun, Rasulullah kembali berpikir hingga kemudian mengundang Ibnu 
Sa'yah dan menceritakan apa yang beliau pikirkan. Ibnu Sa'yah menjawab: 
“Demi Allah, Raihanah telah masuk Islam." Setelah itu, ia meninggalkan 
Rasulullah lalu pergi mendatangi Raihanah dan berkata: 'Janganlah engkau 
menjadi pengikut kaummu karena aku telah melihat apa yang diembuskan 

78 Buku-buku slah, seperti Thabagat Ibnu S2, Tarih ath-Thabari AsSamth a-Tesmin, Syarh 
az Zat 'ak al Masa, dan Al sabah, menuturkan bahwa Maryah adalah puti Syam'un, Adapun 
dalam Asad eECihabah dituturkan bahvwa ia adaleh binti Saru'un, Dalam Sah bru (Hsyarn, Maiyah 
adalah binti Umar, 

"7 Tentang biografi Mariyah, lihat dalam Thabanat Ibnu Sa'a, Tarikh ath-Thahari, Sirah Ibn 
Hiyar, Asad ahGhihah, Syarh ae-Zangfoni 'ala ahMawahib, AsSamih ab-Tsarutn, akishibah, dlMustadrak, 


dan Alm anNG3 
'“ Lihat: "Umar Ridha Kuhalah, Aam anisa", ld. 1, him. A74. 


kepada mereka oleh Hayyu bin Akhthab. Karena itu, masuk Islamlah karena 
Rasulullah meminang dirimu untuknya, 

Tbnu Sa'yah mewejangkan ajaran-ajaran Islam dan mendorong Raihanah 
'untuk menyukainya. Ia merjelaskan pula sejauh mana kedudukan yangakan 
ia peroleh jika Rasulullah $$ memilih dan menyunlingnya, bukan wanita yang 
lain, Akhirnya, Raihanah setuju dan masuk agama Muhammad $&. 

Wajah Tbnu Sa'yah tampak berseri gembira. Ta pum bergegas menemui 
Rasulullah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Ketika sedang 
duduk di antara para sahabat, Rasulullah mendengar suara dua terompah 
yang mendekat. Beliau bersabda: "Keduanya adalah terompah Tbnu Sa'yah yang 
datang untuk menyampaikan kabar gembira kepadaku atas keislaman Raihanah:" 

Ibnu Sa'yah telah datang dan segera berbicara: “Wahai Rasulullah, 
Raihanah sungguh telah masuk Islam, Rasulullah & sangat gembira. Beliau 
perintahkan agar Raihanah dibawa ke rumah Ummul Mundzir binti Osis. 
Raihanah tinggal di sisi Ummul Mundzir hingga melewati satu kali haid 
kemudian suci. Ummul Mundzir kemudian mendatangi dan menyampaikan 
kepada Rasulullah tentang Raihanah yang sudah suci dari haid. 

Kasulullah mendatangi Raihanah di rumah Ummul Mundzir seraya 
bersabda: Jika engkau mau, aku akan membebaskanmu dan menikahimu atau 
menjadikanmu hamba sahaya dan mempergaulimu sebagai budak." 

Raihanah menjawab: “Wahai Rasulullah, yang terbaik bagimu dan bagiku 
adalah jika aku menjadi budak milikmu." 

Sejak saat ita Raihanah menjadi hamba sahaya Rasulullah yang beliau 
perlakukan dengan baik semasa hidupnya hingga ia meninggal di sisi 
Rasulullah," 

Ibnu Abi Dzi'b menceritakan, “Aku pernah bertanya kepada az-Zurhi 
tentang Raihanah. Ia pun menjawab: 'Ia adalah budak milik Rasulullah yang 
kemudian dimerdekakan dan dinikahi oleh beliau. Namun, Raihanah selalu 
menutup diri di dalam rumahnya. Ia berkata: “Tidak ada seorang pun yang, 
melihatku, kecuali Rasulullah #8." 

Dari Umar bin Hakam, ia berkata, “Rasulullah #5 memerdekakan 
Raihanah binti Zaid bin Amr bin Khanafah. Saat itu ia hidup bersama suami 
yang sangat mencintainya. Raihanah berkata 'Aku tidak akan pernah mencari 
pengganti setelahnya.” 


Raihanah adalah wanita yang sangat cantik. Ia berkata, “Ketika Bani 
Ouaichah jatuh menjadi tawanan Rasulullah, aku adalah salah seorang yang 


diajukan kepada beliau. Rasulullah memerintahkan agar aku dikucilkan 
Saat itu Rasulullah berhak mendapat pilihan dalam setiap rampasan perang. 
Ketika aku telah dikucilkan, Allah memilih diriku. Rasulullah membawaku 
ke kediaman Ummul Mundzir binti Oais untuk beberapa hari hingga para 
tawanan dibunuh dan para sandera kocar-kacir. Rasulullah mendatangi diriku 
Aku menjauh dari beliau karena malu, Namun, Rasulullah menenangkanku 
dan mengatakan: "Jika Allah dan Rasul-Nya memilih, Rasulultah memilihmu 
untuk dirinya" Aku menjawab: Sesungguhnya, aku memilih Allah dan 
Rasul-Nya." 

Kelika aku masuk Islam, beliau memerdekakan diriku. Selelah itu, beliau 
menikahiku dengan mas kawin sebanyak 12 ugiyah dan 1 nasy (1 ugiyah-1000 
dirham, 1 nasy-500 dirham) sebagaimana mas kawin yang beliau berikan 
(kepada para istri lainnya. Beliau menjadikanku sebagai pengantin di kediaman 
Ummu) Mundzir. Beliau memberiku giliran seperli para istri yang lain dan 
memakaikan hijab kepadaku.” 


Rasulullah sangat simpati kepada Raihanah. Pasalnya, tidak ada sesuatu 
pun yang ia minta, kecuali beliau kabulkan. Ada yang mengatakan kepadanya: 
“Andai engkau meminta Rasulullah untuk membebaskan seluruh Bani 
@uraizhah, beliau pasti membebaskan mercka semua.” 

Raihanah pernah mengatakan, “Rasulullah tidak berdua denganku 
sebelum para sandera dibagi-bagi." 

Rasulullah sering berduaan dengan Kaihanah. Ketika itu Raihanah 
tinggal bersama Rasulullah hingga ajal menjemputnya sekembalinya dari 
Haji Wadz'. Beliau makamkan Raihanah di tanah Bagi" 

Rasulullah menikahi Raihanah pada bulan Muharram tahun 6 H. 
Dari Syihab, ia berkata, “Rasulullah #4 mengambil Raihanah dari Bani 
Onraizhah. Beliau kemudian memerdekakannya hingga ia bisa kembali 
kkepada keluarganya,” Ada pula riwayat yang mengatakan, “Raihanah adalah 
wanita Bani Nadhir yang jatuh menjadi tawanan dan Rasulullah sesekali 
mendatanginya.” Beliau menyandera Raihanah pada bulan Syawal tahun 4 
H. Ada pula yang mengatakan bahwa tawanan itu di al-Aliyah. 

Demikianlah, kita melihat bahwa buku-buku sirah dan bingrafi yang 
mencatat tentang Raihanah binli Zaid berselisih pendapat tentang wanita 
ini. Karena itu, kami berpikir untuk menceritakan secara utuh sesuai cerita 
para perawi, 


tag 


Ha 


— 


PUTRI-PUTRI 
RASULULLAH 


FATHIMAH ADALAH BAGIAN DARI DIRIKU 


Putri-Putri Nabi & 


Zainab al-Kubra: Perawan dari Junjungan 
Seluruh Manusia 


Rugayyah: Wanita yang mengalami dua kali hijrah 


Ummu Kultsum: Wanita yang penyabar dan tabah 


Fathimah az-Zahra”: Pemimpin para wanita 
penduduk surga 


Zainab al-Kubra 


Wanita Suci, Putri Sang Junjungan Seluruh Alam 


WAJAH SANG WANITA suci, Ummul Mukminin Khadijah v&, memancarkan 
kegembiraan dan penuh kebahagiaan. Tubuhnya berguncang karena bahagia 
saat membisikkan rahasia kehamilannya. Khadijah sedang mengandung 
seorang anak dari Junjungan seluruh alam yang membawa kabar gembira 
bagi seluruh umat dengan agama Islam. Beberapa bulan kemudian, Khadijah 
melahirkan jabang bayinya. 

Dalam relung hatinya yang paling dalam, Khadijah merasa bahwa 
kehamilan dan kelahiran keturunan Muhammad $$ dari rahimnya merupakan 
sesuatu yang berbeda dari kehamilannya yang sebelumnya. Sesuatu yang indah 
dan menyejukkan hati, menyinari jiwa dengan berbagai harapan besar dan 
agung, Muhammad & menerangkan harapan yang jauh. Beliau merasakan 
kegembiraan luar biasa alas kabar yang menyenangkan dan agung ilu. Sang 
bayi yang terkandung dalam rahim sang istri nan tulus dan suci merupakan 
putra, saudara, sekaligus kekasih. 

Rasulullah #5 tiada lain adalah salah seorang manusia yang memiliki 
rasa dan jiwa seorang ayah, Beliau menaruh kegembiraan besar saat memiliki 
keluarga dan anak-anak yang beliau rawat dengan penuh perhatian dan 
beliau didik dengan didikan yang benar serta penuh keimanan. Perhatian 
yang selama ini tidak beliau dapatkan ketika beliau tumbuh sebagai anak 
sebatang kara dan yatim, tidak pemah merasakan manisnya kasih sayang 
seorang ayah maupun kelembutan hati seorang ibu yang penuh kasih dan 
sayang. Meskipun demikian, beliau selalu dapat merasakan kedamaian 
bersama Tuhan dan selalu melihat Wajah-Nya yang mulia. 

Snyyidah Zainab adalah perawan suci nan mulia, Ummul Mukminin 
yang jujur dan tepercaya, putri dari Rasulullah al-Amin. Ia-lah wanita suci 
dan putri dari wanita suci yang beriman, terhormat, dan tulus, Hari demi 
hari dan bulan demi bulan berjalan begitu cepat. Sementara ita, Rasulullah 


O. Bagan 


senantiasa mencurahkan penuh perhatian dan kasih sayang kepada sang istri 
tercinta hingga tibalah saat untuk melahirkan. 

Sayyidah Ummul Mukminin Khadijah telah melahirkan seorang bayi 
wanita cantik berambut ikal dan jelita. Bayi yang memancarkan cahaya 
cemerlang dari wajahnya yang suci. Bayi yang merupakan puti dari manusia 
termulia dan wanita yang menjadi junjungan seluruh wanita di alam semesta 
Rasulullah & menggendong sang bayi dan mendekapnya di dada dengan 
lembut dan penuh kasih, Beliau lepaskan ciuman lembut dan hangat di kedua 
pipi sang bayi sesudah didahului dengan ucapan syukur kepada Allah & 
alas anugerah yang diberikan, yaitu keselamatan istrinya dan kelahiran sang 
wanita suci yang beliau beri nama Zainab. 

Zainab binti Muhammad al-Amin bin Abdullah bin Abdul Muththalib 
bin Hasyim al-Ourasyiyyah al-Hasyimiyah. Ibunya adalah Khadijah binti 
Khuwallid bin Asad bin Abdil Uzza bin Oushayyi al-Ourasyiyah al-Asdiyyah. 

Semerbak embusan iman di tengah sahara kekufuran dan kesesatan. 
Cahaya yang terang di tengah kegelapan. Di sana, terdapat sebuah rumah 
kenabian yang dihuni oleh jurjungan seluruh manusia bersama Sayyidak 
Khadijah, istri beliau, beserta sang perawan, bayi tercinta, Zainab. Sebuah 
Tumah yang di dalamnya disebut asma Allah, baik sepanjang siang maupun 
malam dengan zikir yang memancar dari dua hati beriman dan memahami 
hakekat melalui agama Islam. Mereka adalah dua hati yang mendapat 
pancaran cahaya Allah karena zikir yang mereka pancarkan melebihi segala 
zikir yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh, kaum Shabrur, dan Ahlil 
Kitab. Andai iman mercka berdua ditimbang dengan iman seluruh makhluk, 
niscaya iman keduanya pasti lebih berat, 


Kasujullah mendekap Zainab di dadanya dengan penuh cinta dan 
kasih sayang karena Zainab adalah bayi dari ibu yang tercinta. Wajah beliau 
memancarkan kebahagiaan dan jantungnya berdetak lebih cepat karena cinta 
dan kasih sayang hingga sang istri nan suci itu bisa turut merasakan cinta 
Rasulullah kepada sang buah hati tercinta yang menyatukan dirinya dan 
Rasulullah. Hati Khadijah pun berdebar, mengalirkan khazanah perasaan 
yang halus dan lembut. 


Ketika memasuki masa kanak-kanak yang suci, Zainab adalah anak yang 
sangat mirip dengan sang ibu. Namun, hal itu tidak membuat lalai hati sang 
ayah, Rasulullah &$, dari berzikir akan kebesaran Allah &. Bahkan, beliau 
selalu merenungkan tentang kedua pelupuk mata sang anak, bagaimana 
kedua pelupuk itu bisa terbuka dan tertutup. Beliau juga merenungkan 


kedua mata, lidah, dan kedua bibir, bagaimana indra penglihatan, peraba, 
dan perasa mampu berfungsi dengan begitu luar biasa, Resulullah merenung 
begitu mendalam hingga terbayang akan kadahsyatan Allah yang telah 
menciptakan daya ingat, daya pikir, hati, dan segala sesuatu yang ada dialam 
semesta ini, Hal itu membuat beliau sangat kagum dan hormat. Beliau tidak 
perah berhenti merenungkan ciptaan Allah #& sebagai ungkapan syukur 
dan keyakinan akan kekuasaan Allah &. 

Hari demi hari dan tahun demi tahun terus berjalan. Zainab semakin 
tumbuh menjadi dewasa. Begitu ia telah menjadi gadis dewasa, datanglah 
Abu al-Ash bin Rabi', saudara sepupunya, untuk melamar. Abu al“Ash 
adalah salah seorang tokoh Mekah yang tiada tertandingi kekayaan dan 
kehormatannya. Ia adalah laki-laki keturunan Ouraisy tulen yang nasabnya 
dari pihak ayah bertemu dengan Nabi #) pada Abdu Manaf bin Oushay dan 
dari pihak ibu, nasabnya juga bertemu dengan Zainab binti Rasulullah pada 
kakek terdekatnya, Khuwailid. Hal itu karena ibunya, Halah binti Khuwailid, 
adalah suadara dari Ummul Mukminin nan suci, Khadijah binti Khuwailid, 
istri Rasulullah 8.” 

Abu avAsh bin Rabi' di samping merupakan keturunan orang-orang 
torhormat sebagaimana telah disebutkan di atas, ia juga adalah seorang yang 
mulia dan berkepribadian baik hingga mendapat julukan dari kaumnya dengan 
al-Amin, sebagaimana julukan yang mereka berikan kepada Muhammad bin 
Abdullah 8." Sifat amanah yang ia miliki telah mendalangkan kepercayaan 
don keyakinan masyarakat terhadap dirinya, Hal itu membuatnya menempati 
urutan terdepan dalam jajaran para pedagang yang pada saat itu merupakan 
para konglomerat dan jutawan Mekah." 

Ummul Mukminin nan suci, Khadijah, memiliki keinginan besar untuk 
menikahkan putrinya Zainab dengan Ibnu Rabi'. Karena itu, Khadijah 
memberi kesempatan dan membantu Ibnu Rabi' untuk meminang sang 
putri. Di samping itu, Ibnu Rabi' merupakan kerabat dekat Khadijah, orang 
yang memiliki kehormatan dan kemuliaan secara keturunan maupun dari 
pribadinya sendiri. Semua itu menjadi jalan untuk membersihkan diri 
di hadapan kedua orang tua yang mulia itu dan mereka pun menyetujui 
pernikahan Ibnu Rabi' dengan sang putri. 


1 bnu alKalhi, Op. Cit. hlm. 70, Ibnu Hubaib, Op. Cit hlm. 53, Ibnu Abdil Bam, On. Cit. 
den Ibnu Hajar, On. Cit, ld. 7, Hlm. 118, 

'# Riwayat yang disampaikan oleh az-Zubairi, hlm. 213. 

'8 Ibnu Hiysam, Op. Cit, lc. 2, hlm. 306. 


Dean 


Ditemani beberapa keluarga, Abu al-Ash mendatangi rumah Rasulullah 
untuk melamar Zainab, putri Ummul Mukminin Khadijah &5. Rasulullah & 
bersabda, “Itu sungguh merupakan besan yang terbaik dan sekufu.” Rasulullah 
tidak memberikan jawaban atas lamaran Abu al-Ash sebelum menemui 
putrinya dan menawarkan lamaran tersebut: “Wahai putriku, sesungguhnya 
sepupumu Abu al-Ash bin Rubi" datung untuk melamur dirimu?" 

Zainab tidak memberi jawaban selain dengan menganggukkan kepala 
(kerena malu sementara kebehagiaan tampak bersinar di wajahnya. Kedua 
matanya berbinar sebelum tertutup oleh kedua pelupuknya, Rasulullah beralih 
kepada istrinya, Khadijah, dan memberitahukan akan persetujuan Zainab. 
Pasalnya, diamnya Zainab menunjukkan persetujuannya untuk menikah, 

Kabar menggembirakan itu segera tersebar di seantero Mekah. Binatang- 
binatang disembelih, hidangan disebarkan, dan para budak wanita berdiri 
untuk menari. Suara mereka menggemakan senandung pujian hingga ke- 
gembiraan menyelimuti seluruh Mekah karena pernikahan penuh berkah 
itu, 

Malam telah tiba. Abu al-Ash bin Rabi' memboyong istrinya, Zainab 
binti Rasulullah #4, ke rumahnya. Rasulullah mengawasi sementara sang 
ibu memandanginya dengan kedua mata yang terbalut oleh air mata. Dalam 
hati bersemayam kebahagiaan sementara nuraninya memanjatkan berbagai 
doa. Dengan segenap doa, Khadijah mengharapkan taufik dan kebahagiaan 
'untuk sang putri 

Di rumah barunya, sang pengantin perawan, Zainab, hidup dengan 
terhormat mulia, dan bahagia. Ia jalani hidup di bawah natingan suami 
tercinta yang mulia, Abu al-Ash, Ta merasakan kedamaian dalam hidup baru 
itu setelah semua yang diimpikan telah terwujud sebagaimara layaknya 
semua gadis tulen yang menjalani kehidupan di duria ini. Zainab menjadi 
istri yang mulia dan baik. Istri yang mengurus rumah dan patuh serta setia 
kepada suami. Ia selalu menaati sunnah Allah dan Rasul-Nya bagi makhluk 
dalam membangun keluarga yang baik dan bahagia. 

Abu al-Ash tidaklah salah ketika memiliki istri yang salehah, putri 
junjungan seluruh umat ini, Ia berhasil menggapai kebahagiaan keluarga 
yang bisa ia temukan pada Zainab. Setiap kali tiba saat untuk pergi, ia merasa 
berat untuk berpisah dengan sang istri. Karena itu, saat berjauhan dengan 
sangistri, Abu al-Ash melantunkan bait: 


"Aku teringat Zainab saat duduk seorang diri 


Aku berkata: 'Damaikanlah ia yang tinggal di Mekah: 


Putri al- Amin, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan 


Setiap suami akan merasa memuji apa yang ia ketahui". 


Kepada suami istri yang mulia itu, Allah menganugerahkan dua orang 
putra: putra pertama bernama Ali bin Abi al-'Ash dan yang kedua bernama 
Umamah binti Abu al-Ash, la-lah wanita yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib 
setelah wafatnya Fathimah 1." 

Hari-hari terus berjalan. Sang suami, Abu al-Ash, hampir selalu bepergian 
ke negeri-negeri Syam dan negeri lainnya, meninggalkan sang istri tercinta, 
Zainab. Hal ilu biasa ia lakukan seliap kali ia pergi untuk mencari rezeki 
dengen berdagang. 

Di Gua Hira, saat Rasulullah tenggelam dalam beribadah dan bersyukur 
kepada Allah, tiba-tiba muncul cahaya Ilahiyah menyelimuti tempat itu. 
Seketika itu pula turunlah rahmat Ilahiyah kepada hamba yang dipilih oleh 
Tuhan untuk menjadi utusan-Nya bagi seluruh umat manusia. Datanglah 
Ruh ol. Amin menyampaikan risalah kepadanya. Risalah berat yang tidak 
sanggup dipikul oleh gunung-gunung sekalipun. Risalah untuk membawa 
petunjuk bagi seluruh umat manusia serta mengajak umat untuk menyembah 
Allah & semata, tidak ada sekutu hagi-Nya 

Muhammad $$ telah kembali pulang ke tengah keluarganya, tanpa 
membawa pertolongan selain pertolongan Tuhan dan iman kepada-Nya. 
Seluruh tubuhnya gemetar karena hebatnya hal yang baru saja terjadi antara 
dirinya dan Jirbil di Gua Hira. Rasulullah merasa khawatir terhadap dirinya 
karena besarnya tanggung jawab yang harus diembannya. Dalam keadaan 
sendiri dan tanpa memiliki persenjataan apa pun, Muhammad diperintahkan 
"untuk melawan kerusakan yang telah merajalela di muka bumi. Beliau mesti 
melawan kejamnya para diktator, para penindas, dan para pembuat kerusakan 
hingga Allah menyempurnakan cahaya-Nya. Tidak ada yang meringankan 
beban ketakutan dalam hatinya, kecuali kabar gembira bahwa Allah telah 
menjanjikan pertolongan dari sisi-Nya, 


Begitu memasuki rumah, sang istri nan suci, Khadijah &, mendekapnya. 
Dengan bahasa lembut sebagaimana biasa, ia berusaha menghibur suaminya 
itu dan setelah mendengar bahwa wahyu telah turun kepada beliau, Khadijah 
segera percaya dan beriman kepada dakwah Rasulullah. Khadijah selalu 


"8 Ibnu Sad, Op. Cit ildl 8, hlm 20. Ibnu Abdil Barr, Op. Cit. jle. 4, hlm. 1854, dan arRaudh 
akAut, lm. 53-99, 

18 Ibnu Hazm, Op. Ot, hlm. 70 & 158, Ibnu Hubsib , Op. Cit, him. 53-99, dan Ibnu atKalbi, 
Op. Gt, him. 70. 


mendampingi dakwah Rasulullah. Ta berkata, “Semoga Allah melindungi 
kita wahai Abu Oasim. Bergembiralah wahai suamiku dan teguhkanlah 
hatimu. Demi Allah, Dia tidak akan pernah menyusahkan dirimu karena 
engkau orang yang senang menyambung silaturshim, berbicara dengan jujur, 
menyampaikan amanah, menanggung segalanya, menghormati tamu, dan 


membantu orang-orang yang benar,” 


Mendengar berita itu, Zainab tertegun di tempatnya, diam bergeming. 
Pikirannya tidak menentu hingga ia tidak tahu dari mana pikiran itu bermula 
dan ke mana akan berujung, Bahkan, ia membayangkan seolah dirinya sedang 
tidur dalam samudra yang dalam tanpa tahu ke mana akan berlabuh." 

Ta baru sadar ketika dibangunkan oleh suara saudarinya, Fathimah, yang 
bertanya, “Wahai saudariku, tidakkah engkau gembira karena menjadi putri 
dari scorang nabi umat ini?” Zainab menjawab, “Wahai Fathimah, gadis 
manakah yang tidak senang mendapat kehormatan yang tiada bandingnya 
seperti ini? Namun, aku mendengar dari paman kita, Waragah, bahwa ayah 
kita pasti akan didustakan, disakiti, diusir dan akan dipcrang 


Sang suami yang musafir itu telah pulang untuk bertemu dengan sang 
istri dan mendekapnya setelah sekian lama pergi. Dengan begitu, ia dapat 
melepas lelah karena jauhnya perjalanan dan melepas rindu yang begitu 
mendalam. Ia mulai bercerita tentang apa yang ia dengar seputar desas-desus 
yang ramai dibicarakan oleh para musafir berkaitan dengan kemunculan 
Muhammad bin Abdullah dengan agama barunya yang berbeda dengan 
agama nenek moyang mereka. 

Zainab segera menyambut cerita suaminya itu dengan menceritakan 
tentang peristiwa yang baru seja dialami oleh ayahnya, Muhammad Rasulullah 
$&, yakni turunnya wahyu kepada beliau di Gua Hira dan perintah untuk 
menyampaikan agama Islam ke seluruh alam. Zainab juga mengatakan 
bahwa dirinya telah mengikuti agama Rasulullah, mengikuti agama Islam 
bersama ibu dan para saudarinye. Abu al“Ash mengatakan, “Benarkah engkau 
telah berbuat demikian wahai Zainab?" Zainab menjawab, “Aku tidak akan 
mendustakan ayahku. Demi Allah, sebagaimana engkau kenal, beliau adalah 
ash-Shadig al-Amin” 

Zainab mengajak suaminya untuk masuk Islam dan tidak lagi menyembah 
batu dan para erhala sebagaimana yang dikerjakan oleh kaumnya. Zainab 
juga menyampaikan bahwa beberapa orang terhormat dari kaumnya telah 


"Demikian disebutkan dalam Trik ath-Thhabari, jkd 3, hlm. 205, 
8s Aisyah Abdurrahman, Tarajom Sayyidat an-Nubuwah, hlm. 501 
'@Ipnu Hisyam, Op. Gt, jd. 1, him. 274 Gan att-Thabari, Op, Cit, 0.2, hlm. 207. 


lebih dahulu masuk Islam, seperti Abu Bakar ash-Shiddig, Ali bin Abi Thalib, 
saudara sepupunya Utsman bin Affan, dan Zubair bin 'Awwam, 

Abu aAsh sangat gelisah. Ia berpikir begitu jauh tentang apa yang 
akan ia dengar dari keluarga dan kerabatnya bahwa sekiranya dirinya telah 
meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama istrinya. Dengan 
suara tertekan, Abu alAsh berkata kepada istrinya, “Wahai Zainab, demi Allah 
aku tidaklah meragukan kejujuran ayahmu. Tidak ada yang lebih aku sukai 
dibandingkan dengan menempuh jalan yang sama denganmu, wahai kekasih. 
Namun, aku tidak ingin jika dikatakan bahwa suamimu telah mengkhianati 
kaumnya dan kufur kepada nenek moyang demi menyenangkan istrinya. 
Apakah engkau telah memikirkan hal ini?” 

Keadaan ini berlangsung begitu lama, Sementara itu, dakwah Muhammad 
tetap berjalan untuk menunjukkan kepada agama Islam. Adapun kaum 
Ouraisy mulai dan semakin keras dalam memusuhi Rasululah #&. Para 
Guraisy selalu mengintai siapa saja yang menjadi pengikut Islam untuk 
menimpakan siksa dan tekanan kepada mereka, menjauhkan meroka dari harta 
benda dan rumah-rumah mereka, hingga terjadi pemboikotan mengerikan 
yang tercatat dalam sebuah lembaran dan digantungkan di pintu Ka'bah. 
Rasulullah bersama kaum Mukminin tinggal di suatu daerah atau lembah 
yang wilayahnya dikuasai oleh Abu Thalib, di luar Mekah. Mereka tinggal di 
sana dalam pemboikotan yang berlangsung kurang lebih selama tiga tahun” 

Enam bulan setelah catatan pemboikotan itu hancur, paman Rasulullah, 
Abu Thalib, meninggal dunia. Selanjutnya, tiga hari kemudian, Ummul 
Mukminin Khadijah al-Kubra, ibu dari para putri Rasulullah &, menyusul 
berpulang ke rahmatullah. 

Matahari telah tenggelam di balik pegunungan Mekah. Kasulullah 
bergegas menuju rumah Ummi Hani' untuk bermalam di sana. Rasulullah 
berjalan dengan hati yang memendam kesedihan. Beliau tidak sanggup untuk 
melewatkan malam itu di rumahnya sendiri seteleh kehilangan sang istri nan 
suci, Khadijah, meski telah kembali menikah dengan Saudah binti Zam'ah. 
Demikian pula para putri beliau berusaha keras untuk memberikan ketenangan 
kepada sang ayah yang penyabar dan sedang berduka itu. Namun, duka 
dan kesedihan yang bergejulak dalam hati semakin menambah kasih sayang 
beliau kepada para putri dan istrinya yang menutup diri setelah kehilangan 
mutiara termahal nan suci, Ummul Mukminin Khadijah 4& 


" AthThabari, Op. Ci, jld. 2, hlm. 225, Ibnu Sayyid an-Nas, Op. Cit, jld. 1, hlm, 131, dan 
Ionu Hisyam, Op, Cit, ld 1, him. 375 


Dalam perjalanan dakwah Rasulullah menyerukan agama Islam, kaum 
@uraisy tidak pernah berhenti untuk memburu dan menyiksa beliau agar 
mau meninggalkan Islam yang beliau emban. Suatu ketika, pagi merekah di 
Mekah tanpa keberadaan Muhammad 4 dan sahabat setianya, Abu Bakar 
ash-Shiddig. Hari itu perstiwa hijrah telah terjadi. Rombongan hijrah berjalan 
mengarungi padang pasir di tengah kegelapan malam, Langit berhias dengan 
bintang-bintang hingga sepanjang perjalanan pada malam hari itu mereka bisa 
menyaksikan keindahan alam semesta yang belum pernah mereka saksikan. 
Hati mereka menjadi jernih dan pikiran menjadi terang. Dalam sekejap, Allah 
# membukakan rahasia kerajaan langit dan bumi kepada mereka. Sesuatu 
yang tidak pernah mereka ketahui selama tahun-tahun panjang dari umur 
mereka yang telah berlalu. 

Rasulullah melakukan hijrah diikuti oleh semua sahabat dan semua orang 
yang beriman kepada beliau dan mengikuti hidayah agama. Demikian juga 
halnya para putri Rasulullah, Fathimah. Ummu Kultsum, dan Rugayyah, 
yang hijrah menyusul sang ayah Muhammad ash-Shadig al-Amin. Zainab 
menoleh ke kiri dan kanan, ternyata Mekah sudah tidak lagi menemukan 
ayahnya beserta para saudarinya, seluruh keluarga, dan orang-orang tercinta. 
Dalam hati ia berkata, “Di manakah ayah dan ihuku? Di manakah Rugayyah, 
Ummu Kultsum, dan Fathimah? Di manakah Gasim dan Abdullah? Di 
manakah keluargaku? Mereka semua telah pergi dan meninggalkan diriku 
seorang diri di tanah yang gersang dan panas ini, di tengah orang-orang 
kafir dan durhaka.” 

Zainab pergi menziarahi makam mendiang ibunya nan suci dan mulia, 
Khadijah 8, untuk menyirami tanah kuburan itu dengan air matanya dan 
membacakan apa yang telah ia pelajari dari madrasah tubuwah sang ayah. 
Tbunya yang telah beristirahat dengan tenang di dalam kubur itu kini menjadi 
orang yang paling dekat dengan dirinya. Sementara itu, orang-orang yang 
ada di dekatnya kini semuanya menjadi jauh, Satu pukulan berat bagi Zainab 
adalah karena sang suami tidak pernah masuk agama Islam yang hanif ini 
hingga suasena rumahnya dipenuhi dengan kegelisahan dan duka nestepe. 
Nikmat yang mereka rasakan bersama berubah menjadi neraka. 

Zainab tetap menjalani kondisi seperti ini di rumah suaminya, di Mekah. 
Tidak ada lagi orang yang sanggup meringankan bebannya karena terpisah 


dari kedua orang tuanya. Seng ayah, para sahabat, dan para putri beliau 
telah hijrah ke Madinah al-Munawwarah, sedangkan sang ibu yang suci 
tolah berpulang ke rahmatullah. Adapun sang suami tetap kukuh menjadi 
penyembah berhala-berhala dan batu-batu, Dengan demikian, tidak ada lagi 


yang ia miliki selain Allah yang kepada-Nya ia merendahkan diri dan berdoa 
agar diberi kesabaran. 


Pecahlah Perang Badar yang terjadi antara kaum Muslimin dan kaum 
kafir. Kaum musyrikin meminta Abu sl-Ash bin Rabi', siami Zainab, untuk 
pergi bersama mereka memerangi kaum Muslimin dan Rasulullah . Abu 
al-Ash segera memenuhi panggilan itu. Ia pergi untuk berperang tetapi dalam 
perang ini, ia jatuh menjadi tawanan kaum Muslimin. Ketika mendengar 
suaminya tortawan oleh kaum Muslimin, kesedihan Zainab semakin dalam. 
Ia menyesalkan karena sang suami memusuhi ayahnya sendiri, Rasulullah df 
yang tidak pernah memberikan kepadanya selain kebaikan dan kebenaran. 

Abu al-Ash adalah seorang jutawan Mekah. Keluarganya tentu rela 
menebus dirinya meski dengan harga yang mahal, Namun, sang istri, Zainab 
menginginkan untuk menebus sang suami dengan sesuatu yang lebih mahal 
daripada harta benda. 

Ibnu Ishag meriwayatkan dari Aisyah 4, ia menceritakan"', “Ketika 
penduduk Mekah mengirimkan tebusan keluarga mereka yang menjadi 
tawanan, Zainab binti Rasulullah $& mengirim sejumlah harta untuk menebus 
Abu al-'Ash bin Rabi', sang suami. Dari sekian harta benda yang dikirimkan 
itu, ia kirimkan sebuah kalung miliknya. Sebuah kalung yang diberikan oleh 
Khadijah saat Zainab diboyong ke rumah Abu alAsh.” 

“Aisyah mengatakan, “Ketika Rasulullah melihat kalung tersebut, beliau 
merasa sangat tersentuh. Beliau bersabda: 'Jika kalian berpikir untuk melepaskan 
tawanan dan mengembalikan harta benda (Zainab), lakukanlah Mereka menjawab: 
“Baik, wahai Rasulullah” Mereka melepaskan Abu al-Ash dan mengembalikan 
harta milik Zainab, Sementara itu, Rasulullah meminta Abu al-Ash untuk 
berjanji agar melepaskan Lainab sehingga ta dapat menyusul beliau. Janj ini 
adalah janji yang harus ia tepati sebagaimana ia dikenal sebagai orang yang 
tidak pernah mengingkari janji. 

Rasulullah $$ mengutus Zaid bin Haritsah dan seorang laki-laki Anshar, 
Beliau memerintahkan, “Berhentilah kalian dai Ya'jaf (sebuah tempat sejauh 8 
mil dari Mekah) hingga kalian bertemu dengan Zainab lalu temanilah ia sampai 
menenmukku:" 

Abu aWAsh telah kembali ke Mekah. Orang-orang di sana bergembira 
karena kepulangan Abu al-'Ach yang merupakan salah seorang terkaya, 
paling amanah, dan pedagang paling sukses di Mekah. Ia segera menunaikan 
thawaf tujuh kali mengelilingi Baitullah, Setelah itu, bergegas pulang menemui 


"Ibnu Hisyam, Op, Cit, jl. 1, him. 653-654. 


O.Bagam 


Zainab, sang istri yang telah menebus dirinya dengan harta paling berharga 
yang dimiliki. Sepanjang perjalanan, ia selalu terbayang wajah Muhammad 
38 dan merasa sangat kasihan kepada Zainab. Ia tahu betapa besar cinta 
Muhammad kepada bibinya, Khadijah, tetapi ia tidak pernah membayangkan 
bahwa cinta itu mampu meluluhkan hati beliau dengan hanya melihat kalung 
milik Khadijah. 

Abu al-Ash bin Rabi' melangkah lebih cepat untuk segera bertemu 
dengan sang istri sementara kerinduan begitu menggebu dalam dada, Hatinya 
(penuh dengan cinta dan harapan, Ia hendak melantunkan sebuah syair untuk 
mengungkapkan betapa berat emosi dan perasaannya ilu, letapi ia segera 
sadar dan teringat akan janji yang telah ia ucapkan kepada Rasulullah. Abu 
al-Ash mengernyitkan dahi sementara dirinya penuh dengan kesedihan. 
Abu al-Ash tidak mampu mengingkari janji karena itu akan mengotori sifat 
amanah yang membuatnya terkenal di lengah kaumnya. Janji itu merupakan 
sesuatu yang menyakitkan dan memedihkan hati. Janji yang akan merusak 
tumah tangganya yang damai, rumah tangga yang sebelumnya tidak perah 
terguncang meskipun oleh badai sekalipun. 

Setibanya Abu al-Ash di rumah dan begitu melihat kedatangannya, 
Zainab menyambutnya dengan air mata kebahagiaan yang membasahi 
wajahnya. Dalam waktu sekejap saja, wajah itu berubah menjadi cermin hati 
yang memancarkan berbagai perasaan dan emosi. Tidzk ada yang mereka 
rasakan selain napas dan perasaan mereka yang bergelora hingga terlumpah 
Tuah karena haru. 

Namun, tiba-tiba gema suara Rasulullah terngiang di dalam hati Abu 
al-Ash. Ia pun melepaskan sang istri dari dekapannya sambil berkata, "Wahai 
Zainab, bersiap-siapleh untuk menyusul ayahmu!” Dengan keheranan, Zainab 
memandang ke arah suaminya. Ia belum mengerti apa arti kata-kata Abu 
al“Ash itu. Sebelum Zainab mengerti, Abu al-Ash berbicara dengan wajah 
menunduk ke tanah, “Islam telah memisahkan aku dengan dirimu." 

Abu al-“Ash telah berjanji kepada Rasulullah $& untuk mengembalikan 
Zainab kepada beliau, ke Madinah. Ia pun tahu betapa janji itu begitu berat 
bagi hatinya. Namun, ia segera menceritakan kepada Zainab tentang syarat 
yang diberikan oleh Rasulullah. Ia merasa bahwa hatinya tercabik-cabik dan 
berkeping-keping tatkala melihat rombongan yang akan membawa pergi 
Zainab binti Rasulullah 4. 


Zainab berusaha berperang melawan perasaannya sendiri. Ia berkemas 
untuk pergi. Dengan kejujuran lidah dan hatinya, Zainab menyatakan 


untuk siap melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun, perasaan 
membuatnya tidak berdaya hingga tidak mampu ia kendelikan, Air matanya 
tidak pernah berhenti mengalir sementara hatinya selalu berdebar merindukan 
sang kekasih yang merupakan suami terbaiknya sepanjang masa. 

Saat berkemas untuk menyusul sang ayah, Zainab bertemu dengan 
Hindun binti “Utbah. Ia adalah wanita yang kehilangan ayah, paman, dan 
saudara yang tewas dalam Perang Badar. Hindun berkata, “Wahai putri 
Muhammad, benarkah bahwa engkau hendak menyusul ayahmu?” Dengan 
hati-hati, Zainab menjawab, “Aku tidak menginginkan itu,” Hindun kembali 
berkata, "Wahai saudariku, janganlah engkau lakukan itu. Jika engkau mem- 
butuhkan kesenangan atau sesuatu yang bisa menemanimu dalam perjalanan, 
atau uang untuk bekalmu hingga di tempat ayahmu, aku bisa memenuhinya. 
Janganlah engkau malu karena tidak akan terjadi di antara wanita apa yang 
terjadi antara sesama laki-laki.” Zainab merasa bahwa Hindun berkata. Namun, 
ja takut dan tidak mau mengatakan bahwa dirinya memerlukan semua itu 

Zainab terus berkemas hingga selesai. Ia segera dibawa oleh saudara 
iparnya, Kinanah bin Rabi', yang telah mempersiapkan seekor unta untuknya. 
Kinanah membawa busur panah beserla tempat anak panahnya. Ia pergi 
membawa pergi Zainab pada siang hari. Ta berjalan menuntun unta sementara 
Zainab berada di dalam sekedup yang ada di atas punggung unta tersebut. 

Para laki-laki dan wanita Ouraisy ramai membicarakan kepergian Zainab. 
Mereka saling mencela dan keberatan jika putri Muhammad pergi dalam 
keadaan demikian. Putri orang yang telah membunuh ayah dan anak-anak 
mereka. Karera itu, mercka pergi untuk mengejar hingga menemukan Zairab 
di daerah Dzu Thuwa. Orang pertama yang mengejarnya adalah Hubar bin 
Aswad bin Abdul Muththalib dan Nafi' bin Abdul Oais al-Fahari, Hubar 
meneror Zainab yang berada dalam sekedup dengan sebuah tombak. Darah 
pun mengalir dari tubuhnya kaena pada saat itu Zainab sedang mengandung. 

Kinanah bin Rabi', yang pada saat itu bertugas menjaga Zainab, berdiri 
sambil membuka wadah anak panahnya. Ia ambil satu anak panah dan 
meletakkannya pada busurnya. Ia berkata, “Demi Allah, tidak seorang pun hari 
ini mendekati Zainab, kecuali aku tembus tubuhnya dengan anak panahku.” 
Akhirnya, mereka pun mundur dan merjauh dari Kinanah. 

Dalam kumpulan kaum Ouraisy yang datang saat itu, majulah Abu 
Sufyan dan berteriak, “Wahai kawan, tahanlah anak panahmu! Kami ingin 
bicara denganmu!” Kinanah menahan anak panahnya. Abu Sufyan mendekat 
dan berdiri di hadapannya. Ia berbicara, “Sungguh engkau telah melakukan 


De asam gatanmat Hagani 5, 135 
» (Sa 


kesalahan besar. Engkau pergi membawa wanita ini secara terang-terangan 
dan di depan orang banyak sementara engkau tahu bagaimana musibah 
dan malapetaka yang telah kita alami karena Muhammad, ayah wanita yang 
engkau bawa itu. Karena itu, jika engkau membawa pergi putri Muhammad 
ini untuk menemuinya secara terang-terangan, hal itu akan menunjukkan 
kerendahan yang kita alami dan kelemahan yang terjadi, Demi Allah, kita 
tidak perlu menahannya untuk menyusul ayahnya karena ia tidak bersalah, 
tetapi bawalah kembali wanita ini sampai keadaan menjadi tenang dan orang- 
orang menyetujui untuk memulangkannya secara damai dan diam-diam. 
Setelah itu, bawalah ia untuk menyusul ayahnya." 

Dengan perasaan takut, Zainab memandangi darah yang mengalir dari 
tubuhnya. Kinanah bin Rabi' segera berpikir untuk membawa Zainab kembali, 
memenuhi saran Abu Sufyan, dan menyelamatkan nyawa istri saudaranya itu. 
Saat orang-orang yang mengejar Zainab ilu kembali, Hindun menyaksikan 
kedatangan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Apakah dalam damai para 
laki-laki menjadi kasar dan kejam, sedangkan dalam perang mereka laksana 
wanita yang datang bulan?” 

Kelika dalam perjalanan kembali ke Mekah, tiba-tiba Zainab mengalami 
keguguran dan tubuhnya menjadi lemah. Setibanya di rumah suaminya, Abu 
al-Ash, semua orang menghambur dan menggotong Zainab yang berlumuran 
darah. Abu al-Ash bin Rabi' berusaha membalut derita sang istri yang telah 
dipisahkan darinya karena Islam. 

Beberapa hari kemudian, Zeinab berhasil memulihkan sedikit tenaganya: 
Pembicaraan tentang dirinya telah mereda. Karena itu, Kinanah bin Rabi" 
segera mengajaknya untuk kembali menail 


unta sementara air mata Zainab 
bercucuran karena hendak berpisah dengan suaminya, Abu al-Ash. Kali ini 
Kinanah membawa Zainab pada malam hari secara diam-diam. Ia pergi dengan 
sangat waspada karena takut akan dikejar kembali. Akhirnya, Kinanah bin 
Rabi' berhasil membawa sekedup Zainab ke tempat yang di situ kedua utusan 
Rasulullah telah menanti, yaitu di daerah Dzu Thuwa. Ia seger menyerahkan 
Zainab kepada mereka sambil berkata, “Aku heran terhadap Hubar dan 
kaumnya yang rendah. Mercka menginginkan agar aku berkhianat atas putri 
Muhammad. Namun, aku tidak peduli berapa pun banyaknya mereka selagi 
aku hidup, aku tidak akan menyerahkannya (Zainab) kepada mereka.” 
Kedua laki-laki itu pun membawa Zainab hingga menghadap Rasulullah 
3. Ketika mereka tiba, hati Rasulullah berdebar saat menyambut kedatangan 


putri tercintanya itu dari negeri yang penuh dengan kesyirikan memasuki 


negeri Islam yang penuh dengan keimanan. Beliau melihat bekas darah 
sang putri yang telah mengering. Beliau juga mendengar kekejaman yang 
dilakukan oleh Hubar bin Aswad terhadap Zainab hingga menyebabkan 
darah mengalir dari dirinya. 


Seorang penyair Anshar, Abdullah bin Rawahah, melantunkan beberapa 
bait syair berkaitan dengan kasus Zainab tersebut: 


“Telah datang kepadaku orang yang tak menghargai manusia 

Kepada Zninab mereka durhaka dan berdosa 

Mengusirnya tidak menyakitkan Muhammad 

Dalam medan perang, di antara kami tercium harum penjual perfum 

“Abu Sufijan melupakan sumpah Dhamdham 

Memerangi kami meski engan berat dan menyesal 

Kami hormati putranya, Umar. dan budak miliknya 

Dengan tenggorokan kulit kuda yang kuat 

“Aku bersumpah tidak akan melepaskan tawanan 

ara sandera pasukan besar dalam pasukan besar 

Kepergian @uraisy kafir hingga kami minum 

Dengan pukulan di atas hidung 

Mereka dihentikan oleh dekapan Nejd dan kurma 

Jika mereka dibawa ke Tihamah oleh kuda dan kaki, kari menuju 

Tangan masa hingga jalan kami tak berbelok 

Mereka dikejar jejak kaum 'Ad dan Jurhum 

Menyesallah kaum yang tidak patuh kepada Muhammad 

“Atas diri mereka, tetapi penyesalan tiada guna 

Jika engkau bertemu Abu Sufian, sampaikanlah 

Jika tidak, engkau tidak tulus bersujud dan berislam 

Maka kabarkanlah dengan keoengsaraan hidup dunia 

Jubah timah abadi dalam Jahannam." 

Abu Hurairah menceritakan'”, “Rasulullah & mengirim sebuah kafilah 
yang saat itu aku adalah salah satu dari mereka. Beliau berpesan kepada 


kami: Jika kalian berhasil mendapatkan Bahar bir Aswud utau Nafi” bin Abdu 
Rais al-Fahori, bakariah tubuh mereka dengan api Keesokan harinya Rasulullah 


"Ibnu Hisyam, Op, Cit, jl. 2, him. 412. 


Or. Basgam Muhammad Hamari 5. 


mengirim utusan untuk mengatakan kepada kami: “Sesungguhnya, aku telah 
menyuruh kalian untuk membukar kedua orang ini, tetapi kemudian aku teringat 
bahan tidak ada seorang pun yang boleh menyiksa orang dengan api selain Allah'1" 

Enam tahun telah berlaku, Zainab hidup di bawah naungan sang ayah, 
Muhammad $$. Zainab tidak pernah putus asa untuk berharap agar cahaya 
Islam menembus ke dalam hati suaminya, Abu al-Ash. Alhasil, enam tahun 
kemudian, takdir menghendaki membuka hati Abu al-'Ash untuk menerima 
agama Islam yang hanif.Ia pun hijrah ke Madinah menjumpai Rasulullah dori 
menyatakan syahadat di hadapan beliau sekaligus mengumumkan bahwa 
dirinya lelah menjadi pemeluk agama yang benar, agama yang diturunkan 
dari langit dengan membawa hidayah dan cahaya 

Zainab mendengar kabar tentang kedatangan sang suami, Abu al-Ash, 
ke Madinah dan menjadi pengikut agama Islam. Ia pun terheran-heran, tetapi 
hatinya merasa lega dan wajahnya berseri. Zainab hanya terdiam dengan 
(penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Seluruh alam di sekitarnya tenggelam 
dalam ketenangan nan khusyuk, Zainab hanya duduk sambil menanti kabar 
keislaman dan kedatangan sang suami, Abu al-Ash, ke Madinah. 

Begitu sang suami tiba, Zainab segera menyambutnya dengan sukacita 
dan berkata, “Selamat datang wahai sepupuku. Selamat datang wahai Abu Ali 
dan Umamah!" Sementara itu, suara Rasulullah $& sedang bergema memenuhi: 
penjuru Madinah dengan lantunan takbir. Beliau mengumandangkan takbir 
di dalam masjid, diikuti oleh para jamaah. 

Setelah mampu menguasai hatinya dan menghimpun segenap tenaga, 
Zainab melangkah menuju pintu lalu berseru sekeras-kerasnya, “Wahai 
manusia, sesungguhnya aku telah memberi perlindungan kepada Abu al-Ash 
bin Kab.” Suara Zainab itu menggema ke seluruh sudut rumah. Ketika 
Rasulullah mengucapkan salam sesudah shalat, beliau berpaling kepada 
jamaah dan bertanya, “Wahai manusia, apakah kalian mendengar apa yang aku 


dengar?” 
Mereka menjawab, “Benar wahai Rasulullah, kami telah men- 
dengarnya." 
Rasulullah & kemudian bersabda, “Demi Dzat yang jiwa Muhammad 
ada di langan-Nya, aku tidak mengetahui sedikit pun tentang hal ilu sebelum aku 
mendengar apa yang kalian dengar." 


79 Ibnu Sa'd, Op. Gt, jd. 2, him. 63, Ibnu Abdil Bar, Op. Ci, jld 4, hlm. 702, tanu Hajar, 
Op. Gt, jd. 8, Flm. 91 dan ibnu Hisyam, Op. Gt, jl. 2, him. 312 


Beliau melanjutkan, “Sesungguknya, ia memberi perlindungan kepada kaum 
Muslimin terdekat dun kita telah melindungi orang yang memberi perlindungan 
kepadanya" 

Sesudah selesai melaksanakan shalat, Rasulullah #4 menemui Zainab. 
Beliau mendapati suami Zainab telah berada di sana. Dengan suara penuh 
harap dan menghiba, Zainab berbicara kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Abu al-Ash ini saat dekat adalah keponakanmu dan jika jauh, 
ia adalah ayah dari snak-anakku. Kini aku telah memberi perlindungan 
kepadanya,” 

Beberapa waktu kemudian, Rasulullah memanggil sang putri dengan 
sikap penuh belas kasih karena terkesan atas sikap Zainab tersebut. Beliau 
pun kembali mempersatukan Zainab dengan Abu al-Ash setelah beliau 
yakin akan keislaman Abu al-Ash dan kasih sayangnya kepada Zainab serta 
keinginannya agar beliau mengembalikan sang istri kepadanya. Ada yang 
mengatakan bahwa Rasulullah mengembalikan Zainab kepada suaminya 
menurut pernikahan sebelumnya, Namun, ada pula yang mengatakan bahwa 
Zainab dikembalikan kepada suaminya dengan akad pernikahan baru.” 

Satu tahun berselang semenjak pasangan suami istri itu kembali bertemu, 
kini mereka kembali mesti berpisah. Namun, perpisahan yang Kali ini mereka 
hadapi adalah perpisahan untuk selamanya. Zainab telah lebih dahulu ber- 
pulang ke rahmatullah pada tahun 8 H. Zainab wafat sesudah menderita 
sakit yang begitu lama sejak mengalami keguguran di tengah padang pasir 
saat melakukan perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. 

Kematian Zainab menjadi musibah besar bagi sang suami. Abu al- 
'Ash mendekati jenazah Zainab seraya mengucapkan salam perpisahan 
dengan air mata berlinang hingga membuat semua orang yang hadir ikut 
menangis. Rasulullah 8 datang dengan penuh kesedihan dan air mata yang 
berlinang. Beliau mendoakan dan menyerahkan sang putri kepada Allah # 
lalu memerintahkan kepada para wanita yang ada ketika itu: "Mandikanlah 
Jenazahnya dengan jumlah ganjil: tiga atau lima kati. Berikanlah kapur untuk 
perjamalannya ke akhirat.” 


AtbsThabari, Op. Git, jld. 2, hlm. 293, Ibnu Hisyam, Op. Git jld. 2, him. 313, Ibnu Sa'd, 
Op. Git, Jl. 2, hlm, 63 dan Ibnu Abdil Bari, Op. Cit ld. 4, hlm. 1702. 

"8: Pendapat pertama dikutip oleh Ibnu Abbas dalam arik cth-iftabari,jld 2, hlm, 293, 
Ibnu Hubaib dalam Al-Mihbar, him. 53, Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abdil Bar dalam Allsu'ab, jld. 


4, hlm. 1703. Adapun pendapat kedua dituturkan dalam ArRarddh akAnfi jld. 3, hlm. 69 dari “Amr 
bin Syu'aib dar ayahnya dari kakeknya 

1"! HR. Muslim dalam Ash-Shat73. Hadi riwayat Ummu “Athiyah a-Anshariyah. Disebut juga 
dalam Alishabah, ilo.B, him. 92 


O.Baggm 


Perawatan jenazah Zainab nan suci itu telah usai sebagaimana diperintah- 
kan oleh Rasulullah $$. Selanjutnya, beliau menshalatkan jenazah itu di Masjid 
Nabawi lalu mengiringnya menuju tempat peristirahatan terakhir, di bawah 
tanah makam yang suci. Semoga Allah & meridhai sang wanita suci, putri 
dari wanita suci, yang beriman dan ahli ibadah. 


trd 


Rugayyah 


Wanita yang Mengalami Dua Kali Hijrah 


SEJENAK, Rasututtan BERDIRI khusyuk seakan sedang menunaikan shalat. 
Jiwanya berkomunikasi dengan alam semesta. Dari kedalaman dirinya, 
memancar ayat-ayat menampakkan rasa syukur ke hadirat Allah &, Kasih 
sayangnya mengalir dan air mata bahagia pun mengucur di kedua pipi 
beliau. Fasalnya, sang istri tercinta, Ummul Mukminin Khadijah &&, telah 
mempersembahkan putri beliau yang kedua, seorang bayi wanita. Rasulullah 
sangat gembira karena sang istri telah melewati saat-saat melahirkan dengan 
selamat. Beliau panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah atas limpahan 
anugerah keturuman yang baik dan suci ita. Keturunan dari ibu yang beriman 
dan suci 

Rasulullah menggendong sang bayi lalu mendekapnya dalam dada 
dengan lembut dan penuh kasih sayang. Beliau menilipkan ciuman lembut 
dan hangat di kedua pipinya. Selanjutnya, bayi itu beliau beri nama Rugayyah. 

Rugayyah putri dari junjungan seluruh manusia, Muhammad 8, dan 
dari wanita suci, Khadijah Ummul Mukminin. Ia seorang putri yang jujur, 
pemurah, selia, dan ahli bertobat. Putri yang banyak melakukan perjalanan 
dan menjalani dua kali hijrah. Rugayyah binti Rasulullah bin Abdullah, putri 
Khadijah Ummul Mukminin binti Khuwailid 

Hari-hari berlalu begitu cepat. Sang putri tercinta, Rugayyah, tumbuh 
dalam kasih sayang sang ayah yang mulia, Rasulullah $&. Dalam asuhan 
Ummul Mukminin nan suci, berteman dengan saudara wanitanya yang selalu 
bersama, Ummu Kultsum, Mereka selalu bersama dan saling menyayangi. 
Mereka tumbuh hingga keduanya memasuki usia remaja. Usia yang sudah 
layak untuk dinikahi. 

Para tokoh pembesar keluarga Abdul Muththalib berdatangan ke rumah 
Muhammad untuk dapat berbesan dengan putri paman mereka, Muhammad 


O. Bagan 


8. Sesepuh mereka Abu Thalib pun datang mendekat kepada Rasulullah 
$& seraya berkata, “Wahai keponakanku, engkau telah menikahkan Zainab 
dengan Abu al-Ash bin Rabi' dan ia merupakan menantu terbaik, tetapi 
(para sepupumu yang lain merasa engkau pun harus memberikan kepada 
mereka seperti yang telah engkau berikan terhadap Ibnu Rabi'. Mereka juga 
tidak kalah mulia dan terhormat dari Ibnu Rabi'," Rasulullah pur menjawab, 
“Engkau benar wahai pamanku." 

Seperti kebiasaan Rasulullah dalam menikahkan para putrinya, beliau 
merrinta izin kepada mereka untuk bertanya kepada kedua putri itu tentang 
pernikahan mereka dengan putra paman mereka Abdul 'Uzza,” “Utbah dan 
"Utaibah putra Abu Lahab. Kedua putri Rasulullah itu bukanlah putri yang 
berani menentang perintah ayah mereka atau menimbulkan kesulitan bagi 
keluarga dan sanak familinya. Diam dan tenang adalah jawaban mereka. 

Beberapa hari kemudian, pernikahan mercka pun berlangsung dengan 
tenang dan tenteram. Rugayyah dinikahi oleh “Utbah bin Abi Lahab sementara 
Ummu Kultsum dinikahi oleh saudaranya, Utaibah.”" Sang ayah yang 
penyayang, Muhammad #5, memberkahi pernikahan ini. Belizu serahkan 
perlindungan mereka kepada Allah #. Demikian pula Sayyideh Khadijah 
yang melepaskan kedua putrinya dengan tctesan air mata. Ia pun lebih 
banyak meluangkan waktu untuk memberi perhatian kepada sang suami 


yang tepercaya dengan menjamin ketenangan dan kedamaian saat belian 
melekukan ibadah kepada Allah , Di samping itu, Khadijah merawat 
putrinya terakhir yang tinggal bersamanya, yang menjadi penghibur dan 
penyejuk hati baginya. Ia adalah Fathimah yang pada saat itu masih kecil, 
manja, dan dicintai oleh sang ayah. 

Begitu Muhammad #& menerima risalah dari Tuhan dan menyeru umat 
manusia kepada agama yang benar, berkumpullah kaum Ouraisy dan mulai 
menyusun konspirasi jahat terhadap Rasulullah. Salah seorang juru bicara 
mereka berkata, “Sesungguhnya, kalian telah melepaskan beban Muhammad. 
Karena itu, kembalikanlah putri-putrinya agar ia sibuk mengurus mereka!" 
Mereka segera menemui ketiga menantu Rasulullah dan mengatakan, 
“Ceraikanlah istrimu dan kami akan menikahkanmu dengan wanita Ouraisy 
mana saja yang engkau kehendaki!” 


9 Lihat: Ibnu alKalbi, Op. Cit, hlm, 18, Nama aslinya adalah Abdul Uzza, tetapi lebih dikenal 
“dengan nama kunyahnya, Abu Lahab bin Abdul Muththali3 bin Hasyim, Ibunya adalah Lubna binti 


Hajar akkhuzatyah 

18 Berbagai buku sejarah menyepakati riwayat ini, tetapi ada perselisihan yang termaktub 
dalam kitab Akkstrdb yang berpendapat bahwa Rugayyah menikah dengan “Utbah dan Ummu 
Kultsum juga dinikahi Oleh 'Utbah. Ini adalah riwayat yang jelas salah 


Abu al/Ash menolak untuk memulangkan Zainab kepada Rasulullah 
karena ia telah memilih Zainab melebihi seluruh wanita Ouraisy. Adapun 
kedua putra Abu Lahab segera mengiyakan tawaran mereka. “Utbah memilih 
calon istrinya untuk menggantikan Rugayyah binti Sayyidul Mursalin 
Muhammad #5. Ia memilih seorang gadis dari keluarga Sa'id bin 'Ash.? 
Akhirnya, kedua gadis ilu pun kembali kepada keluarganya sebelum sempat 
dipergauli. 

Ummu Jamil, Hammalat al-Hathab, adalah wanita yang berada di balik 
pemulangan para putri Rasulullah ini. Tidak hanya sampai di sini, ia juga 
lerus bekerja menemani suaminya, Abu Lahab, untuk menyakiti Rasulullah 
dengan berbagai cara yang bisa ditempuh demi memadamkan cahaya agama 
Islam. Hal itu terus berlangsung sampai akhirnya Allah & menurunkan 
surah yang berksitan dengan Ummu Jamil dan suaminya, Allah menurunkan 
sebuah surah dalam al-Gur'an: 


SEE IS OS 


“Birasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa. Tidaklah 
berfredah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan 
masuk ke dalem api yang bergejolak. Dan (begiku pula) istrinya, pembarwa kayu 
bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.” (OS. Al-Lahab: 1-5) 


Ibnu Ishag mengatakan,” “Aku mendengar bahwa Umunu Jamil —si 
wanita pembawa kayu bakar itu —szat mendengar ayatal-Jur'en yang turun 
tentang dirinya dan suaminya, ia datangi Rasulullah yang sedang duduk di 
Masjidil Haram di dekat Ka'bah, bersama Abu Bakar ash Shiddig. Ummu 
Jamil datang dengan membawa segenggam batu. Ketika ia berdiri di dekat 
Rasulullah dan Abu Bakar, Allah membuatnya tidak bisa melihat Rasulullah 
hingga ia hanya melihat Abu Bakar. Ia herkata: Wahai Abu Rakar, di manakah 
temanmu? Aku mendengar bahwa ia telah menghardikku. Demi Allah, jika 
menjumpainya, aku akan menyumpal mulutnya dengan batu ini. Demi Allah, 
aku adalah seorang penyair," Setelah itu, Ummu Jamil melantunkan syair: 


jak kapan kami durhaka 
Kami menolak perintahnya 

Terhadap agamanya kami membenci." 

"8 Demikian dituturkan dalam Musrad Ahmad jd. 3, hlm 492 dan id 4, hlm. 341. Demian 


juga dalam Ibnu Hazm. Op. Ci, ld. 8, him. 38 dan Ibnu Hisyam, Op. (IL, jld. 2, hlm. 307. 
"Ibnu Hisyam, Op. Ci. ile. 1,hlm. 382. 


De Beng keiaaa 


Setelah itu, ia pun pergi dan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah: 
“Wahai Rasulullah, apakah ia tidak melihatmu?" Rasulullah menjawab: “Allah 
telah membuatnya sama sekali tidak bisa melihatku'." 

Al-Ahwash Abdullah bin Muhammad bin Abdullah ad-Dausi, seorang 
penyair Anshar, menggubeh beberapa bait syair tentang Ummu Jamil 
Hammalat al-Hathab:'” 

“Tidaklah wujud tali terlihat oleh semua orang 

Di tengah meraka, tidak satu pun yang tidak melihat 


Semua tali, tali manusia dari rambut 


Adapun talinya di tengah neraka dari serabut." 


Bagi keluarga Rasulullah yang jujur dan beriman, ujian dan cobaan 
di jalan Allah itu hanya semakin meningkatkan ketabahan dan keteguhan 
mereka. Sejak masa-masa awal bi'tsatr (pengangkatan Nabi Muhammad & 
sebagai rasul), Muhammad Rasulullah telah mengatakan kepada Khadijah, 
istrinya, “Waktu istirahat telah lewat wahai Khadijah.” Sayyidah Khadijah pun 
mengerti yang dimaksud oleh kalimat Rasulullah ini. Ia pun meneguhkan 
hati untuk selalu berdiri di samping sang suami, Nabi yang mulia. Khadijah 
selalu menguatkan Rasulullah dan meringankan beban yang beliau hadapi 
hingga hilanglah duka yang beliau rasakan? 


Kedua puti Khadijah, Rugayyah dan Ummu Kulisum, juga mengerti apa 
yang sedang dikerjakan oleh kedua orang tua mereka. Mereka tahu sejauh 
mana penderitaan yang dihadapi oleh keluarga Muhammad akibat berbagai 
bentuk penindasan, gangguan, dan siksaan yang diperbuat oleh kaum dan 
sanak keluarganya. 

Si wanita pembawa kayu bakar dan suaminya telah salah mengira, 
demikian pula dengan seluruh kaum Ouraisy. Rasulullah tidaklah menderita 
karena dipulangkannya kedua putri beliau. Perceraian mereka tidaklah me- 
nyusahkan bagi beliau karena Allah justru telah menyelamatkan mereka 
dari ujian untuk hidup bersama dva putra Abu Lahab dan istrinya, si wanita 
pembawa kayu bakar. 

Tidak lama kemudian, datanglah orang untuk melamar putri Rasulullah 
$&, Rugayyah. Orang yang lebih baik dan lebih mulia daripada kedua putra 
si musuh Allah dan musuh Islam, Abu Lahab. Ia adalah seorang laki-laki 
saleh dan mulia. Salah satu pemuda Ouraisy dari keturunan yang paling 


Ibnu a-Kalbi, Op Cit, hlm. 313 dan Ibnu Hazm, Op. it, hlm. 89. 
Ibnu Hisyam, Op, Ot, jd. 1, him. 257, 


terhormat. Salah satu dari delapan orang yang paling awal masuk Islam dan 
salah salah satu dari sepuluh orang yang diberi kabar gembira akan masuk 
surga. Ia adalah Utsman bin Aftan bin Abi al-'Ash bin Umayah bin Abdi 
Syams/“ Dari jalur ayah, Utsman bin Affan bertemu nasab dengan Rasulullah 
# pada Abdi Manaf bin Oushay. Adapun dari jalur ibu, ia bertemu nasab 
dengan Rasulullah pada Abdul Muththalib bin Hasyim karena neneknya dari 
pihak ibu adalah al-Baidha' Ummu Hakim binti Abdul Muththalib, kakek 
Rasulullah &.2 

Tentang Utsman, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, “Utsman adalah 
orang yang paling rajin menyambung lali silaturahmi di antara kami. Ia adalah 
salah seorang yang beriman, bertakwa, dan selalu mengerjakan kebaikan. 
Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” 


Di samping memiliki nasab yang terhormat dan memiliki sifat-sifat yang 
baik sebagaimana dikatakan orang tentang dirinya, Uisman adalah orang yang 
berwajah cerah, berbudi pekerti mulia, hartawan, dan sempurna secara fisik, 
Ketika Utsman bin Affan mendatangi kediaman Rasulullah $ untuk menjadi 
menantu beliau dengan menikahi putri Rugayyah binti Rasulullah, beliau pun 
menerima dan menikahkan Utsman dengan putrinya. Beliau memberkahi 
mereka dalam pernikahan yang berbahagis itu. Ada yang mengatakan 
bahwa tidak pernah ada pasangan suami istri yang lebih sempurna dan lebih 
menyenangkan dibandingkan dengan mereka. Dalam pernikahan itu pun, 
para wanita melantunkan bail-bait syair yang paling indah: 
“Pasangan terbaik yang pernah dilihat manusia 


adalah Rugayyah dan suaminya, Utsman. 


Reaksi kaum musyrikin terhadap pemikahan ini adalah dengan semakin 
keras dalam menindas dan menyiksa setiap orang yang memeluk Islam, 
bahkan termasuk kepada Rasulullah #4 sekalipun. Namun, semua cara 
yang digunakan oleh kaum Ouraisy itu sama sekali tidak menggoyahkan 
kesabaran kaum Muslimin yang beriman kepada agama kebenaran dan 
agama hidayah itu. Tidak ada sesuatu pun yang mampu membuat mereka 
meninggalkan agama ini. Bahkan, sampai-sampai setiap kabilah berusaha 
menerkam setiap kaum Muslimin yang ada di tengah mereka. Para kafir itu 


20 Lihat: Shalih Musim, ld. 4, hlm. 1066, dan Shahih akBukheri, 63 Bab 1, hlm 5-0, No. 
119. Demikian juga dalam, Ibnu at-Kalbi, Op. Ci, hlm. 10. 
201 lihat: Ibnu akKalbi, Op. Cit, hlm. 18 dan lanu Abdil Barr, Op. Cit, Jd. 4, him. 1020. 
Shahih Muslim, Bal “Tadha Yul f Fadha Y! esh-Shahabeli". Dernikian juga dalam: Ibu 
Abdil Barr, Op. Ci, jd. 4, him. 1039. 
2» “ArRaudh ak-Anf, Op. Cit, lc. 2, him. 79. 


Dsn 


menawan dan menyiksa kaum Muslimin dengan memukul, membuat mereka 
kelaparan dan kehausan, serta dengan menjemur mereka di bawah terik 
matahari Mekah yang sangat panas saat itu. Semua itu mereka lakukan agar 
kaum Muslimin mau meninggalkan agama mereka. Namun, mereka lebih 
merilih mati daripada murtad dan mengikuti agama tirani mayoritas itu.24 

Ketika Rasulullah melihat siksaan yang diderita oleh para sahabat semakin 
berat, beliau bersabda, “Jika kalian pergi ke tanah Habasyah, kalian akan bertemu 
dengan seorang raja yang di sisinya tidak seorang pun mendapat kezaliman. Negeri 
itu adalah tanah persahabatan hingga Allah memberikan jalan keluar dari apa yang 
kalian alami?" 

Utsman bin Affan adalah orang pertama melakukan hijrah menuju 
Habasyah ditemani sang istri, Rugayyah, yang baru beberapa saat ia nikahi 
Hijrah ke negeri Habasyah itu diikuti oleh beberapa orang Ouraisy yang 
telah mendapat cahaya dengan agama Islam.” Beberapa waktu kemudian, 
Rasulullah berusaha mencari tahu tentang kabar putri beliau Rugayyah 
dan suaminya Utsman bin Affan di negeri hijrah pertama ini, Akhirnya, 
datanglah seorang wanita yang mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya 
pernah melihat Rugayyah dan suaminya, Utsman bin Affan, di negeri 
Habasyah. Rasulullah pun berdoa, “Semoga Allah menganugerahi mereka berdua. 
Sesungguhnya, Utsman adalah orang pertama yang hijrah bersama isirinya.”2” 

Di negeri Habasyah, Rugayyah dan Utsman dikaruria seorang putra 
yang diberi nama Abdullah bin Utsman28 Bagi keduanya, kehadiran seorang 
putra yang saleh ditengah keluarga kecil nan bahagia itu merupakan hadiah 
dan anugerah terbesar dari Allah &. Sang putra itu pun ikut bersama mereka 
saat kembali ke tanah air, Mekah al-Mukarramah. Kini Rugayyah dan 
suaminya beserta orang-orang yang ikut bersama mereka dalam hijrah itu 
sedang dalam perjalanan kembali kepada Rasulullah. Hal itu terjadi sotelah 
mereka mendengar kabar tentang warga Ouraisy dan para tokohnya yang 
pergi menyusul mereka, serta kabar berkurangnya siksaan terhadap mereka 
yang memeluk Islam, 


&Ath-Thabari, Op. Cit, jld. 2, him. 230 dan Ibnu Hisyam, Op. Ci Jid. 1, him 239. 

2 Ibnu Hisyam, Op, Gt, jd. 1, hlm, 244 dan ath-Thabari, Op. Ci, jld.2, hlm. 231. 

18 Beberapa buku srah menuturken orangorang yang hirah ke Habasvah bersama Rugayyah 
dan suaminya, tetapi ada percolishan tentang jumlah meraka. Lihat: Ibnu Hisyam, Op, C4, Jl 1 
hlm. 345, ath'Thabari, foc. Cit. dan Ibnu Sayyid an-Nas, Or. Gi jl 1 hlm. 115. 

1 “Ibnu Hajer, Op. Gt jld 8 hlm. 83. 

'“ Ada perselisihan pendapat tentang kelahiran Abdullah bin Utsman, apakah dalam hijrah 
ke Habasyah atau ke Madinah. Lihat: Ibnu Hajar, Op. Cit, ld. 12, him. 258. 


Saat menggambarkan situasi kepulangan Rugayyah ke tempat tinggal 
ayahnya, Doktor Aisyah Abdurrahman mengatakan,” “Rugayyah telah 
kembali ke rumah ayahnya dengan penuh kerinduan dan susah payah. 
Kedua saudarinya, Ummu Kultsum dan Fathimah, sangat gembira bertemu 
dengannya. Mereka merangkul dan mendekap Rugayyah dengan air mata yang 
mengalir meski telah berusaha untuk menahan diri, Rugayyah melepaskan 
diri dari rangkulan mereka dan bertanya dengan penuh rasa penasaran: 'Di 
manakah ayahku, di manakah ibuku? 

Mereka pun menjawab: 'Ayahmu baik-baik saja, Beliau sedang keluar 
untuk menemui mereka yang baru sgja pulang bersamamu dari tanah hijrah di 
Habasyah.” Namun, bibir mereka bergetar dan menyembunyikan ratapan. 

Rugayyah kembali bertanya dengan hati yang mulai khawatir: Ibuku, 
di manakah ibuku? 

Ummu Kultsum menunduk dan diam tanpa menjawab sepatah kata 
pun. Adapun Fathimah meninggalkan ruangan sambil menangis. Saat itulah, 
Rugayyah berhenti bertanya. Ja berjalan gontai menuju kamar almarhumah 
ibunya. Ia pun terbaring di atas ranjang dengan pandangan kosong dan 
hampa. Sampai akhirnya, datanglah sang ayah, Rasulullah #3, yang segera 
mencairkan kebekuan jiwa Rugayyah dengan pertemuan yang hangat. Dengan 
sangat simpatik, Rasulullah menyingkirkan batu-batu yang mendekam dalam 
dada putrinya ita. 

“Air mata kesedihan dan duka mengalir deras dari kedua matanya lalu 
ia mendekap dada yang mulia dan lapang itu. Rugayyah kembali menjadi 
tenang dan sabar. Datanglah sang suami, Utsman bin Affan, mengusap air 
mata Rugayyah saat air mata itu membasahi jiwanya yang mengalir dalam 
hati karena kepergian sang ibu, junjungan seluruh wanita Guraisy. 

Rasulullah mengizinkan keluarga dan para sahabatnya untuk hijrah ke 
Madinah al-Munawwarah. Salah satu Muhajirin yang paling awal melakukan 
hijrah adalah Utsman bin Affan dan istrinya Rugayyah binti Rasulullah #9. 
Mereka berharap mendapat kehidupan yang lebih baik, bahagia, dan tenang 
hingga hari-harinya mampu diisi dengan ibadah, baik untuk dunia maupun 
akhirat. 

Hari-hari pertama saat mereka berada di Madinah al-Munawwarah 
merupakan hari yang penuh kebahagiaan dan ketenangan. Mereka hidup 
bersama putra tercinta, Abdullah bin Utsman, Keluarga mereka diselimuti oleh 
cinta dan kebahagiaan ketika Rasulullah datang sambil menggendong putra 


2 Aisyah Abdurrahman, Banat an-Vabi, hlm. 139. 


Ogan 


mereka dengan penuh kelembutan dian kasih sayang disertai untaian senyum 
yang menenteramkan hati, Kebahagiaan beliau menimbulkan kebahagiaan 
bagi seluruh kaum Muhajirin maupun Anshar. 

Namun, kebahagiaan itu segera sirna saat sang anak tercinta Abdullah 
bin Utsman jatuh sakit hingga kemudian meninggal dunia dalam usia enam 
tahun2" Rugayyah kembali mengalami sedihnya perpisahan sesudah ke- 
pergian sang ibu. Ia pun menyirami bumi dengan air mata karena merasakan 
pehitnya duka atas kematian yang begitu menekan jiwanya. Kondisinya itu 
(pada akhirnya menyebabkan Rugayyah jatuh sakit dan menderita demam 
yang cukup tinggi. 

Pada saat yang sama Rasulullah menyeru kaum Mukminin untuk ber. 
Jihad di jalan Allah dalam Perang Badar. Orang pertama yang memenuhi 
seruan itu adalah Utsman bin Affan, tetapi Rasulullah menunjuknya untuk 
menggantikan beliau di Madinah al-Munawwarah, mendampingi sang istri, 
Rugayyah, agar bisa merawatnya selama sakit 

Utsman bin Affan tetap berada di samping istrinya tercinta, Rugayyah 
binti Rasulullah #£, yang sakitnya semakin parah dan mulai dibayang- 
lbayangi oleh kematian. Utsman memendangi wajah Rugayyah yang layu dan 
pucat. Ketenangan pun hilang dari hatinya, berganti dengan kesedihan yang 
menyelimuti segenap jiwanya. Napas terengah yang dihirup oleh Rugayyah 
dengan susah payah, meski samar-samar, menunjukkan dengan gamblang 
akan tanda-tanda kematiannya. Ia telah menapaki jalan yang sama dengan 
jalan yang dilewati oleh sang ibu, Ummul Mukminin Khadijah «&, sebelumnya 
Jalan menuju keabadian di dalam kerajaan Allah, Tuhan seluruh alam. 


Sang suami tercinta yang setia mendampinginya tidak bisa melihat dengan 
jelas sang istri karena terhalang oleh air mata. Saat itu Rugayyah sedang 
menghadapi sakratulmaul untuk menghadap Tuhan Yang Mahamulia. Begitu 
suara kaum Muslimin yang pulang dari perang Badar terdengar menggema 
di angkasa mengumandangkan kalimat, “Allahu Akbar”, pertanda bahwa 
kemenangan telah berhasil diraih, nyawa Rugayyah binti Kasutullah itu telah 
sampai waktunya untuk mengucapkan salam perpisahan pada dunia yang 
fana ini, berjalan menuju alam akhirat yang penuh keabadian. 

Semoga Allah & merahmati Rugayyah nan suci dan diridhai. Wanita 
yang mengalami dua kali hijrah, putri Rasulullah &. Semoga Dia tinggikan 
kedudukannya dalam naungan rahmat-Nya. 

208 


H8 AczDzahabi Sijar sam an-Nubals ,jld. 2, him. 251 


Ummu Kultsum 


sosok yang Penyabar dan Tabah 


Ummu Kultsum menangis keras. 

Ta kuatkan diri untuk mengalirkan air mata terakhir dari kedua 
matanya. Bukan karena takut kepada maut karenaia begitu 
yakin bahwa dirinya mati dalam agama yang benar dan agama 
Islam, melainkan ia menangis karena kasihan kepada sang ayah, 
Muhammad 4, yang tidale perah sepi dari duka. 

Satu demi satu, beliau harus memakamkan huah hatinya sendiri 


WANITA yang PENYARAR, tabah, dan pandai bertobat. Wanita yang suci, Ummu 
Kultsum binti Rasulullah Muhammad bin Abdullah dan putri dari sang wanita 
sud, Khadijah binti Khuwailid, junjungan para wanita Ouraisy. 

Kedua mata Rasulullah $$ berbinar bahagia atas keselamatan sang istri 
yang suci, Khadijah 8. Khadijah telah melahirkan putri ketiga dari sulbi yang 
suci memancarkan cahaya dan iman. Sementara itu, pada kondisi demikian 
ja sedang berada dalam suasana yang diselimuti kekacauan dan pertikaian 
abadi antara kaum musyrikin dan para pengikut dakwah Islam. 

Sang gadis kecil, Ummu Kultsum, tumbuh menjadi dewasa bersama 
saudarinya Rugayyah yang selalu bersama-sama laksana dua anak kembar. 
Keduanya selau bersama sampsi tumbuh menjadi remaja dan memasuki 
ambang usia untuk menikah. 'Utaibah bin Abi Lahab datang melamar dan 
mendapat persetujuan dari Rasulullah untuk menikahi putri beliau. Hati 
Ummu Kultsum berdebar senang dan bahagia. Ia membayangkan jika Abu 
Lahab mendatangi ayahnya, Rasulullah &, untuk mengucapkan kalimat 
syahadat. Hal itu karena saudarinya, Rugayyah, telah menjadi istri 'Utbah 
bin Abi Lahab sementara dirinya sedang menanti pernikahan dengan saudara 
Utbah, yaitu 'Utaibah. 

Namun, perseteruan antara Rasulullah dan pamannya Abu Lahab justru 
semakin sengit. Perseteruan itu semakin dikobarkan oleh Ummu Jamil sang 


O.sagam 


wanita pembawa kayu bakar. Ia berkata kepada kedua anaknya, "Kepalaku 
haram terhadap kepala kalian jika kalian tidak menceraikan kedua putri 
Muhammad.” 

Kedua putri Rasulullah, Ummu Kultsum dan Rugayyah, kembali ke 
rumah ayah mereka sebelum sempat digauli oleh suami mereka 'Utbah 
dan 'Utaibah. 'Utaibah bin Abi Lahab tidak hanya menceraikan Ummu 
Kultsum, tetapi ia juga pergi menemui Rasulullah untuk merendahkan beliau 
di depan umum. Karena itu, Rasulullah berdoa agar Allah menguasakan 
seekor anjing terhadap dirinya. Beberapa waktu kemudian, Utaibah diterkam 
oleh seekor harimau di lengah beberapa orang kawannya yang sedang lidur 
di sekelilingnya?" Demikianlah, dengan perceraian itu selamatlah Ummu 
Kultsum dari kesengsaraan hidup bersama si wanita pembawa kayu bakar. 
Demikian juga Rugayyah yang selamat setelah menikah dengan Utsman bin 
“Alfan dan hijrah ke Habasyah bersamanya. 

Ummu Kultsum masih tinggal bersama adik kecilnya, Fathimah, dalam 
Tumah sang ayah, Muhammad Rasulullah, di Mekah, Mereka menemani sang 
ibu Khadijah Ummul Mukminin & dalam menanggung beban kehidupan 
dan meringankan kepedihan sang ayah karena gangguan kaum Ouraisy. 

Kebodohan kaum Ouraisy telah mencapai puncaknya dalam bentuk 
penyiksaan terhadap Rasulullah $£ dan kaum Muslimin yang menjadi 
pengikut beliau. Penyiksaan itu semakin keras setelah Hamzah bin Abdul 
Muththalib menyatakan diri masuk Islam lalu diikuti oleh Umar bin Khaththab 
14 Ketika telah kehabisan akal, mereka menawarkan kepada Bani Abdi Manaf 
untuk menyerahkan Muhammad Rasulullah kepada mereka dengan diyat 
yang berlipat ganda. Namun, Bani Abdi Manaf menolak tawaran tersebut, 
Selanjutnya, mereka menawarkan kepada Abu Thalib bahwa mereka akan 
memberikan pemuda yang paling terhormat di antara seluruh pemuda Ouraisy 
asalkan Abu Thalib mau menyerahkan keponakannya, Muhammad # kepada 
mereka. Namun, Abu Thalib menjawab, “Aku heran kepada kalian, kalian 
berikan anak kalian untuk aku beri makan sementara aku berikan putraku 
untuk kalian bunuh!” 

Setelah melihat sikap Abu Thalib, mereka sepakat untuk mengucilkan 
Bani Hasyim dan Bani Muththalib, dua anak Abdu Manaf, dan mengusir 
mereka dari bumi Mekah serta menekan kehidupan mereka. Para Ouraisy 


1 Tibat: AsSayyiriah Runayyah binti Rasihilah, hlm. 241. Kami telah menjelaskan secara 
detail tentang pernikahan Ummu Kullsum dengan “Utbah dan Rugayyah dengan “Utaibah bin Abi 
Lahab sera bagaimena perceraian mereka terjadi. 

15 Ankaudh akanif id. 3, hlm. 68. 


tidak boleh menjual kepada atau membeli apa pun dari Bani Haysim sampai 
mereka mau menyerahkan Muhammad $ untuk dibunuh. Mereka menulis 
kesepakatan tersebut dalam sebuah dokumen yang digantungkan di pintu 
Ka'bah. Akibatnya, Bani Hasyim mengungsi ke tanah Abu Thalib, diikuti 
para Bani Muththalib, baik yang muslim maupun kafir, kecuali Abu Lahab 
yang bergabung bersama kelompok Ouraisy. 

Dalam pemboikotan ini, kaum Muslimin dan Bani Hasyim yang berpihak 
kepada mereka mengalami kesulitan sorta tekanen ckonomi dan sosial yang 
sangat berat. Bahkan, mereka sampai memakan daun-daun pepohonan. 
Mereka bertahan dalam keadaan demikian sekitar tiga lahun tanpa ada bekal 
yang sampai kepada mereka, kecuali yang datang secara diam-diam. Tentang 
hal ini, Sa'd bin Abi Waggash menceritakan, “Aku mengalami kelaparan 
sampai pada suatu malam aku menyentuh sesuatu yang basah lalu kuambil 
dan kumasukkan ke dalam mulut. Sampai saat ini, aku tidak tahu apakah 
sesuatu itu/? 

Mercka menceritakan bahwa Hisyam bin 'Amar bin Rabf'ah al-Amiri pada 
suatu malam mengirim seekor unta yang mengangkut makanan. Ketika unta 
itu memasuki daerah kaum Muslimin, Hisyam melepaskan tali kekang unta 
dan menghelanya. Unta itu pun membawa masuk makanan yang diangkutnya 
ke tengah-tengah Bani Hasyim dan Bani Muththalib. 

Di tengah peristiwa pemboikotan itu, Ummu Kultsum 88 harus memikul 
tanggung jawab yang paling berat. Sang ibu yang suci, Khadijah, jatuh sakit 
hingga terbaring di atas ranjang karena sakitnya yang kian parah. Sementara 
itu, adik kecilnya, Fathimah az-Zahra, sangat membutuhkan perhatian dan 
perlindungan. Tidak ada orang lain selain dirinya yang mungkin memberikan 
perawatan kepada sang ibu dan memberikan perhalian kepada adiknya, di- 
tambah dengan tugas untuk meringankan beban duka dan kesedihan sang 
ayah. Akhirnya, kaum Muslimin keluar dari pemboikotan dengan iman 
yang semakin kuat. Pengalaman pahit itu pun justru semakin meneguhkan 
tekad mereka. 

Di dalam rumah Nabi, di Mekah al-Mukarramah, Ummul Mukminin 
nan suci, Khadijah «5, sedang menjalani detik-detik akhir masa hidupnya 
sementara ketiga putrinya, Zainab, Ummu Kultsum, dan Fathimah, menge- 
lilinginya. Sang suami tercinta, Rasulullah Muhammad #&, pun turut berada 
di sisinya untuk meringankan beban sakratulmaut yang sedang ia alami dan 
memberikan kabar gembira atas nikmat yang telah menanti. 


2" Ibnu Hiysam, Op. Ci, ile. 1, hlm. 350. 
28 Ibnu Hiysam, Op. 


Jl 1, hlm. 352. 


Ogan 


Ummu Kultsum menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Ta 
tidak sanggup memandang sang ibu nan suci yang sedang mengalami 
sakratulmaut itu. Beberapa mata yang berlinang berpaling kepada Khadijah 
seakan hendak menghentikan rintihan yang menyakitkan sang wanita suci 
itu. Ummu Kultsum meninggalkan ruangan dengan air mata yang terus 
mengalir, Nemun, ia bertemu dengan sang ayah, Rasulullah &, di ambang 
pintu, berdiri dengan air mata berlinang. 


Setelah kepergian mendiang sang wanita suci, Ummul Mukminin 
Khadijah &, rumah itu pun menjadi sunyi seolah tiada berpenghuni meskipun 
Ummu Kultsum, Fathimah, dan Zainab masih mengisi rumah itu. Rumah 
itu telah berubah menjadi rumah tanpa nyawa, pelita tanpa minyak, dan 
hati tanpa cinta. Himpitan duka semakin terasa saat Rasulullah memasuki 
rumah dengan lunglai, memeriksa ke seluruh sudut seakan sedang mencari 
pengurus rumah yang lelah pergi. Beberapa waktu setelah kepergian mendiang 
Ummu) Mukminin nan suci itu, Rasulullah kembali tertimpa oleh musibah 
serupa, yaitu meninggalnya sang paman, Abu Thalib, yang selama ini menjadi 
pendukung dalam dakwahnya, pelindung bagi dirinya, serta tameng dan 
penolong untuk menghadapi kaumnya. 

Ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum Guraisy menimpakan kc- 
jahatan terhadap Rasulullah. Kejahatan yang tak terbayangkan pada masa 
hidup Abu Thalib. Bahkan, seorang yang paling bodoh di antara kaum Ouraisy 
pun sampai berani menghadang Rasulullah dan menyiramkan debu di kepala 
beliau. Rasulullah memasuki ramah dengan debu yang masih memenuhi 
kepala. Sembil menangis, Ummu Kultsum segera mendckati dan membasuh 
debu di kepala Rasulullah. Selanjutnya, beliau bersabda, "Jangan menangis 
wohai putriku, sesungguhnya Allah pasti melindungmu dan ayahmu.” 

Ibnu Ishag mengatakan, “Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib wafat 
pada tahun yang sama. Dengan kepergian Khadijah, Rasulullah mengalami 
musibah yang bertubi-tubi. Bagi Rasulullah, Khadijah adalah pendamping 
setia untuk mendakwahkan Islam dan tempat beliau mengadu, Begitu juga 
dengan Abu Thalib yang merupakan pembela dan pelindung bagi beliav. 
Ia merupakan penjaga dan penolong beliau dalam menghadapi kaumnya. 
Semua ini terjadi tiga tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah.” 

Sabar telah menjadi sahabat Rasulullah yang paling setia ditemani oleh 
para putrinya dan orang-orang beriman kepada Allah saat beliau menghadapi 


F8 Ibnu Hisyam, Op. Ot, jd. 1, him. 316. 
b Ipnu Hisyam, Loc Gt 


berbagai kesulitan besar itu. Akhirnya, Rasulullah mengizinkan para sahabat 
untuk hijrah ke Yatsrib terlebih dahulu. Setelah itu, disusul oleh beliau yang 
turut hijrah menuju Yatsrib. 

Rasulullah meninggalkan kediamannya di Mekah al-Mukarramah untuk 
hijrah. Beliau titipkan Ummu Kultsum dan Fathimah kepada istri kedua 
beliau, Saudah binti Zam'ah, yang beliau nikahi setelah kepergian mendiang 
Khadijah. Setelah tiba di Madinah dan menetap di sana, Rasulullah mengutus 
beberapa sahabat agar pergi ke Mekah untuk membawa keluarga beliau 
beserta keluarga Abu Bakar yang beliau tinggalkan di Mekah.” 

Ketika para putri Rasulullah telah tiba di Yastrib (Madinah) bersama 
istri beliau, Seudah binti Zarm'ah, serta putri-putri Abu Bakar ash-Shiddig, 
Yaitu Asma' dan Aisyah, para wanita Anshar menyambut mereka dengan 
hangat dan gembira. Rasulullah sendiri menyambut para putri dan istri beliau 
dengan penuh kerinduan dan kehangatan. Beliau segera membawa mereka 
ke rumah yang telah dipersiapkan untuk keluarga seusai mendirikan Masjid 
Nabawi yang mulia. 

Setelah dua tahun berlalu dengan banyak peristiwa besar pascahijrah dan 
kemenangan kaum Muslimin dalam Perang Bader, terjadilah musibah besar 
dengan wafatnya saudari Ummu Kultsum, Rugayyah, yang sedikit terlupakan 
oleh kebahagiaan atas kemenangan kaum Muslimin dalam memerangi ke- 
batilan pada hari al-Furgan. Berbagai kenangan mengerikan silih berganti 
dalam benak Ummu Kultsum sehingga kedua bibirnya melepaskan keluhan 
lemah seakan meluluhkan jiwanya. Ummu Kultsum memejamkan kedua mata 
dengan lemah lalu ia melihat bayangan sang ibu sedang menyerahkan nyawa 
kepada Allah & di tengah peristiwa pemboikotan yang dialami. Demikian 
pula bayangan saudarinya, Rugayyah, saal jiwanya bergetar mendengar pekik 
kemenangan dalam Perang Badar yang menggema di luar sana 

Ummu Kulisum duduk menyendiri di sudut rumah sambil mengusap 
air matanya yang penuh duke karena berpisah dengan saudari tercinta. Se- 
mentara itu, Fathimah az-Zahra menghambur ke pembaringan saudarinya, 
menangisi kepergiannya. Selanjutnya, sang ayah yang berduka memasuki 
yuangan dengan wajah yang menyiratkan tanda-tanda kesedihan. Beliau 
hampiri Fathimah az-Zahra untuk menggendongnya dan mendekati sang 
kakak untuk menghapus air matanya dengan ujung kain selendang beliau. 

Hari-hari berjalan begitu cepat dengan segala duka dan kepedihan sampai 
akhirnya Umunu Kultsum memasuki fase baru dalam hidupnya dalam me- 


#8 Ibnu Hajar, Op. Gt jd. 13, hlm. 276, 


napaki pintu kebahagiaan, keceriaan, dan perkawinan. Hal itu terjadi ketika 
Umar bin Khaththab ag menemui Rasulullah untuk mengadukan tentang 
kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Utsman bin Affan, yang ia tawari untuk 
menikahi putrinya Hafsah yang telah melewati masa 'iddah setelah ditinggal 
pergi oleh suaminya, Khunais bin Khudzafah, ketika gugur dalam Perang 
Badar, tetapi Abu Bakar dan Utsman menolak untuk menikahi Hafshah. 
Penolakan kedua sahabatnya itu turut membuat Umar al-Harug kecewa. Pasal- 
nya, ia tidak tahu kehormatan besar dan kedudukan mulia yang dirahasiakan 
oleh Allah untuk dirinya dan putrinya Hafshah. Rahasia yang disimpan oleh 
Allah di sisi Rasulullah &&. 

Rasulullah bersabda kepadanya, “1afehah akan dinikahi oleh laki-laki yang 
lebih baik daripada Utsman dan Utsman akan menikah dengan tenita yang lebih 
baik daripada Hafshah.”3» Rasulullah menikahkan sang putri, Ummu Kultsum, 
dengan Uisman bin Affan. Ummu 'Iyasy, budak Rugayyah, meriwayatkan 
bahwa dirinya mendengar Kasulullah bersabda, “Aku tidaklah menikahkan 
Utsman selain mengikuti wahyu dari langsi.”29 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Jibril 
mendatangiku kemudian berkala: “Sesungguhnya, Allah memerintahkanmu untuk 
menikahkan Utaman dengan Ummu Kultsum dengan mas kawin yang sama dengan 
Rugayyah dan sahabatnya” 2" 


Ummu Kultsum menjadi istri yang mulia dan terhormat di sisi Utsman bin 
'Affan setelah saudarinya, Rugayyah. Hal itulah yang menyebabkan Utsman 
bin Affan mendapat gelar Dzun Nurain (pemilik dua cahaya) karena telah 
menjadi suami dari dua putri Rasulullah secara berturut-turut, Pernikahan 
itu berlangsung pada bulan Rabi'ul Awwal tahun ke-3 H.2' Ummu Kultsum 
menjalani hidup bersama Utsman bin Affan selama enam tahun lanpa di- 
karunia seorang anak pun, 

Saat kepergiaannya telah tiba. Ketika Bilal mengumandangkan azan, 
suaranya menembus ke telinga kaum Muslimin laksana sihir. Pintu-pintu 
rumah segera terbuka dan kaum Muslimin segera keluar menuju Masjid 
Rasulullah dalam belaian udara pagi. Dengan pandangan penuh sayang, 
Utsman bin Affan memandang sang istri, Ummu Kultsum, yang terbujur 


71 “Ionu Hajar, Op. Cit Ik. 12, hlm 198. driway 
nya pada pembahasan tentang “AnsNikah" ld. 6 hm. 130. 

2 Ibnu Hajer, Op. Gt Jld- 13, hmm. 276, 

» tox Cit 

Ibnu Hajar, Loc. Cit Dan Ibnu Abdi Barr, Op, Cit, jd. 3, hlm. 1079 


iuka oleh a-Bulkhari dalam kitab Shabih- 


lemah tak berdaya di atas ranjang perpisahan. Selanjutnya, Utsman pun 
keluar untuk menunaikan shalat di belakang Rasulullah &. 

Ummu Kultsum tampak pucat karena lemah dan sakit. Tubuhnya terbujur 
di atas ranjang seraya memusatkan pendengarannya pada suara azan Bilal 
yang telah mengetuk kedua telinganya dan membangunkan jiwanya. Ummu 
Kulisum berusaha bangkit, tetapi tubuhnya sangat lemah hingga tidak 
mampu untuk berdiri. Pada saat itu ia pun mendengar suara takbir mereka 
yang sedang menunaikan shalat. Kedua matanya berlinang, tenggelam dalam 
kebahagiaan saat mengalami detik-detik napas terakhir. 

Ummu “Iyasy, pelayan Rasulullah #8, datang memasuki ruangan dan 
segera ia sadari Ummu Kultsum sedang mengalami sakratulmaut. Ummu 
'Iyasy lantas memanggil kaum Muslimin yang sedang berada di masjid. Sang 
suami Ummu Kultsum, Utsman bin Affan, bergegas pulang ke rumah dan 
ja menemukan Ummu Kultsum yang sedang menghadapi sakratulmaut. 
Dengan perasaan penuh ika, Drun Nurain memanggil-manggil sang istri. 
Utsman sangat terpukul atas meninggalnya Ummu Kultsum. Pasalnya, 
dengan begitu, dirinya tidak bisa mendapat keturunan dari Rasulullah &. 

Datanglah Rasulullah, Abu Bakar ash Shiddig, Umar bin Khaththab, dan 
Ali bin Abi Thalib serta sejumlah sahabat lainnya. Rasulullah segera meng- 
hampiri sang putri yang sedang menghadapi sakratulmaut. Kedua mata 
beliau pun berlinang sementara bibirnya tidak henti-hentinya memanjatkan 
doa keselamatan bagi putrinya. 

Tidak lama kemudian, masuklah Asma' binti 'Umais, istri Abu Bakar, 
dan Shatiyah binti Abdul Muththalib. Mereka pun menangis berlinang air 
mata penuh kesih. Selanjutnya, Ummu Athiyah menggendong jenazah Ummu 
Kultsum untuk dimandikan. Kasulullah $$ bersabda, “Mandikanlah secara 
ganjil tiga kali, lima kali, atau lebih daripada itu." 

Rasulullah memberikan kainnya kepada mereka untuk mengafani 
jenazah sang putri. Para sahabat kemudian memikul jenayah itu menuju 
masjid. Para istri Rasulullah mengiring keberangkatan itu dengan tangisan. 
Fathimah az-Zahra pun tidak bisa menahan tangis atas kepergian saudara 
tercintanya itu. 

Di masjid, Rasulullah menshalatkan jenazah sang putri diikuti oleh para 
sahabat. Setelah itu, jenazah itu diiring menuju tanah Bagi' dan dimakamkan 
di sana, Ali bin Thalib, Fadhal bin Abbas, dan Usamah bin Zaid terlebih dahulu 
masuk ke lubang kubur Ummu Kultsum, beberapa orang hendak menyusul 
masuk, lelapi Rasulullah & bersabda, “Janganlah seorang pu yang malam ini 


D.saggm 


mendekati istrinya turun ke dalam kubur. Apakah ada di antara kelian yang tidak 
mendekati “strinya malam ini?" 

Abu Thalhah menyahut, “Saya wahai Rasulullah,” 

Rasulullah bersabda, "Kalax begitu, turunlah." 

Jenazah Ummu Kultsum telah dimakamkan. Sang suami, Utsman bin 
Affan, tenggelam dalam duka. Para sahabat kembali dari tanah Bagi' dengan 
duka yang begitu mendalam. Rasulullah melihat Utsman berjalan dengan 
menunduk sebagai tanda ungkapan duka hatinya atas kepergian sang istri. 
Beliau pun mendekatinya dan bersabda, “Wahai Utsman, andai aku memiliki 
putri ketiga, niscaya aku akan menikahkannya denganmu." 


tag 


Fathimah az-Zahra 


Junjungan Para Wanita Penghuni Surga 


Famimuan Az-ZAHRA, SALAH seorang wanita ahli ibadah yang suci, pilihan orang- 
orang bertakwa. Ia adalah sang putri yang sangat mirip dengan Rasulullah 
dan yang paling melekat di hati beliau, Ahli Bait yang paling awal menyusul 
setelah kepergian beliau, 

Fathimah az-Zahra adalah wanita yang tak tertarik pada dunia dengan 
segala perhiasannya. Dirinya sangat memahami akan keburukan dan bahaya 
dunia yang tersembunyi, Rasulullah & pernah bertanya kepadanya, “Wahai 
Putriku, tidakkah engkau ridha untuk menjadi junjungan wanita di seluruh alam?” 

Fathimah berkata, “Wahai ayah, lantas di manakah (kedudukan) Maryam 
binti Imran?” 

Rasulullah menjawab, “Ie adalah junjungan wanita pada di alamnya dan 
engkau adalah junjungan wanita di alammu. Deni Allah, aku telah menikahkanmu 
dengan seorang junjungan, baik di dunia maupun di akhirat." 

Ketika Fathimah berbaring sekit, putra-putrinya berkumpul di sekeliling- 
nya: Hasan, Husain, dan Ummu Kultsum. Mereka memandangi sang ibu 
dengan penuh duka dan iba. Fathimah tampak layu dan cahaya kedua matanya 
yang indah sedikit demi sedikit meredup. Kematian telah menjemputnya 
untuk menyusul sang ayah, Rasulullah &, juga saudari-saudarinya, Zainab, 
Ruyayyah, dan Ummu Kultsum. 

Fathimah a7-7ahra' adalah junjungan wanita seluruh slam. Putri keempat 
dari Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Ibunya adalah Ummul Mukminin 
Khadijah al-Kubra binti Khuwailid e. Sayyidah Fathimah az-Zahra terlahir 
ketika Rasulullah genap berumur 35 tahun.?? Allah menakdirkan bahwa 


2! Ibnu Hajar. Op Gt ld. 13, Hm. 71 ada-Drahahi, Siyar Alim an-Nlshali” jd. 1 hlm. 110. 
Abu Ja'lar menuturkan riwayat ini dalam Multshar Tarih Dinsyag yang ditulis oleh Ibnu Asekir 
Hal ini berbeda dengan Ja'far bin Sulaiman yang mengatakan, "Fathimah lahir kerika Rasulullah & 
berusia 41 tahun dan watat saat berusia 21 tahun” 


O.saggm 


kelahiran ini bertepatan dengan tahun-tahun menjelang pengangkatan 
Muhammad sebagai Rasulullah, Sang ayah sangat bahagia dengan kelahiran 
sang putri dan melihatnya sebagai kebaikan untuknya. Beliau melihat berkah 
dan anugerah dalam diri sang putri. Karena itu, beliau memberinya nama 
Fathimah dengan julukan az-Zahra (yang selalu berseri). Fathimah mendapat 
nama kunyah, Ummu Abihaf? karena ia sangat mirip dengan sang ayah, 

Sang putri tumbuh dan berkembang di rumah Nabi yang penuh kasih 
sayang, Beliau memberikan penuh perhatian demi mendidik sang putri agar 
mendapat bagian yang sempurna dari adab, kasih sayang, dan bimbingan nabi 
yang lurus, serta sifat-sifat mulia dan watak terpuji yang dimiliki leh sang 
ibu, Khadijah 2. Dengan demikian, Fathimah tumbuh dengan sifat terpuji 
yang sempurna, jiwa yang luhur, cinta kebaikan, dan akhlak yang mulia. Ia 
jadikan sang ayah, Rasulullah #5, sebagai model ideal dan panutan terbaik 
dalam segala tingkah laku. Selain itu, Falhimah memiliki kedudukan istimewa 
di hati Rasulullah yang menyimpan cinta dan kasih sayang abadi, Sayyidah 
“Aisyah ug menuturkan bahwa dirinya pernah di tanya: “Siapakah manusia 
yang paling dicintai oleh Rasulullah?” Aisyah menjawab, “Fathimah, dari 
kalangan wanita, sedangkan dari kalangan laki-laki adalah suami Fathimah.” 

Fathimah mampu mengisi rumah Rasulullah dengan kegembiraan 
dan kehidupan yang baik. Hatinya selalu awas dan kedua matanya selalu 
terbuka, berusaha untuk meniru dan meneladani apa saja yang ia lihat 
dari lingkungan rumahnya. Allah & memberikan keislimewaan dengan 
menakdirkannya tumbuh dalam didikan keluarga mulia yang merupakan 
contoh bagi akhlak mulia. Dia memberinya kesempatan untuk menyerap 
secara langsung mata air yang jernih dan berkilau dari sang teladan hidup, 
Rasulullah &, yang memancarkan kebaikan, kedermawanan, kemurahan, 
dan hikmah dari Allah &. 

Fathimah azZahra adalah putri Rasulullah yang paling mirip dengan 
sang ayah dalam cara berjalan, menoleh, nada berbicara, berhubungan dengan 
Orang-orang di sekitarnya, dan dalam segala perilaku. Karena itu, wajar jika 
Fathimah menjadi Ahul Bait yang paling dekat di hati Rasulullah. Wajah 
beliau selalu berseri dan bahagia setiap kali melihat Fathimah. Beliau pun 
memanggil sang putri untuk mendekat agar bisa menggendong dan men- 
dekapnya dalam kelembutan dada dan kehalusan hati beliau. 


Begitu Fathimah az-Zahra memasuki usia lima tahun, tampaklah pe- 
ubahan besar dalam kehidupan sang ayah, Rasulullah #5. Perubahan yang 


23 Adz-Dzahabi, Op.C1, jld. 2, hlm. 119. 


terjadi setelah turunnya wahyu kepada beliau serta tugas dakwah Islam yang 
diembankan kepada beliau. Fathimah az-Zahra tercerebut dari masa kanak- 
kanaknya dan terbangun dari mimpi-mimpinya. Sejak saatitu ia menyaksikan 
berbagai peristiwa kejam dan agung yang mengiringi pengangkatan sang 
ayah sebagai utusan Allah. 

Fathimah tinggal seorang diri di rumah, tanpa saudari-saudarinya, Zainab, 
Ummu Kultsum, dan Rugayyah yang telah lebih dulu menikah dan mem- 
bangun rumah tangga. Ia sadari dirinya tinggal seorang diri dalam menghadapi 
gonjang-ganjing kehidupan dan mendampingi sang ayah, Rasulullah, dalam 
berdakwah melawan keyakinan pagan yang kejam dan lidzk bermoral. Dalam 
kesendiran dan kebersamaannya dengan sang ayah, Fathimah ditemani oleh 
saudara sepupunya, Ali bin Abi Thalib, anak tiri sekaligus sepupu Rasulullah 
yang usianya empat tahun lebih tua dari Fathimah. 

Ali bin Abi Thalib hidup di bawah asuhan dan bimbingan Rasulullah. 
Ali mulai diasuh dan hidup bersama di tengah keberkahan rumah tangga 
Rasulullah sejak kaum Ouraisy mengalami krisis berat dan Abu Thalib ketika 
itu adalah orang yang menanggung beban hidup keluarga besarnya. Melihat 
hal itu, Rasulullah bersabda kepada Abbas, paman beliau, yang merupakan 
salah satu orang terkaya di antara Bani Hasyim, “Sesungguhnya, saudaramu, 
“Abu Thalib, adelah orang yang berkeluarga besar. Masyarakat telah mengalarai krisi 
sebagaimana yang engkau lihat. Karena itu, marilah kita pergi untuk meringankan 
beban keluarga Abu Thalib. Aku akan mengambil salah seorang dari anaknya dan 
ctgkau ambil satu lagi anaknya hingga kita bisa menanggung keduanya,” 

Abbas, sang paman pun, menjawab, “Baiklah.” 

Mereka segera mendatangi Abu Thalib kemudian berkata, "Karni ber- 
maksud untuk meringankan bebanmu atas keluargamu hingga masyarakat 
terlepas dari krisis yang mendera.” 

'Abu Thalib menjawab, "Asal kalian tinggalkan Ugail untukku, lakukanlah 
apa yang kalian mau." 

Ugail adalah anak yang lemah secara fisik dan tubuhnya tidak sehat. 
Akhirnya, Muhammad #f mengambil dan mengasuh Ali yang merupakan 
anak bungsu Abu Thalib. Sementara itu, Abbas mengasuh Ja'far yang berusia 
sepuluh tahun lebih tua daripada Ali. 

Ali terus hidup bersama Rasulullah yang mulia hingga Allah mengangkat 
beliau sebagai Nabi dan Rasul. Ali segera menjadi pengikut beliau, beriman, 
dan percaya sepenuhnya pada apa yang beliau bawa. Sementara itu, Ja'far 


La 


yang berada di bawah asuhan Abbas ketika itu belum masuk Islam dan belum 
tertarik pada agama ini. 

Ali bin Abi Thalib adalah satu dari tiga orang yang paling awal masuk 
Islam. Ia sangat ingin jika ayahnya, Abu Thalib, yang merupakan sesepuh 
Bani Hasyim itu memproklamasikan keislaman dan mengucapkan kalimat 
syahadat. Karena itu, Rasulullah $$ bersabda kepada Abu Thalib: “Wihai 
paman, engkau adalah orang yang paling berhak aku beri nasihat dan aku seru pada 
hidayah. Engkau adalah orang yang paling layak memenuhi seruarku dan membolaku 
untuknya." 

Ali dan Fathimah tumbuh dalam asuhan Rasulullah, Mereka tidak pernah 
berpisah selama-lamanya sampai Allah memanggil Rasulullah untuk meng- 
hadap ke haribaan-Nya. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib berkata kepada 
kaumnya,? "Kalian tahu posisiku di sisi Rasulullah sebagai kerabat dekat 
dan memiliki kedudukan istimewa. Beliau meletakkanku di pangkuannya 
saat aku adalah seorang anak kecil yang beliau dekap di dadanya. Tubuhku 
dibelat oleh alas-alas tidur beliau dan tubuhku bersentuhan juga dengan tubuh 
beliau hingga aku bisa mencium keringat beliau. Aku tidak pernah melihat 
dusta dalam ucapan maupun kesia-siaan dalam perbuatannya. Aku mengikuli 
beliau laksana anak mengikuti induknya. Setiap hari beliau mengangkat pan'i 
dari akhlaknya kepadaku dan menyuruhku untuk meneladaninya.” 

Dalam usianya yang masih sangat belia, Fathimah az-Zahra telah men- 
jalani berbagai peristiwa kenabian bersama ayahnya. Ia telah kehilangan masa 
kanak-kanak yang penuh dengan permainan dan menjauh dari hiruk pikuk 
kondisi zaman di sebuah tempat, di dekat ayahnya, di hati kaum Muslimin. 
Pathimah keluar meninggalkan rumah demi mengikuti sang ayah yang ber- 
juang untuk menyampaikan dakwah Islam, menyeru untuk memeluk agama 
kebenaran, agama Islam. Karena tugas ini, beliau mendapat cemoohan dan 
siksaan dari para diktator dan musuh-musuh Islam. Sementara itu, Fathimah 
menyaksikan semua itu dengan dua mata kepalanya sendiri hingga hatinya 
yang masih beliau nan suci itu pun terbakar oleh karenanya. 

Suatu hari Fathimah berjalan di belakang Rasulullah dan mengawasi sang 
ayah dari kejauhan. Ketika itu Rasulullah sedang menuju Baitul Haram untuk 
menunaikan shalat. Saat beliau sujud yang ketika itu berkumpullah kaum 
musyrikin Ouraisy menertawakan shalat dan ibadah beliau, datanglah Utbah 
bin Abi Mu'ith dengan membawa kotoran kambing dan melemparkannya ke 
punggung Rasulullah. Sebelum beliau bangun, Fathimah menghampiri dan 


-Asy:Syargawi, AI Imam al Mutagin, jd. 1, 15. 


mengambil kotoran tersebut serta memanggil siapa yang telah melakukan 
perbuatan itu. Saat Rasulullah bangun dari sujud, beliau berdoa, “Yg Allah, 
aku serahkan kepada-Mu khalayak @uraisy itu. Ya Allah aku serahkan kepada-Mu 
“Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabifak, Utbah bin Abi Mu'ith, 
dan Ubay bin Khalaf” 

Orang-orang musyrik itu terdiam karena doa Rasulullah. Mereka me- 
mejamkan mata hingga beliau selesai shalat dan kembali ke rumah di temani 
oleh sang putri, Fathimah. Selanjutnya, Allah & benar-benar mengabulkan 
doa Rasul-Nya yang mulia. Semua orang yang beliau doakan itu pun tewas 
dalam Perang Badar. 


“Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat” (OS. Asy Syu'ors" 214) 


Ketika Allah menurunkan wahyu di atas kepada Rasulullah, beliau me- 

nyeru kaum Ouraisy, 
“Wahai kaum Ouraisy, tebuslah diri kalian (dari siksa Allah dengan memurnikan 
ibadah kepada-Nya). Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan 
Allah untuk kalian. Wahai Bani Abdi Manaf, sedikit pun aku tidak bisa berbuat 
apa-apa untuk kalian dihadapan Allah. wahai Abbas bin Abdul Muthihalib, 
sedikit pum aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu dihadapan Allah. Wahai 
Shafiyah, bibi Rasulullah, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa apa untukmu 
Gi hadapan Allah nanti. Wahai Fathimah binti Muhammad, mintalah kepadaku 
apa saja yang kau kehendaki, telapi sedikit pun aku lidak bisa berbual apa-apa 
untukmu di hadapan Allah nanti. 26 


Pada saat itu, Fathimah az-Zahra sedang bersama sang ayah. Ketika men- 
dengar seruan di atas, ia merasa bangga dan terhormat karena Rasulullah 
mengkhususkan permintaan untuknya dan mendapat kehormatan melebihi 
seluruh Ahli Bait lainnya. Pasalnya, itu semua adalah untuk menegaskan 
bahwa tidak ada sesuatu pun yang mampu membuat orang tidak butuh 
kepada Allah karena adanya orang yang paling Dia cintai dan paling mulia 
di sisi-Nya. 

Demikianlah, Fathimah telah menyaksikan banyak makar yang dilakukan 
oleh orang-orang kafir terhadap ayahnya. Karena itu, ia sangat berharap 
andai dirinya mampu menebus seng ayah dengan nyawanya dan melindungi 
beliau dari gangguan kaum musyrikin, Namun, bagaimana ia bisa melakukan 
semua itu sementara ia masih anak-anak. 


Ibnu Hisyam, Op. Cit, jle 1, him. 310, 
28 HR. Bukhari dalam menalsirkan surah asySyu'ara: Wa Andkir “Asyiataka abAgrabin, jd. 
Ohm. to. 


Salah satu derita terberat yang ia lalui pada masa-masa awal dakwah 
adalah pemboikotan kejam kaum Ouraiys terhadap kaum Muslimin dan 
Bani Hasyim di kampung Abu Thalib, Pemboikotan itu telah mengakibatkan 
kelaparan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan Fathimah 
hingga sepanjang hidupnya ia pun memiliki tubuh yang lemah dan tidak 
sehat, Begitu lepas dari ujian pembuikotan yang memetikan itu, Fatimah 
kecil kembali terpukul dengan mangkatnya sang ibu, Ummul Mukminin 
Khadijah 4, hingga hatinya dipenuhi dengan duka kesedihan yang mendalam. 

Pada saat itu Fathimah memanggil sang ibu tercinta dengan penuh iba. 
'Air matanya berlinang menjaluhi tubuh sang ibu yang terbujur di alas ranjang, 
menghadapi sakratulmaut. Fathimah tahu apa itu maut, tetapi ia tetap tak 
'berdaya menghadapi kepedihan itu sedang air mata membasahi wajahnya. 

Fathimah melihat Ali bin Abi Thalib menghampiri sang ibu yang suci. 
Hati Ali pun tercabik oleh duka atas kepergian sang ibu. Begitu matanya 
menatap Ummul Mukminin Khadijah, Ali merasa detak jantungnya semakin 
kencang. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, “Akankah mata air kasih sayang 
yang mengalirkan perasaan paling indah sejak ia datang ke rumah ini ber- 
sama Rasulullah akan mengering? Akankah sang ibu nan suci itu pergi me- 
ninggalkan dunia?” Begitu pikiran itu terdetik dalam hati, Ali menjadi panik 
dan tertekan. Ia tidak mampu membayangkan bahwa rumah Rasulullah kini 
kehilangan sang junjungan nan suci. Pada akhirnya, Ali pun menangis dengan 
penuh hormat, keberanian, kasih sayang, dan ketulusan hati. 

Fathimah az-Zahra kehilangan sang ibu yang suci, padahal dalam usianya 
itu, ia sangat membutuhkan peran seorang ibu, Fathimah masih seorang anak 
kecil yang polos. Ia hidup di dunia ini melalui sang ibu hingga ia tak melihat 
ada yang lebih indah, lebih manis, dan lebih cemerlang daripada sang ibu 
yang telah membesarkannya dalam dekapan kasih sayang. 

Hari demi hari berjalan begitu cepat hingga mengantarkan Fathimah 
turut menyaksikan reaksi kejam dan perlakukan buruk yang dirasakan 
oleh Rasulullah 4 dari penduduk Thaif atas dakwahnya. Fathimah juga 
menyaksikan berbagai peristiwa ketika sang ayah pulang dari perjalan Isra" 
Mi'raj dan bagaimana sikap kaum musyrikin antara percaya dan mendustakan, 
antara mencibir dan mencemooh terhadap sang ayah yang menceritakan 
apa saja yang beliau saksikan dalam malam Isra' ke Baitul Magdis. Dalam 
berbagai peristiwa itu, Fathimah berdiri di sisi ayahnya sebagai seorang 
wanita mukminah yang sabar dan menyeru kepada Allah. Wanita yang tak 
mengenal lelah, lemah, maupun jenuh. 


Rasulullah & mengizinkan para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke 
Madinah. Rasulullah sendiri melakukan perjalanan hijrah setelah meminta 
Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Mekah. Ali rela mempersembahkan 
nyawa demi menebus nyawa Rasulullah yang mulia dengan tidur di atas 
ranjang beliau pada suatu malam tatkala Rasulullah pergi berhijrah. Hal 
itu ia lakukan demi mengelabuhi para pemuda Ouraisy yang berkumpul 
untuk membunuh Rasulullah, Namun, sungguh merupakan kejutan yang 
Tuar biasa bagi kaum Ouraiys ketika mereka tahu bahwa Ali bin Thalib-lah 
yang tidur di atas ranjang sementara Rasulullah telah meninggalkan Mekah 
bersama para sahabat. 

Ali bin Abi Thalib tertinggal di Mekah selama tiga hari untuk mengem- 
balikan sejumlah titipan barang-barang milik orang yang ade pada Rasulullah2” 
Sementara itu, Fathimah az-Zahra, Ummu Kultsum, dan beberapa wanita 
lainnya tetap di Mekah hingga beberapa waktu sampai Rasulullah mengirim 
beberapa sahabat untuk membawa mereka ke Madinah al-Munawwarah. 
Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-13 sesudah bi'tsah (pengangkatan Nabi 
Muhammad $& sebagai rasul). 

Saat tiba di Madinah al-Munawwarah, Fathimah, Ummu Kultsum dan 
para wanita Mekah itu disambut oleh sejumlah wanita Anshar dengan sangat 
senang dan bahagia. Kaum Muhajirin telah menetap di sana dan hati mereka 
menjadi tenang. Ketika itu tidak ada lagi perasaan terasing karena Rasulullah 
telah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, Ali pun 
telah mengambil seorang saudara untuk dirinya? 

Pada masa kanak-kanak, Fathimah az-Zahra begitu bahagia dalam belaian 
kedua orang tuanya, Ketika sang ibu, Khadijah al-Kubra junjungan seluruh 
wanita Ouraisy, wafat, Fathimah menumpahkan perhatian kepada sang 
ayah dan berusaha membalut duka yang dalam dari hati sang ayah karena 
kepergian istri yang senantiasa menjadi pembela setianya. Karena itulah, 
Fathimah dikenal dan mendapat nama kunyah: Ummu Nebi, 

Ketika Fathimah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah & telah 
menikah dengan Aisyah binti Abi Bakar 18. Beliau telah memboyong ke 
Aisyah di tengah rumah tangga nubwuwh. Fathimah merasakan kecemburuan 
sebagai anak terhadap orang yang menggantikan posisi ibundanya nan 
suci, Khadijah. Fathimah merasa sedih karena ayahnya telah mencintai istri 
barunya, putri Abu Bakar dan semua orang pun tahu bahwa Aisyah adalah 


Ibnu Hisyam, Op. Cit, lt 2, hlm, 129. 
2 Ibnu Hisyam, Op. Gt, ld. , hlm. 150, Ibnu Abdil Barr, Op. Gt, jd. 3, him. 1098 dan Ibnu 
Hubaib, Op. Gt, hlm. 70. 


istri yang sangat beliau cintai. Fathimah tidak merasa senang'jika ada orang 
yang membuatnya harus membagi hati sang ayah, tetapi cintanya telah 
melampaui segala kecemburuan dan perselisihan yang kadangkala terjadi 
antara dirinya dan Aisyah. Ia yakin bahwa telah tiba saatnya bagi dirinya 
“untuk meninggalkan rumah tangga Nabi dengan senang hati, tanpa perasaan 
lidak enak. Hal demikian agar ramah itu diisi oleh sang ibu rumah tangga 
nan jelita, Aisyah binti Abi Bakar. 

Saat itu Fathimah a2-Zahra telah berusia delapan belas tahun. Beberapa 
tokoh sahabat pun mulai berdatangan untuk meminang Fathimah, Mereka 
di antaranya adalah Abu Bakar ash-Shhiddig dan Umar bin Khaththab &. 
Namun, Nabi menolak lamaran mereka dengan sangat halus?” Karena itu, Ali 
bin Abi Thalib memberanikan diri untuk menemui Rasulullah dan melamar 
putri beltau, Pathimah az-Zahra, Ali menceritakan, "Aku Ingin melamar putri 
Rasulullah, tetapi dalam hali aku berkata: Demi Allah, aku tidak memiliki 
sesuatu apa pun.' Aku pun teringat akan hubungan kekerabatan dengan 
Rasulullah dan hal itu jugalah yang mendorongku berani untuk datang 
melamar. 

Rasulullah bertanya kepadaku: 'Apakah engkau memiliki sesuatu?" 

Aku menjawab: “Tidak, wahai Rasulullah. 

Beliau bersabda: "Lalu di mana baju besimu yang dahulu pernah aku berikan?” 

Aku menjawab: Masih ada padaku wahai Rasulullah?” 

Beliau bersabda: “Berikanlah baju itu kepada Tatfhimah/1"'30 

Ali bin Abi Thalib pergi dengan bergegas. Tidak lama kemudian ia telah 
kembali bersama baju besinya. Rasulullah menyuruh Ali untuk menjual 
baju tersebut dan menggunakan uangnya untuk mempersiapkan hari 
pernikehannya?" Selanjutnya baju besi itu dibeli oleh Utsman bin Affan 
seharga 74 dirham. Ali bin Abi Thalib menyerahkan uang itu kepada Rasulullah 
Jalu beliau menyerahkannya kepada Bilal untuk membeli sejumlah minyak 
wangi, Sisanya ia berikan kepada Ummu Salamah untuk membeli beberapa 
perlengkapan pengantin. 

Rasulullah mengundang para sahabat untuk menyaksikan bahwa beliau 
hendak menikahkan putrinya, Fathimah, dengan Ali bin Abi Thalib dengan 
mas kawin 400 mitsgal perak, menurut sunnah yang berlaku. Beliau tutup 


Thn Sa'ad, Thabarat Jld. O, him. 11 
10. Ibnu Sad, Op. Cit, jd &, hlm. 11, Sunan Abu Dawud, bab "arNkah", hlm 36. Diriwayatkan 
juga oleh an-Nasa'i, ld. 6, hm. 129 

8 Shabih Btkhari, ALBuyif dan Musrad aLimam Ahmad, jldi 1, hm. 142 


khutbah pernikahan dengan memberkahi kedua mempelai dan mendoakan 
agar mereka mendapat keturunan yang saleh. Setelah itu, beliau menyuguhkan 
wadah-wadah berisi kurma kepada para sahabat?” 

Setelah berlangsungnya pernikahan antara az-Zahra dengan seorang 
kesatria Islam, Ali bin Abi Thalib :8, Rasulullah memerintahkan Ummu 
Salamah untuk mengiring kedua mempelai ke rumah mereka. Beliau berpesan 
kepada Ali bin Abi Thalib, Janganlah engkau berbicara sesuatu pun sebelum 
bertemu denganku." Setelah itu, Rasulullah pergi untuk menunaikan shalat 
isya, Seusai shalat, beliau kembali ke kediamanan az-Zahra, sang pengantin. 
Selibanya di kediaman kedua mempelai tersebut, beliau meminta sedikit air 
Jalu menggunakannya untuk berwudhu dan sisanya beliau tumpahkan kepada 
Ali dan Fathimah sambil berdoa, “Ya Allah, berkahilah mereka dan limpahkanlah 
keberkahan kepada keturunan mereka,” 

Ummul Fadhal. istri Abbas, terbangun dari tidurnya dengan beban yang 
menekan di dada. Ia telah mengalami mimpi yang menakutkan dan berpikir 
untuk menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah $, tetapi bagaimana 
mungkin ia menceritakan mimpi yang di dalamnya ia melihat sebagian 
anggota tubuh Rasulullah terputus dan jatuh di rumahnya. 

Mimpi yangia lihat itu sungguh membuatnya takut. Karena itu, ia berniat 
untuk tidak menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah. Ia pun mondar- 
mandir dengan gelisah sementara mimpi yang menakutkan itu tetap hadir 
dalam hati, membuatnya gelisah dan kebingungan. Ummul Fadhal berusaha 
untuk melupakan mimpi itu, tetapi bagaimana bisa sementara mimpi itu 
telah menguasai seluruh pikirannya. Ketika tidak mampu lagi bersabar, ia 
pun bergegas menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah 
melihat sebagian anggota tubuhmu jaluh di rumahku," 

Sesudah menceritakan mimpi yang telah sekian lama ia pendam hingga 
membuatnya gelisah, Ummul Fadhal merasa sedikit lega, Ia pandangi wajah 
Rasulullah untuk melihat bagaimane pengaruh cerita itu kepada beliau. 
Namun, ia melihat wajah Rasulullah justru tampak ceria. Beliau tersenyum 
kemudian bersabda, “Engkas telah mengalami mtimpi baik. Tatkimah akan 
melahirkan seorang putra dan engkau akan menjadi orang yang menyusutinya.” 

“Ali memasuki ruangan Fathimah dengan kebahagiaan yang memancar 
di wajahnya. Jiwanya dipenuhi dengan kebahagiaan yang dialami oleh setiap 
suami yang menanti kelahiran putra pertamanya. Ia hampiri Fathimah seraya 


FI Ibnu Hajar, Op, Ci Jk 8 hlm. 158. 
2 tbnu Sa'd, Op. Cit, jid. 8, him. 15 dan Ibnu Hajar, Loc. Gt 


O. saggm 


membelainya. Kebahagiaan pun menyelimuti rumah kecil yang tidak berisi 
apa pun selain kulit domba yang menjadi alas tidur untuk kedua suami istri 
itu. Ditambah sehelai kain beludru yang jika dibuat memanjang, terbukalah 
punggung mereka dan jika digunakan melebar, terbuka kepala mereka berdua. 

Saat-saat melahirkan telah tiba. Rasulullah memerintahkan Ummu Ruman 
dan Ummu Salamah agar mereka segera mendatangi kediaman Fathimah. 
Sang suami tercinta merasakan kegelisahan yang tidak pemah berhenti sampai 
putranya benar-benar terlahir dan menangis. Jiwanya mereka gombira dan 
ketenangan menyelimuti hati. Paselnya, ia begitu khawatir melihat sang istri 
yang pucal dan kurus pada bulan-bulan terakhir kehamilannya. 

Rasulullah $$ mendatangi sang putri, Fathimah az-Zahra. Bayi itu pun 
dihadapkan kepada beliau dengan dibungkus kain kuning. Namun, beliau 
segera membuang kain itu seraya bersabda, “Bukankah aku telah melarang kalian 
meletakkan bayi dalam kain kuning?" Selanjutnya, beliau perintahkan agar bayi 
tersebut dibungkus dengan kain putih. Mereka pun segera membungkus 
sang bayi dan menyerahkannya kepada Rasulullah, Beliau segera memotong 
tali pusar sang bayi sambil berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan ia ke 
dalam perlindungan-Mu dari setan yang lerkutuk.” 

Pada hari ke tujuh, Rasulullah kembali datang mengunjungi keluarga 
yang sedang berbahagia itu. Beliau bersabda, “Perlikatkanlah anakmu, apa nama 
yang kalian berikan kepadanya?” 

Ali 1 menjawab: “Harb.” 

Rasulullah bersabda, “Tidak, tetapi Hasan." 

Setelah itu, Beliau sembelih seekor kambing. Kepada orang yang datang, 
beliau berikan salu paha dan 1 dinar. Selanjutnya, beliau bersabda, “Wahai 
Tathimah, cukurlah rambutnya dan sedekahlah perak seberat timbangan rambut 
ita.” 

Hati sang suami, Abu Hasan, merasa begitu tenteram dan bahagia. Pasal 
nya, Allah telah memberinya sebuah pemberian yang besar, yakni seorang 
keturunan dari Rasulullah. Demikian pula dengan sang istri, Pathimah az- 
Zahra, hatinya merasa begitu senang melihat keberadaan sang buah hati. Ia 
melantunkan, 


“"Lirulah ayahmu wahai Hasan 


Tanganlah malu dalam kebenaran 
Sembahlah Tuhan Pemilik Anugerah 


Tangan berteman dengan pendendam." 


Suatu hari terjadilah Perang Uhud. Fathimah az-Zahra turut pergi bersama 
para wanita yang ikut pergi berperang. Ia menghambur kepada sang ayah 
dan suaminya. Fathimah melihat darah dan luka pada wajah sang ayah. Ali 
bin Abi Thalib hendak pergi untuk mencari air guna membasuh darah yang 
mengotori wajah Rasulullah #5. Ta berkata kepada Fathimah, 

“Hai Fathimah inilah pedang tanpa cela 

Aku bukanlah penakut maupun pencela 

Sungguh aku telah berusaha membela Ahmad 

Taat kepada Tuhan Yang Pengasih kepada hamba." 


Hanya satu bulan setelah peristiwa itu, Fathimah mengandung anak 
keduanya. 

Ummul Fadhal adalah wanita yang sangat beruntung mendapat ke- 
ihormatan untuk menyusui Hasan. Suatu hariia membawa Hasan kepada Nabi 
dan meletakkannya di pangkuan beliau. Namun, ketika itu Hasan buang air 
kecil hingga Ummul Fadhal menepuk pundaknya. Rasulullah memandang 
Ummu Fadhal kemudian menegur, “Engkau telah menyakiti anakku. Semoga 
Allah merakmatimu." Sebehum Hasan genap berumur satu tahun, Husain telah 
terlahir pada bulan Sya'ban tahun keempat setelah hijrah. 


Allah & berfirman, 


Oei 
“Sesungguhnya, Allah ber siska TIA miehiaitekan dis dari, ai 
'Ahtul Bait, dan membersihkan kamu sebersih- bersihnya" (OS. Al-Ahr3b: 33) 


Saat itu Rasulullah & sedang berada di kediaman istrinya, Ummu 
Salamah «&. Beliau memenggil Ali, Fathimah, Hasan, dan Husain lalu 
menyelimuti mereka. Selanjutnya, beliau berdoa, 
“Ya Allah, mereka adalah Ahli Baitku. Ya Allah, hilangkanlah moda dari mereka 
dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya." 


Beliau mengucapkan doa tersebut sebanyak tiga kali kemudian 
dilanjutkan dengan: 
“Ya Allah, limpahkenlah anugerah dan berkah-Mu kepada keluarga Muihammad 
sebagaimana yang telah Engkau limpahkan kepada keluarga Ibrahim. 
Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji dan Mahoagung.” 


"Lihat: Shahih Muslim, Bab Fadhl Ahli Bait an-Nabi s8, nmr, 2424, akMtusnad, (4, 107 dan 
6, 292) dan altakim, 3, 146 dan 147) 


Keturunan yang baik pun berturut-turut lahir setelahnya. Pada tahun ke-5 
H, Fathimah kembali melahirkan seorang putri yang oleh Rasulullah diberi 
nama Zainab. Dua tahun setelah kelahiran Zainab, Fathimah melahirkan 
seorang anak wanita dan Rasulullah memilih nama Ummu Kultsum untuk 
sang bayi. Nama-nama ini dimaksudkan unttik mengabadikan nama putri- 
putii beliau yang telah pergi meninggalkan dunia satu demi satu, 

Dengan demikian, Allah telah memilih Fathimah daripada yang lain 
dengan menganugerahkan berbagai nikmat yang agung. Pasalnya, dalam 
keturunannya itulah mengalir darah keturunan Rasulullah #5, Melalui 
dirinya, Allah hendak melestarikan keturunan terbaik yang pernah dikenal 
oleh umat manusia. 

Rasulullah 4 mencintai putrinya, Fathimah, dengan segenap hatinya. 
Setiap kali sang putri datang, beliau berdiri lalu mencium sang putri dan 
mendudukkannya di tempat duduk beliau25 Namun, cinta yang begitu 
besar itu tidak pernah sesast pun membuat beliau berpaling dari esensi 
risalah. Kendati demikian, beliau tidak ridha jika keluarganya hidup dalam 
kemewahan, sedangkan kaum Muslimin lainnya dalam kefakiran. 

Suatu hari Fathimah datang dan mengeluh karena beratnya pekerjaan 
menggiling gandum yang ia kerjakan. Bahkan, sampai-sampai kedua 
tangannya pun turut terluka karena memikul air, Fathimah meminta kepada 
Rasulullah untuk memberinya seorang tawanan sebagai pembantu. Namun, 
Rasulullah menolak dan bersabda, “Bagaimana mungkin engkau meminta hal 
seperti ini sementara Ahlu Skuffah tetap dalam kefakiran yang mereka rasakan?” 

Suatu hari Rasulullah bertandang ke kediaman Fathimah. Saat itu beliau 
melihat seuntai gelang emas di tangan Fathimah. Fathimah mengatakan 
kepada wanita yang ada di sisinya, “Ini adalah hadiah dari Abu Hasan.” 
Rasulullah & pun bertanya, “Wahai Fathintah, apakah engkau senang jika orang- 
orang mengatakan: Putri Rasulullah mengenakan gelang dari api?” Selanjutnya, 
beliau keluar sebelum sempat duduk. Fathimah segera mengirim utusan 
'untuk menjual emas tersebut Dari penjualan itu, ia membeli seorang budak 
yang kemudian ia merdekakan karena Allah. Hal itu kemudian terdengar 
oleh Rasulullah & maka beliau mengucap, “Segala puji bagi Allah yang telah 
menyelamatkan Fathimah dari api neraka.”26 

Kebahagiaan menyelimuti keluarga Fathimah az-Zahra karenaia sangat 
bahagia bersuami seorang pahlawan yang sanggup melemahkan para musuh 


D5 Riwayat Abu Dawud, bah "AKAdal', No. 5217, atTimnide dalam AMMenayit, bali Managib 
Fathimah 32-Zahra", No. 3871 dan akttakim dalam ALMustedrak, 3, 154, 
38 HK. Nasa' dalam Bab Zinah, (8/158) dan alHakim, (3152153) 


Islam. Sang suami juga sangat hahagia beristrikan putri Rasulullah, saudaranya 
dalam Islam sekaligus orang tua asuh, kekasih, teladar, dan harapannya 
dalam hidup maupun mati. Sesekali beliau mengunjungi Ali yang tampak 
berubah perangainya karena suatu persoalan. Sang istri pun merasakan ke- 
tegangan yang tidak biasanya terjadi padanya itu. Karena itu, Fathimah pergi 
menemui sang ayah untuk mengadukan persualan yang tidak biasa ia lihat 
pada diri Ali bin Abi Ihalib. Rasulullah pun datang untuk mendamaikan 
mereka berdua dan mengembalikan cinta dan kasih sayang serta kesabaran 
dalam hati mereka?” 

Pada suatu sore lerlihal Rasulullah #& sedang berjalan menuju rumah 
Tathimah dengan wajah yang tampak muram. Setelah melewatsan beberapa 
waktu di sana, beliau keluar dengan wajah yang memancarkan kebahagiaan. 
Seorang sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, engkau masuk dalam satu 
keadaan dan keluar dengan wajah yang lampak berbahagia.” 

Rasulullah menjawab, “Apa yang menghalangiku untuk itu sementara cku 
telah mendamaikan dua orang yang paling aku cintai” 

Patri Amr bin Hasyim bin Mughirah (Abu Jahal) telah masuk Islam. 
Ketika itu ia melihat keluarga yang telah masuk Islem dahulu darinya tidak 
memiliki seorang muslim pun yang sekufu baginya, kecuali Ali bin Abi Thalib. 
Karena itu, orang-orang menawarkan Ali untuk menikahi putri Amr. Berita itu 
tersebar luas di Madinah hingga terdengar oleh istrinya, Fathimah az-Zahra. 
Ia pun merasakan kesedihan yang sangat dalam lalu pergi menghadap kepada 
sang ayah. Dengan air mata yang membanjiri kedua pipinya yang putih dan 
suci, Fathimah mengadukan hal itu kepada ayahnya. Ia berkata, “Mereka 
yakin bahwa engkan tidak akan marah karena putri-putrimu." 

“Air mata Fathimah mampu menyentuh hati ayahnya. Jiba-tiba beliau 
tampak marah karena putrinya, akankah Ali bin Abi Thalib mengumpulkan 
putri Rasulullah dengan putri musuh Allah? Hal ini tidak akan pernah terjadi. 
Selanjutnya, datanglah Bani Hasyim bin Mughirah hendak rremohon izin 
kepada beliau untuk menikahkan putri mereka dengan suami Fathimah. 
Namun, tiba-tiba wajah beliau tampak tidak senang mendengar hal itu. 
Bani Mughirah keheranan mendapati respons Rasulullah yang demikian 
itu. Pasalnya, Islam tidaklah melarang Ali untuk menikah sekali lagi dan 
Rasulullah sendiri pun menikahi lebih dari satu wanita. Jadi, apa masalahnya 


27 Ibnu Hajar, Op. Ot, jd. 8, hlm. 160 dan Ibnu Sa'd, Op. Git jld. 8, hlm. 16, 
2 pig 


jika Ali hendak mengumpulkan putri beliau dengan putri musuhnya? Sifat 

kemanusisan beliau pun menggelora. Rasulullah naik mimbar dan berkhutbah, 
“Sesungguhnya, Bani Hasyim tin Mughtrah meminta izin tepadaku untuk 
menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Aku tidak akan pernah 
mengizinkan mereka, kecuali jika Ali bin Abi Thalib bersedia menceraikan 
putriku dan menikah dengon putri mereka. Fathimuh adalah bagian dari diriku. 
Aku akan merasa ragu terhadap apa yang membuatnya ragu. Aku akan merasa 
sakit terhadap apa yang membuatnya merasa sakit. Aku khawatir jika putriku 
mendapat fimah dalam urusan agama,” 


Rasulullah adalah seorang manusia dan beliau mengungkapkan ke- 
manusiaan beliau itu dengan ucapanan: “Fathimah adalah bagian deri diriku 
Aku akan merasa sakit terhadap apa yang membuatnya merasa sakit.” Sungguh 
pun demikian, beliau tidaklah mengharamkan perbuatan yang halal dan 
menghalalkan sesuatu yang haram. Beliau kembalikan persoalan itu kepada 
“Ali untuk memilih. Pada akhirnya, Ali pun lebih memilih putri Rasulullah #8. 

Kasih sayang dan kedamaian kembali menyelimuti rumah tangga Ali 
yang sempat terembus oleh angin kencang dan mengguncangkan semua 
orang yang menghuninya, Fathimah kembali menimang putranya sambil 
menggoda sang suami yang suatu kali pernah berpikir untuk membawa 
madu di rumahnya. Ia berkata, 

“Wahai ayahku yang menyerupai nabi 

Engkau tidaklah mirip dengan Ali." 


Ali 38 mendekati sang istri dan berkata dengan lembut, “Demi Allah, 
aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak engkau sukai.” 

Rasulullah datang memasuki rumah Fathimah dan suaminya. Beliau 
kemudian bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang hal yang lebih baik dari 
permintaan kalian kepadaku?" 

Mereka menjawab, “Mau, ya Rasulullah.” 

Beliau bersabda, “Jibril mengajarkan beberapa kalimat kepadaku, yakni baca 
tasbih setiap usai shalat sebanyak sepuluh kali, tahmid sepuluh kali, dan takbir 
sepuluh kali. Jika kalian hendak menaiki lempal tidur, bacalah lesbih sebanyak liga 
puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali, dan takbir tiga puluh tiga kali. Bacaan 
ini adalah lebih baik bagi kalian dari segala sesuatu." 


HR. Bukhari dalam pernbahasan Fahida WamNabi yg, bal “Managib Falhinalr jl. 4, lm 
219, can Muslim dalam Fadhat Shahabah bab “fadha Ml binti an-Nabi 48.” Ihim, 2449) 
» Ibnu Hajar, Loc. Cit, dan Ibnu $a'd, Loc, Cit. 


Ali bin Abi Thalib menceritakan, “Aku tidak pernah meninggalkan bacaan 
tersebut sejak Rasulullah mengajarkannya kepadaku." 

Ada seorang sahabat bertanya, “Tidak pula pada malam Perang 
Shifin?” 

'Ali menjawab, “Ya, termasuk pada malam Perang Shifin.””" 

Berbagai peristiwa yang berat dan sangat kejam telah Fathimah 18 lalui 
dengen penuh kesabaran. Sejak masih sangat belia, ia telah menyaksikan 
kepergian mendiang ibunya nan sudi dan pada saat itu dirinya masih seorang 
gadis kecil yang belum mengerti tentsng kematian. Selanjutnya, Fathimah 
juga menyaksikan kematian saudarinya, Rugayah, sepulangnya dari hijrah. 
ke Habasyah yang disusul dengan kepergian saudarinya, Zainab al-Kubra, 
pada tahun 8 H dan Ummu Kultsum pada tahun 9 H. 

Fathimah juga menjalani kehidupannya dalam kekurangan dan ke- 
imiskinan. Dengan susah payah, ia harus menghadapi banyak hal yang jarang 
sekali bisa dipikul oleh seorang gadis sebayanya. Namun, Fathimah az-Zahra 
yang dididik langsung oleh Rasulullah telah banyak beroleh asuhan dan 
pembelajaran dengan penuh kasih sayang dan cinta hingga tidak pernah 
menyerah pada kesedihan ataupun putus asa. Fathimah justru menjadi 
panutan bagi gadis yang penyabar dan teguh, serta tegar dalam menyeru 
manusia kepada Allah &. 

Namun, kali ini ujian yang dihadapi benar-benar berat dan menggun- 
cangkan perasaannya. Ujian kali ini sungguh begitu berpengaruh terhadap 
jiwa dan tubuhnya serta harapan dan impiannya. Rasulullah #4 mengalami 
sakit panas, tepatnya pada beberapa malam terakhir dari bulan Shafar tahun 
11 H. Kduarga Rasulullah dan kaum Muslimin mengira bahwa itu sekadar 
demam yang akan segera hilang. Namun, setelah sekian lama menanti, 
Rasulullah tetap terbaring sakit, tak beranjak dari pembaringannya. 

Ummul Mukminin Aisyah #5 menceritakan,” “Kami, para istri Rasulullah 
$& berkumpul di dekat beliau. Tidak ada seorang pun beranjak dari kami 
hingga datanglah Fathimah yang berjalan persis sebagaimana Rasulullah 
berjalan. Begitu melihatnya, Rasulullah menyambut dengan hangat dan 
mengucapkan: “Selamat datang wahai putriku Selanjutnya, beliau dudukkan 
sang pulri di sebelah kanan atau kirinya. Rasulullah membisiki Fathimah 


lihat: Shahih Muslim, No. 2727-2728 dan Ibnu Hajar Op. Gi id. 8. hlm. 159. 
Ibnu Hajar, Op. Gt, ld, 13, hlm. 7-75, adeDeahabi, Op. Cit, jld. 2 him. 130 Lihat: 


Bukhari, dalarn AkAnbiya', bab “Alamat anNubuwah" dan Musim dalam £adhl ash-Shahabah, bab 
Fanatu Fathimah”. 


Ox Bargam Huhanmad Hayam 5 


S Le jan 


lalu Fathimah menangis. Setelah itu, beliau membisiki sekali lagi hingga 
Fathimah tertawa. 

Ketika Fathimah beranjak dari sisi Rasulullah, aku bertanya: Wahai 
Fathimah, Rasulullah membisikimu lalu engkau menangis dan setelah itu 
(engkau pun tertawa. Aku berjanji kepadamu untuk tidak menceritakannya 
kepada siapa pun jika engkau mau menceritakan apa yang membuatmu 
menangis dan tertawa?" 

Fathimah menjawab: 'Aku tidak mungkin membuka rahasia 
Rasulullah.” 

Setelah Rasulullah wafat, aku kembali menanyakan hal itu kepada 
Fathimah. Akhirnya, Fathimah menjawab: Sekarang aku bisa menceritakannya. 
Beliau menyampaikan kepadaku: Jibril memintaku untuk tadarus al-Our'an 
denganku satu kali tiap tuhun, Namun, taun ini, Jibril datang dua kali dan menurut- 
ku hal ini tiada lain karena ajalku sudah dekat, Karena itu, bertakwalah kepada Allah 
dan bersabarlah. Sesungguhnya, sebaik-baik pendahulumu adalah aku.' Karena itu, 
aku pun menangis. Ketika melihat kesedihan yang aku rasakan, beliau mc 
ngatakan: “Tidakkah engkau ridha untuk menjadi junjungan bagi wenita seluruh 


alam?” Mendengar hal itu, aku pun tertawa.” 


Fathimah tetap berada di sisi sang ayah dan tidak pernah meninggalkan 
beliau yang berada di rumah Aisyah. Sakit beliau tampak cukup berat. Karena 
itu, Fathimah melayani dan menjaga Rasulullah bersama Aisyah 4 dengan 
sepenuh hati. Ia hiasi diri dengan kesabaran atas gadha dan gadar Allah. 
Fathimah selalu berdoa kepada Allah agar menyembuhkan Rasulullah dan 
meringankan sakit yang beliau alami. 

Ketika sakit Rasulullah semakin parah dan membuat beliau tidak berdaya, 
Fathimah memanggil-manggil, “Betapa susahnya... aduhai ayahku!” 

Rasulullah menjawab, “Setelah wafat, ayahmu tidak akan lagi mengalami 
kesusahan. 

Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah @. bahwa pada saat Rasulullah 
berpisah dengan ruhnya yang suci maka dirinya berkata, “Pada hari itu 


FF Dalam riwayat Abu Syatbah dengan senad yang hasan dan dituturkan dalam kitab Kanzul 
ak Ummal, 13/675, dituturkan bahwa Fethimah berkata kepada Aisyah, "Apakah yang engkau maksud 
ketika aku menunduk kepaca Rasulullah kemudian aku menangis? Selanjutnya ketika aku menunduk 
lagi kepada beliau kemudian aku tertawa?” 

Fathimah berkata, “Beliau memboritahuku bahwa beliau akan wafat karona sakit itu, Karena 
itu, aku menangis. Selanjutnya, beliau memberitahuku bahwa akan adalah keluarz2 yang paling 
cepat menyusul beliau. Setelah itu, Rasukilah mengatakan: Engkau adalah junjungan seluruh wanita 
penduduk surga, kecuali Maryam bin Imren/ maka aku pun tertawa. 

&« Hadis riwayat Aras bin Malik. liha: Shalihh Kukhari, bab “Marah asulilah wa Wafat" 


Rasulullah pulang ke rumahku sepulang dari masjid. Beliau berbaring di 
pangkuanku, Aku merasakan tubuh beliau begitu berat di pangkuanku. Aku 
pun memandangi wajah beliau dan kulihat mata beliau terbuka lebar. Ketika 
itu beliau mengucapkan: Ya Allah, ar-Rafig al-Ale, dari surga, Selanjutnya, aku 
diberi pilihan dan aku berkata: "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan 
kebenaran, aku telah memilih'.” 

Aisyah mengatakan, "Ketika Rasulullah & hendak wafat, Fathimah 
berada di sisi beliau. Ia melihat bagaimana maut yang tidak bisa ditolak itu 
menghampiri Rasulullah. Fathimah meneteskan air mata karena duka dan iba 
kepada sang ayah. Pada saat itu Falhimah melihat Rasulullah memasukkan 
kedua tangan ke sebuah bejana yang berisi airdan digunakan untuk membasuh 
wajah beliau sambil mengucapkan: 'L4 Ilaha illallah. Sesungguknya, maut itu 
membawa sakratulmaut 28 


Fathimah az-Zahra menjerit sekeras-kerasnya alas duka dan perpisahan 
itu. Ta meratapi Rasulullah: 

“Aduhai ayahku, telah memenuhi panggilan Tuhan. 

Aduhai ayahku, surga Firdaus adalah tempat tinggalnya. 

Kepada Jibril, beliau menyendiri'" 

Rosulullah #& mengembuskan napas terakhir di pangkuan Aisyah, Karena 
usianya yang masih belia, Aisyah kemudian meletakkan kepala beliau di atas 
bantal. Setelah itu, ia meratap bersama para wanita dan memukul wajahnya. 
Tidak lama kemudian, Abbas menermui umat dan menyambaikan kabar duka 
atas wafatnya Rasulullah. Mereka bertanya, “Wahai Abbas, apa yang engkau 
dapati dari Rasulullah?” 

Abbas menjawab, “Aku menemui beliau saat mengucapkan: 'Kengungan 
Tuhanku yang Mulia telah aku gapat'." 

Setelah Rasulullah dikebumikan, Fathimah berkata kepada Anas, “Wahai 
Anas, bagaimana hati kalian tega untuk menimbun jasad Rasulullah?”2s 

Fathimah az-Zahra kembali menangisi sang ayah. Semua umat Islam 
menangisi Nabi dan Rasul mereka, Muhammad $$, sambil mengingat firman 
Allah Ex 


BAN A5 Ip 2S 3 Ips YR 3 
“Muharimad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu 
sebelumnya beberapa orang rasul," (OS. Ali-“Imrin: 104) 


& 


Shahih Bukhari bab "Maradh Rasulilah wa Wafatn 
HR. Bukhari dalam AlMaghazi, bab “Maradh Rasullah wa Wafaih? (ld. 5, hlm, 137 


ag Hang Harami 5173 


Demikian juga firman-Nya: 


BO 2g 
“Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu 
(Muhammad): maka Jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?” (OS. Al- 
Anbiya:34 


dl as 3 


Beberapa hari setelah Rasulullah wafat, Fathimah menggantungkan 
harapan pada peninggalan Rasulullah. Fathimah meminta peninggalan itu 
dari tarah beliau di Khaibar. Ta menanyakan hal itu kepada Abu Bakar ash- 
Shiddig dan Abu Bakar menceritakan bahwa dirinya perah mendengar 
Rasulullah bersahda, “Kami (para nabi) tidaklah mewariskan. Apa yang kami 
tinggalkan adalah sedekah." Setelah itu Abu Bakar berkata, “Sesungguhnya, 
aku akan menanggung siapa yang ditanggung oleh Rasulullah sebelumnya 
dan aku pun akan memberikan nafkah kepada siapa saja yang dinafkahi 
oleh Rasulullah.” 


Namun, Fathimah tidak menerima kata-kata Abu Bakar ini, bahkan ia 
tampak marah. Abu Bakar pun memchon maaf dan berkata, “Wahai kekasih 
Rasulullah, demi Allah sesungguhnya keluarga Rasulullah itu lebih aku cintai 
daripada keluargaku sendiri. Engkau sungguh lebih aku cintai daripada 
'Aisyah. Ketika ayahmu wafat, aku sungguh ingin bahwa aku mati dan tidak 
hidup setelah beliau tiada. Jika aku mengakuimu dan mengakui kemuliaan 
serta kehormatanmu, mungkinkah aku menghalangi hak dan warisanmu 
dari Rasulullah? Akan tetapi, aku sungguh telah mendengar Rasulullah ber- 
sabda: 'Kami (para nabi) tidaklah mewariskan. Apa yang kami tinggalkan adalah 
sedekah?" 

Hanya beberapa bulan selelah sang ayah wafat, Falhimah mulai me- 
mikirkan saat-saat kematian dan persiapan untuk menghadapi saat ibu. 
Rasulullah telah memberikan kabar gembira bahwa dirinya adalah orang 
pertama dari keluarga beliau yang akan menyusul Rasulullah. Karena itu, 
Fathimah sering berpikir dan berbicara tentang kematian hingga ajalnya 
sudah dekat?” 

Dalam masa-masa itu, hati Fathimah tidak pernah merasakan kebahagiaan 
maupun kegembiraan. Sang ayah telah pergi meninggalkan dirinya hingga 
Fathimah tidak pernah lepas dari duka dan kerinduan untuk bertemu 
beliau. Akhirnya, ia pun jatuh sakit. Hasan, Husain, dan Ummu Kultsum 


“A62 Dzahabi, Op. Cit, je. 2, hm. 120-121. 
Ibnu Sa'g, Op. Cit, him. 633, 


memandangi ibu mereka dengan penuh kasih dan kesedihan. Tubuh Fathimah 
terbaring sementara sinar kedua matanya yang indah itu sedikit demi sedikit 
mulai padam. Maut telah mengintai Fathimah hendak menjemputnya untuk 
menyusul Rasulullah dan para saudarinya tercinta: Zainab, Rugayyah, dan 
Ummu Kultsum. 

Ibunya nan suci, Khadijah &, telah beristirahat jauh di sana, di kota 
Mekah. Zainab, Rugayyah, Ummu Kultsum, dan Ummu Aiman (Zainab) 
beristirahat di tanah Bagi'. Sementara itu, Rasulullah sendiri dimakamkan di 
tempat di mana beliau berpulang, yaitu di kediaman Aisyah, Mereka semua 
lelah tiada, tetapi di alas pembaringan ilu, Fathimah melihat mereka semua 
sedang menanti dirinya untuk pergi bersama menyusul sang ayah, menuju 
ar Rafig el Ala. 

Kematian begitu cepat menghampiri Fathimah dan ia pun telah rela me- 
ninggalkan dunia tanpa menyesali perpisahan. Hal itu karena ia tidak pernah 
berlomba untuk meraih kehormatan maupun kemewahan dunia. Ta tidak 
pemah silau olch perhiasan maupun kenikmatan dunia dan tidak pernah 
resah karena kesusahan maupun kesulitan dunia. Tidak lama kemudian, ia 
akan mati dan dilangisi lalu pergi meninggalkan dunia yang tidak ada sedikit 
pun kebaikan dalam bekalnya yang ia hawa, kecuali takwa. 

Fathimah membuka kedua matanya yang layu. Ia lihat Abu Hasan yang 
tampak sedih dan berduka. Sementara itu, Hasan dan Husain mengucurkan air 
mata, Ummu Kultsum pun, bahkan hampir mati karena duka dan kesedihan 
atas wafatnya sang ibu. Fathimah bermaksud menghibur mereka semua, 
tetapi kata-kata di bibirnya telah tiada. Ia tidak lagi memiliki kalimat untuk 
mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. 

Ummu Kafi' menceritakan,” “Fathimah pun jatuh sakit. Pada hari ke- 
matiannya, Fathimah berkata kepadaku: Wahai budakku, tuangkanlah air 
mandi untukku, Fathimah pun mandi dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, ia 
kenakan pakaian terbaru yang ia miliki lalu berkata: Letakkanlah ranjangku 
di tengah-tengah rumah." 

Fathimah berbaring di atas ranjang tersebut dan menghadap kiblat. Ia 
berkata: “Wahai budakku, nyawaku akan dicabut hari ini. Aku telah usai 
mandi dan jangan ada seorang pun membuka kafanku/ Fathimah akhirnya 
menutup mata untuk selamanya. Semoga Allah meridhainya. Pada saat itu 
Ali bin Abi Thalib baru saja pulang. Aku pun menceritakan tentang hal yang 


Ibnu Hajar, Op. Git, ld. 13, hlm. 75. 


terjadi. Ali segera membawa Fathimah dan memakamkannya setelah Ali 
menshalatkannya bersama Abbas 85.” 

Pada malam Selasa tanggal 3 Ramadhan 11 H, jiwa yang tenang itu pergi 
menghadap Tuhannya dengan ridha dan diridhai. Abu Hasan, Ali, menangis 
tersedu-sedu. Begitu juga dengan Hasan, Husain, dan Ummu Kulisum me- 
nangis karena mesti berpisah dengan sosok ibu yang paling agung di alam 
ini sekaligus menjadi junjungan bagi seluruh wanita penghuni surga. 

Ali, Asma' binti 'Umais, dan Sulma Ummu Rafi' merawat jenazah 
Fathimah yang suci untuk dimakamkan. Sementara itu, mata-mata yang 
berduka masih mengalirkan air mata. Orang-orang berkumpul di masjid 
dengan hati yang dipenuhi kesedihan mendalam. Kepergian Fathimah az- 
Zahra telah menyiram kembali duka dan kesedihan mereka karena berpisah 
dengan Rasulullah, Nabi pembawa rahmat dan utusan Tuhan semesta alam. 

Jenazah Fathimah dishalatkan oleh suaminya, Ali bin Abi Thalib, dan 
pamannya, Abbas ig. Pada malam yang tenang, di bawah sinaran lilin-lilin, 
jenazah Fathimah diiring menuju tanah Bagi'. Semua laki-laki tenggelam dalam 
tangis air mata, sedangkan ratapan para wanita terdengar dari rumah-rumah 
sebagai ungkapan belasungkawa terhadap almarhumah Fathimah az Zahra. 


Ali bin Abi Thalib merasakan api kesedihan membakar hatinya. Ia tidak 
lagi sanggup menyimpan kesedihan di dada. Karena itu, ia berdiri dan ber- 
bicara kepada Rasulullah # seraya meratapi sang istri, “Assulamualuika Ye 
Rasulullah. Dariku dan dari putrimu yang telah berbaring di sisimu begitu cepat 
menyusulmu. Wahai Rasulullah, kesabaranku begitu kecil karena berpisah 
dengan putri tercintamu. Aku tidak sanggup bersikap tabah karenanya 
Narrun, dengan beratnya duka karena kepergianmu dan kejutan musibah 
karenamu, aku pun mendapatkan rasa duka. Aku telah membaringkanmu 
dalam liang kuburmu. Jiwamu terbang saat engkau berada di dekapanku. 

Tnnd lilldhi wa ing ilaihi "Ajun, Titipan itu telah diminta kembali, Barang 
gadaian telah diambil, Namun, kesedihanku tetap abadi sehingga malam pun 
takbisa kugunakan untuk tidur sampai Allah memanggilmu untuk hadir di 
negeri di mana engkau kini tinggal. Putrimu yang suci ini akan mencerita- 
(kan kepadamu tentang umatmu yang mendekati kehancuran. Karena itu, 
bertanyalah kepadanya dan carilah kabar darinya. 


Hal ini sungguh terjadi, padahal waktu belum berjalan lama. Namamu 


masih diingat, Wassalam 'alaikuma sebagai salam orang yang berpamitan, 
tanpa kata dan tanpa kejenuhan. Jika aku pergi, itu bukan karena jenuh. Jika 


aku tetap tinggal, bukan karena burtik sangka terhadap apa yang dijanjikan 
Allah kepada orang-orang yang sabar.” 


Semoga Allah merahmati Fathimah az-7ahre, junjungan seluruh wanita 
penghuni surga. Kesayangan dari junjungan seluruh manusia, istri dari 
pimpinan para kesatria, dan ibu dari Hasan dan Husain, penghulu pemuda 
di surga, serta ibu dari Zainab sang pahlawan wanita dalam peristiwa 
Karbala. 


L 


PER Kl 1 


PARA SAHABAT WANITA 
BERBAI'AT KEPADA 
RASULULLAH 


TewtANG pAYAT PARA wanita kepada Rasulullah 48, Allah # berfirman dalam 
Kitab-Nya yang agung, 


“Ilai Nobi, apabila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman untuk 
mengadakan janji setia bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak 
akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akn membunuh anak-anaknya, tidak 
akan berbua! dusta yang mereka ada-udakan antara angan dan kaki mereka dar 
tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia 
mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya. 
“Allah Maha Pengempun lagi Maha Penyayang.” (OS. Al-Mumtahanah: 12) 


Ketika ada sejumlah wanita yang datang untuk berbai'at kepada 
Rasulullah $$, mereka mengenakan pakaian jubah (yang menutupi 
seluruh tubuh) pada waktu antara maghrib dan isya. Selanjutnya, mereka 
mengucapkan salam dan memperkenalkan nasab masing-masing, Rasulullah 
pun menyambut mereka dengan ramah lalu bertanya, 

“Apakah hajat kalian?" 

Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami datang untuk memba''atmu 
dalam Islam. Kami percaya kepadamu dan kami bersaksi bahwa agama yang 
engkau bawa adalah benar," 


Rasulullah menjawab, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayak 
kepada kalian untuk menerima Islam." 


Setelah itu, beliau bersabda, “Aku telah memba'at kalian semua." 

Ummu Amir menceritakan, “Aku kemudian mendekati Rasulullah, tetapi 
beliau bersabda: “Aku tidak akan berjabat tangan dengan wanita, Kata-katoku kepada 
Seribu ranita sama dengan kata-kataku kepada satu orang xanita'.”20 

Saat Kasulullah memasuki kota Madinah al-Munawwarah sebagai seorang 
muhajir, datanglah beberapa wanita yang telah masuk Islam. Mereka berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya para suami kami telah berbai'at kepadamu 
dan kami ingin berbaf'at pula kepadamu.” 1 


Dalam riwayat lain Asma' binti Abi Bakar menceritakan, “Sepupu wanita- 
ku mergulurkan tangannya untuk menjabat tangan Rasulullah. Ketika itu 
tangannya memakai sebuah gelang dan beberapa cincin emas. Rasulullah 
pun menahan tangan beliau dan bersabda: “Sesungguhnya, aku tidak akan 
menjibat tangan wanita” 

... 


FO Ibnu Sard, Op. Gt, jd. 8, lm, 12. 
"4 Ibnu sad, Mbid, jd. 3, him. 9, 
»2 Ibnu Sa'd loid, jd. 8, him.6. 


B1BI-BIBI RASULULLAH & 


Shafiyah binti Abdul Muththalib 


AtiAn & peRrIRmAN, “Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat.” 

Ketika Allah menurunkan ayat ini, Rasulullah #& menyeru, “Wahai 
Fathrimah binti Muhammad, wahai Shafivah binti Abdul Muththalib, Wahai Bani 
Abdul Muththalib, aku tidak bisa menjamin sesuatu pun dari Allah terhadap kalian. 
Mintalah harta kepadaku semaumu.” 

Shafiyah ash-Shafiyah, wanita yang suci, jujur, pejuang, dan pelaku 
bai'at. Seorang wanita penyair yang mulia. Ia adalah Shafiyah binti Abdul 
Muththalib bin Hasyim al-Ourasyiyyah al-Hasyimiyyah, bibi Rasulullah &, 
dan saudari kandung Asadullah wa Asadu Rasulilihi (Singa Allah dan Rasul- 
Nya), Hamzah bin Abdul Muththalib. Ia juga merupakan ibu dari sang sahabat 
besar, Zubair bin 'Awwam. 

“Janganlah jenuh jika tangis berkepanjangan 

Menangisi Asudulluh Hamzah 

Menjadi kebanggaan anak-anak yatim 

Harimau peperangan di Bizzah 

Yang ia cari adalah ridha Ahmad 

Ridha Yuhan Pemilik Arsy dan keagungan.“ 


Shafiyah ash-Shafiyah tumbuh di rumah seorang pembesar Ouraisy, 
pemilik kekuasaan, kehormatan, dan keagungan, Abdul Mutnthalib, yang 
mampu membentuk kepribadian yang kokoh pada dirinya dan memberi 
kedudukan mulia di tengah kaumnya. Karena itu, Shafiyah tumbuh men- 
jadi wanita yang berlidah fasih, baligh, ahli gireh, alim, pemberani, dan 
kesatria, 


HR Bukhari dalam menatsirkan surah asy-Syu'ara: as) ass ul, Jd €, 
2 Dikutip dari kasidah yang ditulis oleh penyair Rasubilah, Hassan bin aa yang digubah 
untuk memuji Shatiyah binti Abdul Muihthalib. Lihat: Ibnu Hisyam, Op Gi, jld. 2, hlm. 158, 


Allah & menyinari hati Shafiyah dengan cahaya iman dan hidayah, 
Shafiyah adalah salah seorang wanita yang paling awal membai'at Rasulullah 
$& pada masa awal dakwah Islam. Ia pun beriman kepada Allah serta 
membenarkan dakwah keponakannya yang jujur dan tepercaya. Ta juga 
mendukung Rasulullah dan turut mendakwahkan agama Islam. Shafiyah 
memeluk Islam dengan baik hingga mendapat derajat dan kedudukan yang 
agung di tengah seluruh umat Islam. 

Sebelum masuk Islam, Shafiyah adalah istri dari Harits bin Harb bin 
Umayyah saudara Abu Sufyan. Al-Harits kemudian mati meninggalkan 
Shafiyah. Setelah itu, Shafiyah dinikahi oleh al-Awwam bin Khuwailid. Dari 
pernikahannya ini, ia memiliki anak bernama Zubair, Abdul Ka'bah, dan 
as-Sa'ih. Sang putra, as-Sa'ib, ikut terlibat dalam perang Badar dan Perang 
Khandag bersama Rasulullah kemudian gugur menjadi syuhada dalam 
Perang Yamamah, 

Shatiyah, bibi Rasulullah, juga termasuk salah satu di antara kaum wanita 
beriman yang ikut melakukan perjalanan hijrah." Ketika Rasulullah meng- 
izinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, setiap orang pun melakukan 
hijrah bersama keluarganya yang telah masuk Islam. Tidak ketinggalan, 
Shafiyah, bibi Kasulullah, juga turut hijrah bersama putranya, Zubair bin 
'Awwam &. 


Shafiyah dan putranya merasakan banyak gangguan disertal siksaan 
karena keislamannya. Dengan begitu, hijrah yang dilakukan hakekatnya 
merupakan rahmat dari Allah & untuk menyelamatkan diri dan agama 
dari hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa. Di samping itu, hijrah juga 
merupakan sebagian dari sunnah para nabi. 

Shafiyah menyaksikan putranya yang disiksa dengan kejam, tetapi ia lidak 
mampu membela sang anak. Ketika itu Zubair digantung oleh pamannya 
sendiri di atas pohon untuk mengasapinya agar kembali menjadi kafir. 
Namun, Zubair berkata, “Selamanya aku tidak akan pernah menjadi kafir.” 
Sang ibu yang tulus dan penyabar ini begitu pedih melihat anaknya dalam 
'keadaan demikian. Shafiyah memandangi sang anak dengan penuh kasih dan 
simpati, Ia seakan mengatakan, “Wahai anakku, teguhkanlah dirimu dalam 
kebenaran dan jangan penah kembali kepada agama nenek moyangmu!" 
Melihat keteguhan dan ketabahan sang ibu yang melihat anaknya sedang 


PS Dikutip dari: Syaikh Khalid al'Ak, Shuwar Hayat Shahabiyat arRaO SAW, hlm. 405. 
» Ibnu Hajar, Op. Cit, ld. a, hlm 7, 


disiksa itu, Zubair yang masih belia itu semakin teguh untuk memegang 
keyakinannya pada Islam, 

Shafiyah nan suci melakukan hijrah bersama Zubair, anaknya, menuju 
Madinah al-Munawwarah. Setibanya di sana, mereka disambut oleh Mundzir 
bin Muhammad bin “Ugbah, di Desa Bani Jahjaba,” Ketika Rasulullah $$ 
mempersaudarakan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin, beliau per- 
saudarakan Zubair bin Awwam dengan Salamah bin Salamah bin Wagsy?" 

Shafiyah menyaksikan tersebarnya Islam secara luas ke seluruh penjuru 
negeri dan ia sendiri ikut andil dalam menyebarkannya. Semangat jihad begitu 
mengakar dalem hatinya sejak masa kecilnya, Karena itu, dalam Perang Uhud, 
begitu ia mendapat kesempatan untuk terlibat perang, ia pun berjalan di 
barisan paling depan di antara para wanita yang ikut pergi untuk melayani 
para pejuang laki-laki, mengobati para prajurit yang terluka, menyiapkan 
makan, dan lain-lain. 

Ketika Allah menghendaki kaum Muslimin mengalami kekalahan karena 
sebagian dari mercka menyimpang dari perintah Rasulullah sebagai panglima 
mereka, Shafiyah yang pemberani itu menenteng sebuah tombak dan turun 
ke tengah medan perang. Dengan tombak itu, Shafiyah menghadang orang- 
orang yang melarikan diri dari medan perang. Ia berkata kepada mereka, 
“Kalian akan lari meninggalkan Rasulullah?” 

Seusai perang, Rasulullah turun ke medan pertempuran untuk memeriksa 
para prajurit muslim yang terluka dan terbunuh. beliau mendengar kabar 
tentang terbunuhnya paman beliau, Hamzah, Sang Singa Allah dan Rasul- 
Nya. Saat menemukan jasad Hamzah, beliau melihat perutnya yang terburai 
dan jasadnya dalam keadaan yang sangat buruk. Melihat keadaan sang 
paman yang demikian, Kasulullah sangat sedih dan hatinya teriris. Air mata 
mengucur dari kedua mata beliau karena duka atas kepergian sang syuhada 
Islam. Beliau bersabda, “Aku tidak akan mengalami sebagaimana yang engkau 
alami. Sungguh aku tiduk pernah melihat kendaan yang lebih tidak menyenangkan 
daripada ini. Semoga Allah merahmatimu karena sepanjang yang kutahu, engkau 
adalah arang yang senang melakukan kebaikan dan menyambung silaturahmi. Deni 
Allah, jika Allah memberiku kesempatan untuk mengalahkan kaum Ouraisy, aku 
akan membalas terhadap tujuh puluh orang dari mereka." Selanjutnya, Rasulullah 
bersabda, “Andai Shafiyeh tidak bersedih dan khewatir akan menjadi sunnah 


2 Ibnu Hiyam, Op. Cit, jlt 1, him. 364-363. 
28 tbnu Hisyam, Ibid jld. 1, hlm. 504. 


De asam gutanmat Hagani 5, 185 


3 Sala 


sesudahku, aku pasti membiarkannya (jasad Hamzah) menjadi mangsa binatang 
buas dan burung-burung pemengsa," 

Rasulullah meletakkan jasad Hamzah di arah kiblat lalu beliau berdiri 
dan meratap hingga terasa sesak dadanya. Beliau sangat tertekan hingga 
bersabda, "Wahai paman Rasulullah, Asadullah wa Asadu Rasulihi. Wahai Hamzah, 
“wahai orang yeng suka melakukan kebaikan. Wahai Hamzah, wahai orang yang senang 
menyingkap kesulitan. Wahai Hanrzah, sang pembela Rasulullah,” Melihat kesedihan 
Rasulullah atas kematian sang paman, kaum Muslimin berkata, “Jika suatu 
hari nanti Allah memberi kita kemenangan atas mereka, pastilah kita balas 
mereka dengan balasan yang lidak pernah disaksikan oleh bangsa Arab.” 


Ketika mengetahui saudaranya, Hamzah, telah terbunuh, Shafiyah segera 
bergegas untuk melihatnya. Hamzah adalah saudara kandung Shafiyah. 
Karena itu, Rasulullah & bersabda kepada Zubair putra Shafiyah, "Wahai 
Zubair, cegahlah ibumu!” Dengan perasaan sedih, Zubair segera pergi untuk 
menghampiri sang ibu. Io berkata, “Wahai ibu, sesungguhnya Rasulullah 
menyuruhmu untuk kembali,” Shafiyah menjawab, “Mengapa begitu? Aku 
mendengar bahwa saudaraku telah dibunuh? Itu semua terjadi dalam per- 
juangan karena Allah. Jadi, alangkah besar keridhaan kita alas apa yang 
terjadi. Aku akan bersabar, it aya Allah." 


Para sahabat Anshar menghalangi Shafiyah untuk melihat jasad Hamzah, 
saudaranya. Namun, usaha itu tampa arti. Pada akhirnya, Rasulullah $$ 
mencegah mereka. Beliau berseru, “Biarkanlah ia!" Shafiyah yang penyabar itu 
pun melihat Hamzah yang telah dipotong-potong. Ia merasakan kesedihan 
menyayat hatinya. Shafiyah tertunduk di hadapan Rasulullah & hingga 
ketika Shafiyah menangis, Rasulullah pun ikut menangis. Ketika Shafiyah 
terisak, Rasulullah juga ikut terisak. Fathimah az-Zahra dan orang-orang 
yang mengerumuninya juga menangis. Setiap kali Fathimah menangis, 
Rasulullah juga turut menangis kemudian bersabda, “Aku tidak akan pernah 
mengalami seperti Hamzah" 


Sayyidina Hamzah dibungkus dengan kain pendek. Jika mereka tutupkan 
dikepala, kedua kakinya terbuka dan jika mereka tutupkan di kaki, kepalanya 
tersingkap. Akhirnya, mereka tutupkan kain di kepala lalu kedua kakinya 
ditutup dengan rerumputan hijau. Ketika sang singa Allah dan Rasul-Nya 
ini telah dimakamkan, Rasulullah bersabda, “Aku didatangi oleh Jibril 
kemudian mengabarkan kepadaku bahwa Hamzah bin Abdul Muththalih tertulis 


di antara pengkuni langit tujuh: Hamzah bin Abdul Muthihalib Sang Singa Allah 
dari Rasud-Nya.” 8 

Tentang dirinya sendiri, Shafiyah sang wanita pejuang berjiwa kesatria 
ini mengatakan, “Aku adalah wanita pertama yang membunuh seorang laki- 
laki/”9 Peristiwa itu adalah saat Rasulullah pergi menuju Khandag (parit), 
beliau posisikan para wanita dan anak-anak yang bergabung dalam perang 
tersebut di dalam sebuah benteng tinggi yang disebut dengan Far. Bersama 
mereka, beliau posisikan penyair Rasulullah, Hassan bin Tsabit, yang usianya 


sudah hampir enam puluh tahun, 

Di tengah laskar para wanita itu, menyelinaplah seorang laki-laki Yahudi 
yang jahat. Ia berusaha untuk melecehkan para wanita tersebut. Ia kelilingi 
benteng sementara para laki-laki muslim sedang berhadapan dengan musuh. 
Shafiyah bangkit dan mengatakan kepada Hassan, “Laki-laki Yahudi itu 
berusaha melihat aurat kami maka bangkitlah dan bunuhlah ia!” Hassan 
bin Tsabit menjawab, “Andai aku mampu melakukan itu, aku pasti bersama 
Rasulullah. Semoga Allah mengampunimu wahai Shafiyah. Engkau tahu 
bahwa aku bukanlah orang yang mampu untuk melakukan itu.” 

Begitu mendengar jawaban Hassan bin Tsabit, Shafiyah bangkit dengan 
gemetar. Semangat pun bergelora dalam jiwanya. Ia berdiri dan mengambil 
sebuah tongkat keras lalu turun dari benteng. Shafiyah menanti kelengahan 
laki-laki Yahudi tersebut. Tatkala mendapatkan celah itu,ia lancarkan serangan 
dengan memukul kepala Yahudi itu berkali-kali sampai mati. Shafiyah 
kembali ke benteng dengan kebahagiaan yang memancar dari kedua matanya 
karena telah mampu menghabisi musuh Allah dan berhasil melindungi 
aurat kaum muslimah dari kejahatan. Selanjutnya, ia berkata kepada Hassan, 


"Turunlah dan Jucutilah laki-laki ilu karena aku tidak bisa melucutinya." 
Hassan bin Tsabit menjawab, “Aku tidak perlu untuk melucutinya wahai 
putri Abdul Muththalib.”22 

Dalam peristiwa Perang Khaibar, sekali lagi Shafiyah sang pejuang itu 
berjuang bersama para wanita mukminah untuk membantu para pahlawan 
Islam. Para wanita itu mengambil tempat di medan perang untuk melakukan 
pengobatan terhadap para prajurit yang sakit atau terluka, serta menyiapkan 
makanan dan senjata untuk para pejuang. 


2 nu Hisyam, Op. Cit Id 2, hlm. 96, 
2 AdzDzshabi, Op. Cit jld. 2, hlm, 270, 

28 Ibnu Hajar, Op. Gt. ld. 13, hlm. 19, Ibnu Atsi, Op. Ci. Jle. 5, hlm. 498, Ibnu Hisyam, 
Op. Cit jld. 2, hlm. 228 dan athhThabari, Op. Cit, jd. 2, hlm. 577. 

2 Diriwayatan oleh aktiakim, jd. 4, him. 51, akHtaitsami dalam Majma” zz-Zawa To, jld. 6, 
him. 134. Diriwayatkan juga oleh ath-Thabar 


Shafiyah ash-Shafiyah sangat mencintai Islam dan sangat bersemangat 
untuk melukurkan kalimat Allah, Ia juga sangat mencintei keponakannya, 
Muhammad #5, sejak masa kecil. Shafiyah sangat menyayangi Kasulullah dan 
sangat mengagumi beliau saat menjadi remaja. Karena itu, ketika Rasulullah 
menyampaikan dakwah Islam, Shafiyah langsung percaya dan beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai nabi, Ia selalu mendukung Rasulullah 
saat berperang. Oleh sebab itu, saat Rasulullah wafat, Shafiyah sangat berduka 
dan menangisinya dengan tangisan getir. Shafiyah meratapi beliau dalam 
sebuah gubahan syairnya yang indah. Ia melantunkan” 

“Wahai mala, lintpahkan air mala dan duka 

Ralapilah manusia terbaik yang sonfat dan pergi 

Ratapilah al-Mushtafa dengan duka mendalam 

Bingungkan hati laksana yang dituju 

Aku hampir kehilangan hidup ketika datang 

Takdir yang ditentukan pada keagungarnya 

Beliau sangat penyayang kepada hamba 

Kasih sayang dan petunjuk yang terbaik 

Semoga Allah meridhai hidup dan matinya 


Semoga membalasnya dengan surga pada hari abadi." 


Sepeninggal Rasulullah, Shafiyah hidup pada masa kekhalifahan Abu 
Bakar dan Umar sebagai seorang wanita mulia dan terhormat. Sampai 
akhirnya, ia berpulang ke rahmatullah pada masa kekhalifahan Umar bin 
Khaththab pada tahun 20 H saat usianya sudah lebih dari tujuh puluh tahun. 
Jenazahnya dimakamkan di tanah Bagi” asy-Syarif?s 

Shafiyah merupakan salah seorang mercusuar dalam sejarah Islam dan 
merupakan contoh terbaik bagi pengorbanan dan jihad di jalan Allah dalam 
membela agama yang benar. Semoga Allah merahmati Seyyidah Shafiyah nan 
jemih suci dan seorang mukminah pejuang sejati. 

tag 


“Arie Deahabi, Op. Ci, jd. 2, Mlm 271, Demikian pula ketika ia ratapi ayahnya, Abdul 
Muththalib, Lihat: Ibnu Hiysam, Op. Ci, ld 1, hlm. 169- 
« Acz-Dzahabi, Op, Cit, lo. 2, him. 271. 


Urwa binti Abdul Muththalib 


Wanita sucr, Urwa, sang muhajirah dan penyair yang fasih. Ia adalah Urwa 
binti Abdul Muththalib bin Hasyim al-Ourasyiyyah al-Hasyimiyyah, bibi 
Rasulullah #8, wanita yang selalu mendukung dan membela keponakannya: 
Muhammad &. Ia juga adalah saudara kandung Abdullah dan Tbunda dari 
sang pejuang, Thulaib bin 'Umair bin Wahb bin Abdi Manaf. 

Urwa nan suci tumbuh di dalam rumah tangga ayahnya, Abdul 
Muththalib, seorang junjungan Ouraisy, seorang, pemimpin, dan seorang 
terhormat. Dari keluarga tersebut, Urwa mewarisi kehormatan, balagiah, dan 
Jashahah?”, Semua itulah yang mendorongnya untuk belajar dan menggubah 
syair. Ketika ayahnya, Abdul Muththalib wafat, Urwa meratapinya dalam 
sebuah kasidah yang ia lanhunkan?" 


“Kedua mataku menangis dan layak menangis 
“Atas kemurahan yang bertwatak pemalu 
“Atas watak yang mudah dar pemurah 
Mulia dan berhati buhur 

“Atas kedermawanan yang berbudi luhur 
Ayahmu yang terbaik tiada duanya 
Pemurah, lembut, dan fasih 

Wajahnya bersinar bagai cahaya 
Bertubuh kurus, tampan mempesona 
Pemilik keagungan yang tiada tara 
Dermawan, rupawan, dan tampan 
Memiliki kebesaran yang nyata 


Tumpuan raja dan musim hari raya 


Menurut bahasa, tashahah berarti menampakkan perkara secara jelas dan terang, 
2 nu Hisyam, Op. Cit NI 1, hlm. 17. 


luhammad 


Pemberi keputsan jika diminta 

Sejak muda bertotak dermawan dan murah 
Pemberani saat darah mengalir 

Tika pemberani takut kematian 

Seakan hati kebanyakan mereka menjadi udara 
Ia maju menghunus pedang 


Berkilat saat engkau lihat." 


Sebelum Islam, pada masa jahiliyah, Sayyidah Urwa dinikahi oleh 'Umair 
bin Wahb bin Abdi Manaf dan memiliki seorang anak bernama Thulaib. 

Ketika suaminya meninggal, Urwa menikah dengan Artha'ah bin Syurahbil 
bin Hasyim dan memiliki anak bernama Fathimah. 

Dikisahkan bahwa anaknya yang bernama Thulaib lebih dahulu masuk 
Islam dari Urwa binti Abdul Muththalib, ibunya, di Darul Argam. Thulaib 
berusaha mempertahankan keislaman dengan segala daya upaya dan kc- 
sabaran. Selain itu, Thulaib adalah orang yang sangat pencemburu terhadap 
orang yang menyakiti Rasulullah &. 

Diriwayatkan bahwa Thulaib adalah orang pertama yang mengalirkan 
darah seorang musyrik karena membela Rasulullah. Hal itu terjadi ketika ia 
mendengar Auf bin Shabrah as-Sahmi mengumpat Rasulullah dan menyerang 
beliau di tengah para sahabat. Karena itu, Thulaib segera mengambil sebatang 
tulang rahang unta lalu memukul Auf dengan keras hingga membuat kepala- 
nya berdarah. Atas peristiwa itu, beberapa orang Ouraisy berkata kepada 
Urwa, “Tidakkah engkau lihat apa yang telah diperbuat oleh anakmu wahai 
putri Abdul Muththalib?” 

Urwa menjawab, “Sesungguhnya, Thulaib hanya membela sepupunya. 
Ia membela Rasul dengan darah dan harta.”27 

Dalam Ath-Thrbagat, Tbnu Sad meriwayatkan dari Ummu Durrah binti Abi 
Tejru'ah, ia mengatakan?" “Abu Jahal dan sejumlah kafir Ouraisy menghadap 
Rasulullah kemudian menganggu beliau. Melihat hal itu, Thulaib bin “Umair 
mendekati Abu Jahal dan memukulnya dengan keras hingga berdarah, Para 
kafir Ouraisy itu pun menangkap dan mengikat Thulaib. Abu Lahab, saudara 


seibu dari Urwa, meninggalkan Thulaib seorang diri. 


Tonu hajar, Op. Cit, ld. 5, hlm. 242 dan Ibnu Sa'd, Op. Cit, jld 8, hlm. 
Ibnu Sara, Mi 


Para Ouraisy itu berbicara kepada Urwa: Tidakkah engkau lihat anakmu, 
Thulaib, telah mengorbankan diri untuk membela Muhammad?" 

'Urwa menyahut: “Hari yang terbaik baginya adalah saat ia membela 
saudara sepupunya yang datang membawa kebenaran dari sisi Allah." 

Mereka bertanya: Apakah engkau telah menjadi pengikut Muhammad?" 

Lrwa menjawab: Benar." 

Beberapa orang @uraisy mendatangi Abu Lahab dan menceritakan 
tentang hal yang telah terjadi. Abu Lahab segera bergegas menemui Urwa 
dan mengalakan: 'Aku heran kepadamu dan bagaimana engkau bisa menjadi 
pengikut Muhammad serta meninggalkan agama Abdul Muththalib." 

'Urwa menjawab: Itu semua telah terjadi, Karena itu, bangkitlah untuk 
membela, mendukung, dan melindungi keponakanmu. Jika terbukti ia salah, 
engkau boleh memilih antara menjadi pengikutnya alau lelap dalam agamamu. 
Jika ia benar, engkau telah mengikuti agama keponakanmu.' 

Abu Lahab menyahut: 'Kami memiliki kekuasaan atas seluruh Arab dan 
ja datang membawa agama baru." 

Abu Lahab menolak untuk masuk Islam." 

Dalam Ath-Thabegat, Ibnu Sa'd juga meriwayatkan bahwa Thulaib 
menyatakan masuk Islam di Darul Argam bin Argam al-Makhzumi. Setelah 
itu, ia pergi menemui ibunya, Urwa binti Abdul Muththalib, dan mengatakan, 
“Aku telah menjadi pengikut Muhammad dan berserah diri kepada Allah.” 

“Sesungguhnya, orang yang paling layak engkau dukung dan engkau bela 
adalah saudara sepupumu itu. Demi Allah, andai kita mampu melakukan apa 
yang dilakukan oleh para laki-laki, pastilah kita mengikuti dan melindungi 
Muhammad,” jawab ibunya. 

Thulaib berkata, “Wahai ibu, apakah yang menghalangimu untuk masuk 
Islam dan menjadi pengikut Muhammad? Sementara itu, saudaramu Hamzah 
juga telah menyatakan Islan 


Urwa menjawab, “Aku menanti apa yang akan dilakukan oleh para 
saudaraku kemudian aku akan menjadi salah satu dari mereka.” 

Thulaib berkata, “Sesungguhnya, aku berdoa kepada Allah agar engkau 
datangi Muhammad kemudian menyatakan Islam di hadapannya. Selanjutnya, 
engkau percaya kepadanya lalu mengucapkan dua kalimat syahadat bahwa 
tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.” 


Ba Bang Harami 191 


Sesudah hari itu, Urwa merjadi pembela Rasulullah dengan lidahnya. Ia 
mendorong putranya untuk menjadi pembela Rasulullah dan melaksanakan 
perintah-perintahnya.”” 

Demikianlah, sang wanita suci Urwa binti Abdul Muththalib ini pun 
menjalani kehidupan dengan membela agama dan keislamannya. Ia juga 
membela, melindungi, dan mendukung keponakannya, Rasulullah #8, dalam 
menyampaikan dakwahnya. 

Al-Hafizh adz Dzahabi meriwayatkan, “Sesudah masuk Islam, nama Urwa 
tak terdengar lagi di Mekah dan kita tidak mendapat riwayat tentangnya.” 
Dalam buku-buku sejarah Islam kontemporer, penulis menemukan catatan 
bahwa setelah Rasulullah wafat, Urwa meratapi beliau dalam sebuah kasidah 
yang sebagian baitnya adalah sebagai berikut” 

“Ya Rasulullah, engkau adalah harapan kami 

Engkau begitu baik kepada kami dam tak menjauhi 

Dalam hatiku seakan terdapat rama Muhammad 

Sesudah nabi, aku tak menghimpun lagi nama." 


Sayyidah Urwa yang suci dan beriman ini meninggal dunia pada tahun 
15 H. Semoga Allah meridhai Urwa dan menempatkannya dalam keluasan 


a00 


lc. 9, him. 365 dan Ibnu Hajar, Op. Cit. Jld. 12, hlm. 109. 
Adz-Deahabi, Op. CIL, jd. 2, him, 272 
Sulaiman Bawwab, MI'ah ak/wa Yi lian-Nisa', him. 
2 Ini 


“Atikah binti Abdul Muththalib 


JATIKAU, SANG WANITA suci yang beriman dan taat. Pemilik mimpi-mimpi yang 
benar. Wanita yang hijrah dan berba'at kepada keponakannya, Rasulullah &. 
“Atikah binti Abdul Muththalib bin 1lasyim ak-uraisyiyah al-l lasyimiyah. 
Ia adalah bibi Rasulullah $ sekaligus saudari kandung ayah Rasulullah, 
Abdullah bin Abdul Muththalib. 

“Atikah lahir dan tumbuh di bawah naungan ayahnya, Abdul Mulhthalb, 
tuan seluruh kaum Ouraisy, seorang junjungan yang terhormat. "Atikah adalah 
wanita yang sangat perasa hingga ia begitu terkesan dengan segala musibah 
dan bencana yang menimpa dirinya. Hal itu kemudian mendorongnya untuk 
menggubah sebuah syair untuk mengungkapkan kedalaman duka yang ia 
alami. Hal ini bisa kita lihat dalam kasidahnya saat ia meratapi kepergian sang 
ayah, Abdul Muththalib, untuk selamanya. Atikah melantunkan kasidah?3 


“Hai dua mataku, penturahlah jangan kikir 


Dengan air mata sesudah mereka lelap 
Hai dua mataku, tempahkantah 

Curahkanlah tangis tanpa menampar wajah 

Hai dua mataku menangislah dan tumpahkan 

Karena laki-laki tua yang tidak lemak dan tidak kuat 
Karena laki-laki dermawan yang tenggelam dalam nestapa 
Berlaku mulia dan dalam jaminan 

Dalam uban pujian dan harapan 

Orang yang jujur dan kukuh pendirian 

Pedang yang tajam dalam perang 

Mengalahkan lawan dan bermusuhan 


Barakhlak mulia dan pemurah 


28 “Ibnu Hiyam, Op. CI, le 1, hlm. 171 


Lung 


Setia, agung, dan pemurah 
Rumahnya berdiri kokoh dan menjulang 
Tinggi semangat, tak tertandingi.” 


Pada masa jahiliyah, “Atikah menikah dengan Abu Umayah bin Mughirah, 
ayah dari Ummu Salamah, istri Rasulullah $$. Dari pemikahan ini, Atikah 
memiliki beberapa anak di antaranya Abdullah, Zuhair, dan lain-lain. Putra 
'Atikah yang bernama Abdullah tidak pernah masuk Islam, Sementara itu, 
Zukhair, ia-lah salah seorang yang berusaha untuk merobek catatan yang 
berisi pemboikotan Guraisy terhadap Rasulullah $5. Zuhair masuk Islam dan 
menjadi muslim yang baik. Ia juga menjadi salah seorang yang mendukung 
dan membela Rasulullah. 

'Atikah menyatakan Islam di Mekah bersama para wanita yang telah 
berbai'at dan ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah al-Munawwarah. 
Sejauh yang dituturkan dalam buku-buku sirah, Atikah pernah mengalami 
mimpi yang dibenarkan olch Rasulullah dan kemudian terbukti. Ia bermimpi 
tentang kekalahan kaum Ouraisy dalam Perang Badar. 

Ibnu Ishag menceritakan, “Aku mendengar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas 
dan Yazid bin Ruman dan “Urwah bin Zubair, mereka mengatakan: “Tiga 
malam sebelum kedatangan pasukan Mekah, Atikah binti Abdul Muththalib 
mengalami sebuah mimpi yang membuatnya takut. Oleh karena itu, ia 
menemui saudaranya, Abbas bin Abdul Muththalib, untuk menceritakannya. 
“Mtikah berkata: "Wahai saudaraku, demi Allah semalam aku mengalami mimpi 
yang membuatku takut. Aku takut jika kaummu mengalami keburukan dan 
musibah karenanya. Karena itu, rahasiakanlah apa yang akan kuceritakan ini, 

Abbas bertanya: Apa mimpi yang engkau alami? 

'Atikah menjawab: “Aku melihat sescorang yang datang dengan mc- 
nunggang unta kemudian berhenti di atas batu, Ia berteriak sekeras-kerasnya: 
'Wahai Ahlu Ghudur, pergilah untuk menyambut kematian kalian? (Ia ber- 
teriak demikian sebanyak tiga kal). Selanjutnya, aku melihat banyak orang 
berkumpul di sekitarnya. Laki-laki itu masuk ke dalam masjid diikuti oleh 
mereka yang berkumpul di sana. Ketika orang-orang itu berkumpul, tiba-tiba 
unta lunggangannya membawa laki-laki itu naik ke alas Ka'bah. Ia teriakkan 
(kata-kata yang sama sebanyak tiga kali: Wahai Ahlu Ghudur, pergilah untuk 
menyambut kematian kalian" Selanjutnya, Unta itu membawanya ke atas 
puncak Gunung Abu Oubaisy lalu ia kembali meneriakkan kalimat yang 


“Ibnu Hisyam, Op. Ot, jd. 2, him. 807-608, 


sama sebanyak tiga kali: "Wahai Aklu Ghudut, pergilah untuk menyambut 
kematian kalianf' Setelah itu, ia mengambil sebuah batu dari Gunung Abu 
Oubaisy dan ia lemparkan ke bawah. Begitu sampai ke bawah, batu itu hancur 
lebur hingga tidak ada satu pun rumah maupun gubuk di Mekah yang tidak 
dimasuki oleh pecahan batu tersebut, kecuali rumah Bani Hasyim dan Bani 
Zuhwah. 5 

Abbas mengomentari: Demi Allah, ini benar-benar mimpi yang besar. 
Karena itu, rahasiakanlah dan jangan engkau ceritakan kepada siapa pun!" 
Setelah itu, Abbas pergi dan bertemu dengan al-Walid bin 'Utbah bin 
Rabi'zh, sahabat dekatnya. Abbas menceritakan mimpi 'Alikah ilu kepada 
al-Walid dan memintanya untuk merahasiakan. Namun, al-Walid kemudian 
menceritakannya kepada ayahnya, Utbah, hingga cerita itu pun tersebar 
luas di Mekah dan kaum Ouraisy pun ikut membahasnya dalam berbagai 
perkumpulan. 

Abbas 28 menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Abu Jahal 
karena mimpi tersebut: “Aku pergi untuk menunaikan Thawaf di Baitullah. 
Ketika itu, Abu Jahal bin Hisyam bersama sekelompok orang Ouraisy sedang 
duduk dan berbincang tentang mimpi 'Atikah tersebut. Begitu melihatku, Abu 
Jahal mengatakan: Hai Abu al-Fadhal, setclah selesai thawaf nanti, datanglah 
kemari! Scusai thawaf, aku pun menghampiri Abu Jahal dan duduk bersama 
mereka. Abu Jahal bertanya kepadaku: 

"Hai Bani Abdul Muththalib, kapankah kaber itu terjadi?” 

Aku menjawab: Apakah itu?" 

'Abu Jahal menyahut: Mimpi yang dialami oleh “Atikah 

Dengan pura-pura tidak mengetahui mimpi "Atikah tersebut, Aku me- 
ngatakan: 'Apakah mimpi yang dialami Atikah? 

'Abu Jahal berkata: Wahai Bani Abdul Muththalib apakah kalian tidak 
terima jika para laki-laki kalian menjadi peramal hingga wanita kalian juga 
menjadi peramal? Dalam mimpi itu, Atikah mengaku bahwa ada laki-laki 
yang mengatakan: "Pergilah dalam tiga hari” maka kami akan menunggu 
sampai tiga hari. Jika benar, niscaya hal itu akan terjadi. Adapun jika tiga 
hari berlalu dan apa yang diramalkan itu tidak terbukti, kami akan menulis 
pemyataan kepada kalian bahwa kalian adalah keluarga yang paling pendusta 
di Arab." 


Ibnu Sad, Op. Cit, jd. 8, him. 43. 


luhammad Haryami -— 195 
3 “ag 


Aku berkata: Demi Allah, itu benar, dan aku mengingkari bahwa 'Atikah 
telah bermimpi, Setelah itu, kami pun berpisah 

Abbas melanjutkan ceritanya: “Sore harinya, para wanita dari Rani Abdul 
Muththalib mendatangiku dan mengatakan: “Engkau telah membiarkan 
laki-laki fasik dan kotor itu menghina para laki-laki. Selanjutnya, ia juga 
mencela kaum wanita dan engkau mendengarnya. Namun, engkau tidak 
marah maupun menolak atas apa yang engkau dengar itu" Aku menjawab: 
“Demi Allah, itu bukanlah sesuatu yang besar bagiku, tetapi Demi Allah aku 
akan menghadangnya, Jika ia kembali mengatakan hal seperti itu, aku pasti 


membungkamnya 


Abbas menceritakan, “Pada hari ketika mimpi “Atikah itu kuceritakan, 
aku pergi dengan perasaan jengkel dan marah. Aku melihat bahwa aku telah 
kehilangan sesuatu yang sebenarnya ingin aku raih. Aku masuk masjid dan 
melihat Abu Jahal. Aku segera melangkah mendekat dan menghadangnya 
agar ia kembali mengucapkan kata-katanya itu. Dengan begitu, aku bisa 
menyerangnya. Abu Jahal adalah laki-laki yang bertubuh kecil, tetapi lidah 
dan matanya tajam. Begitu melihatku, ia bergegas menuju pintu. Dalam 
hati aku berkata: 'Apa yang terjadi dengannya? Apakah ini karena ia takut 
kepadaku? 


Namun, ternyata Abu Jahal telah mendengar apa yang belum aku dengar. 
Ia mendengar suara Dhamdham bin Arr al-Ghifari yang berteriak di tengah 
jurang. Ia berdiri di atas unta bersama beberapa rombongan. Dhamdham 
merobek gamisnya dan berteriak: “Wahai kaum Guraisy, awas bahaya. 
awas bahaya... Harta kalian yang bersama Abu Sufyan telah dihadang oleh 
Muhammad bersama para sahabat. Kalian tidak akan bisa mengejarnya, 
Selamaikan diri kalian!' Kejadian itu lelah membuatku lupa atas urusanku 
dangan Abu Jahal, begitu juga dengannya terhadap diriku.” 

Alhasil, atas kehendak Allah #5, mimpi 'Atikah ash-Shadigah itu telah 
terbukti. Perang Badar yang terjadi berikutnya telah menggiring para pembesar 
kafir Guraisy ke dalam kematian mereka, di tanah Badar. Terutama Abu Jahal 
yang dibunuh oleh Allah melalui tangan para sahabat Rasulullah &. Akibat 
kebenaran mimpi “Atikah dan kemenangan kaum Muslimin dalam Perang 
Badar itu, Allah membuatnya semakin cinta pada Islam dan Rasulullah. 
Begitu melihat pasukan Curaisy yang pulang dengan kekalahan, Atikah 
bersiap-siap untuk hijrah mengikuti Rasulullah dan tinggal di negeri hijrah, 
Madinah al-Munawwarah?6 


Ibnu Hajar, Op. Cit, jld. 13, him. 36, Ibnu Sa'd, Op. Cit, jd. 8, him. 43 dan adz-Dzahati 


Sayangnya, buku-buku sirah dan biografi tidak lagi menceritakan tentang 
"Atikah, setelah peristiwa tersebut, maupun tentang tahun wafatnya. 


Tea 
Op. Gt jie 2, him. 272. 
De. Bangam 


PARA SAHABIYAH 
(SAHABAT WANITA) MULIA 
DI SISI RASULULLAH & 


Ummul Fadhal 


Istri Abbas bin Abdul Muththalib, 
Pembunuh Abu Lahab 


“Tidaklah wanita melahirkan pahlawan 
Di atasgunung yang kita kenal 
Seperti enam anak dari ummul Fadhal 
Laki-laki dan wanita sangat mulia 
Paman Nabi al-Mushvafa yang mulia 
Penutup dan pilihan para utusan”? 


Ummot FAbrtat ADaLatt seorang mukminah yang bertakawa, ahli tobat, dan 
rajin giyamulail: putri dari orang yang memiliki menantu paling mulia: dan 
ibu dari enam orang pahlawan suci. Ia adalah Lubabah binti Harits bin Huzn 
bin Bujair al-Hilaliyah. Ibunya adalah Ummu Lubabuh, Khaulah binti Auf 
al-urasyiyah, orang yang memiliki menantu paling mulia. Hal itu karena 
Rasulullah menikahi putri Khaulah, yaitu Maimunah 4. Sementara itu, 
Abbas, paman Rasulullah, menikahi putri keduanya, yaitu Ummul Fadhal, 
Lubabah. Adapun Hamzah 44, ia menikah dengan Sulma. 

Ummul Padhal adalah saudara Ummul Mukminin Maimunah, istri 
Nabi #29 Ummul Fadhal dinikahi oleh Abbas, paman Rasulullah, dan 
memberikan sejumlah keturunan yang saleh, yaitu enam orang pilihan yang 
liada bandingnya. Mereka adalah al-Fadhl, Abdullah al-fagih, Ubaidillah al- 
Tagih, Ma'bad, Oatsam, dan Abdurrahman. 

Ummul Fadhl telah memeluk Islam sebelum peristiwa hijrah, Konon 
ja adalah wanita pertama yang masuk Islam sesudah Ummul Mukminin 
Khadijah 48. Ummul Fadhil menjalani hidup dalam Islam dengan baik, mem- 
pertahankannya dengan penuh kesabaran, dan rela menanggung siksaan yang 


77 Baitbaitin ditulis oleh Abdullah bin Yazid allah, Lihat Ibnu Sa'd, Op, Ot, jld. 8 him. 277, 
28 tony Hajar, Op. Ci, Jd. 8, him. 226-227 dan Ibnu Sa'd, Op, Cit, jd. 8, hlm. 278 


La 


pahit. Abdullah, putranya, pernah menceritakan, “Aku dan ibuku termasuk 
wanita dan anak-anak yang lemah?” Ibuku adalah junjungan kaum wanita. 
Rasulullah acapkali berkunjung dan singgah di rumah Ummul Fadhal be- 
berapa saat”? Hal yang membuat Ummul Fadhal berbeda dengan para 
wanita Jainnya adalah keberanian yang ia miliki dalam beriman dan membela 
dakwah Rasulullah #5. Ta-lah urang yang menghabisi Jan membunuh Abu 
Lahab, musuh Allah dan Kasul-nya. 

Ibnu Ishag meriwayatkan dari Ikrimah, Ia menceritakan bahwa Abu Rafi', 
budak Rasulullah $, menceritakan, "Aku adalah budak Abbas. Ketika Islam 
dalang, Abbas masuk Islam secara diam-diam, begitu juga dengan Ummu 
Fadhal dan aku. Abbas merasa tidak kuasa menghindari ajakan kaumnya 
ketika mereka mengajaknya untuk ikut bersama rombongan pasukan Oursisy 
menghadapi kaum Muslimin dalam Perang Badar. Karena itu, ia tidak mampu 
untuk menolak seruan itu alaupun mengabaikannya. 

Adapun Abu Lahab, ia tidak ikut pergi dalam Perang Badar dan ia 
menunjuk al-Ash bin Hisyam bin Mughirah untuk menggantikan dirinya. 
Demikianlah kebiasaan mereka: jika ada seseorang yang tidak pergi,ia akan 
mengirimkan seseorang sebagai penggantinya. Ketika terdengar kabar tentang 
kekalahan kaum Guraisy dalam perang Badar, kami merasa ada kekuatan 
dan kehormatan dalam hati 

Aku adalah seorang laki-laki lemah yang bekerja membuat kendi dengan 
alat pahat Demi Allah, aku sedang duduk dan di dekatku Ummul Fadhl 
juga sedang duduk. Kami merasa senang mendengar berita yang datangnya 
membawa kabar gembira itu, Namun, tiba-tiba Abu Lahab datang dengan 
berjalan tertatih kemudian mengambil tempat duduk. Saat Abu Jahal sedang 
duduk, orang-orang berteriak: Abu Sufyan bin Herits telah dalang." 

Abu Lahab berkata: 'Ke marilah, engkau pasti membawa berita!" 

Abu Sufyan duduk di dekat Abu Lahab sementara orang-orang berdiri 
diselilingnya. 

Abu Tahab berkata: Wahsi saudaraku, ceritakanlah apa yang terjadi 
dengan kaum kita!” 

Abu Sufyan mengatakan: 'Demi Allah, begitu bertemu dengan kaum 
Muslimin, kami seakan memberikan pundak-pundak kami kepada mereka. 


Riwayat Imam Bukhari dalam menafsirkan surah an-NisA', lt Jewg SAT pb La, Jl 5, 
hlm. 181. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dar. Ibnu bu Malikah bahwa Ibnu Ahbas membaca ayat: 
Id Rep Ja)! ga oinatuaa! Y lalu ia berkata, “Atu dan ibuku termasuk orang yang dimaklurni 
oleh Allah, 

“Ibnu Sa'd, Loc. Ci. 


Mereka bunuh kami semaunya dan menawan kami dengan bebas. Namun, 
demi Allah, kami tidak menyalahkan pasukan kami atas kejadian itu. Pasalnya, 
ketika itu kami melihat banyak laki-laki berpakaian putih yang menunggang 
kuda belang di antara manusia dan bumi. Demi Allah, tidak ada sesuatu pun 
yang bisa menghadang kuda itu” 

Abu Rafi' mengatakan, “Aku mengangkat tali pahat lalu kukatakan: 
"Demi Allah, itu adalah para malaikat” Seketika itu Abu Lahab mengangat 
tangannya dan menampar wajahku hingga bengkak kemudian membantingku 
ke tanah, Ia duduk di atas tubuhku sambil menghajarku sementara aku adalah 
seorang laki-laki yang lemah. 

Ummul Fadhal bangkit menuju sebatang kayu. Is ambil kayu itu dan me- 
mukulkannya ke kepala Abu Lahab hingga terluka. Ia berkata: Engkau anggap 
ja lemah karena tuannya tidak ada” Abu Lahab lalu berdiri dengan lemah 
dan gontai. Demi Allah, hanya tujuh malam setelah itu, Allah menurunkan 
penyakit bisul yang membunuh Abu Lahab.”2" 


Suatu riwayat menyebutkan bahwa setelah mati, Abu Lahab dibiarkan 
oleh anak-anaknya selama tiga hari. Tasadnya tidak dimakamkan hingga 
membusuk. Kaum Guraisy merasa takut dengan penyakit bisul sebagaimana 
ketakutan mereka terhadap #ha'un. Hal itu terus berlangsung sampai ada 
seorang Ouraisy mengatakan kepada anak-anak Abu Lahab, “Celakalah 
kalian! Apakah kalian tidak merasa malu bahwa jasad ayahmu membusuk 
di rumahnya dan tidak kalian makamkan?” 

Mereka menjawab, "Kami takut terjangkit oleh penyakitnya.” 

Laki-laki itu pun menyahut, “Pergilah dan aku akan membantu kalian!” 

Demi Allah, mereka lidak memandikan jasad ilu selain dengan sedikit air 
tanpa mendekat. Setelah itu, mereka menggali lang kubur lalu mereka dorong 
tubuh itu dengan sebatang kayu ke dalam liang tersebut: Selanjutnya, mercka 
timpakan batu-batu Ke dalam liang kubur hingga jasad itu tertimbun. 

Demikianlah, akhir hidup setiap orang yang dengan terang-terangan 
memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Abu Lahab demikian jauh tersesat hingga 
memusuhi serta menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Mahabenar Allah 
yang berfirman, 


luhamm: 


“Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadomu, kecuali 
kenistaan dalam kehidupan dunia den pada hari Kiamat mereku dikembalikan 
pada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” 
(OS. Al-Bagarah: 85) 


Dengan demikian, sejarah Islam sangat layak membanggakan Ummul 
Fadhal. Seorang wanita pemberani dan beriman yang berani memberi balasan 
kepada musuh Allah dan Rasul-Nya hingga berakhirlah kesombongannya. 

Ibnu Sa'd dalam Thebagat al-Kubra menuturkan bahwa suatu hari, 
Ummul Fadhal mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh. Karena itu, ia 
pergi menghadap Rasulullah dan menceritakan mimpinya setelah sekian 
lama ja ragu untuk menceritakan mimpi tersebut. Ummul Fadhal berkata, 
“Wahai Rasulullah, aku bermimpi seolah salah satu anggota tubuhmu ada 
di rumahku Rasulullah menjawab, “Engkeu telih mengalami mimpi baik 
Fathimah akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyusuinya bersama 
anakmu, Oatsam.” 

Ummul Fadhal membawa pulang kabar gembira dan agung dari 
Rasulullah ilu. Tidak lama kemudian, Fathimah az-Zahra melahirkan Hasan 
bin Ali &. Selanjutnya, Ummul Fadhal mengambil dan menyusui anak ter- 
sebut. Terbuktilah mimpi yang ia alami dan kabar gembira yang disampaikan 
Rasulullah kepadanya. 

Ummul Fadhal menceritakan, "Aku datang membawa Hasan kepada 
Rasuhllah. Beliau segera menyambut dan menciumnya. Tiba-tiha Hasan 
mengencingi Rasulullah maka beliau pun bersabda: 'Wahrai Ummul Fadhal, 
peganglah cucuku karena ia telah mengencingiku" 

Aku mencubit Hasan hingga menangis dan aku katakan: “Engkau telah 
menyakiti Rasulullah dengan mengencingi beliau' Saat Hasan menangis, 
Rasulullah menegurku: Wahai Ummul Fadhal, engkau telah menyakiti putraku 
dan membuatnya menangis" Selanjutnya, Rasulullah meminta zir lalu me- 
mercikkannya pada bekas air kencing tersebut. Setelah itu, beliau bersabde: 
“Jika bayi laki-laki, percikanlah dan jika wanita, basuhlal'” 

Dalam riwayat lain menyatakan bahwa Ummul Fadhal mengatakan 
kepada Rasulullah, “Lepaslah kainmu dan pakailah yang lain agar aku men- 


cucinya 
sedangkan kencing bayi-bayi laki-laki cukup dipercikan (air).”22 


" Rasulullah menjawab, "Yng dicuci hanyalah bekas kencing bayi wanilo, 


Tbmu Sad, Op Gi, kl 8, hn 279 dan Ibnu Hajar, Op. Cit, jd 8, dim. 267, Hedisini diriwayat 
kan dari Abu Dawud dalam kitab Ath-haharah bab “Baulash-Shabi Yushibu astIsaub", Hadis No.375. 
(Hadis ini merupakan hadis hasan. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Mesnadinya (e/339) 


Dengan kebijaksanaan yang begitu besar, Ummul Fadhal membantu 
kaum Muslimin dalam menghilangkan beberapa gangguan duniawi dari 
hadapan mereka. Salah satu kisah yang tercatat dalam sejarah adalah saat 
banyak kaum Muslimin bertanya-tanya tentang hari Arafah, apakah pada hari 
itu Rasulullah berpuasa atau tidak? Saat itu juga, Ummul Padhal memanggil 
salah seorang anaknya, Ia utus anak itu untuk mengantarkan segelas susu 
kepada Kasulullah yang sedang berada di Arafah. Rasulullah pun meminum 
susu tersebut di depan semua orang. Alhasil, mereka pun tahu bahwa beliau 
tidak sedang berpuasa 

Jika cerila di alas menunjukkan sualu hal, hal itu adalah kecerdasan 
Ummul Fadhal dan keluasan pengetahuannya. Ia telah menghilangkan ke- 
raguan tentang puasa Arafah yang menjadi tanda tanya di kalangan umat 
Islam ketika itu. 

Salah satu di antara bentuk anugerah dan kemurahan Allah kepada 
Ummul Fadhal adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Zaid bin Ali bin 
Husain bahwa ia menceritakan, “Rasulullah tidak pernah meletakkan kepala 
beliau di pangkuan seorang wanita yang tidak halal bagi beliau sesudah 
menjadi nabi, kecuali Ummul Fadhal. Ia pernah menyisir dan mencari kutu di 
kepala beliau yang ketika itu borada dalam pangkuanya. Suatu hari, ketike ia 
sedang menyisir rambut beliau, air matanya jatuh menimpa pipi Rasulullah. 
Beliau pun bangkit dan bertanya: “Ada apa denganmu?" 

Ummul Fadhal menjawab: 'Sesungguhnya, Allah telah memberitahu- 
kan akan kepergianmu. Karena itu, tidakkah engkau mewasiatkan orang 
sesudahmu jika persoalan ada pada kami atau selain kami." 

Rasulullah bersabda: “Setelah aku tiada, kalian akan menjadi kasom yang ter- 
tindas dan lemah." 


Di samping berbagai jejak agung dalam kehidupan sahabat wanita yang 
mulia ini, Ummul Fadhal, ia juga banyak mendengar hadis dari Rasulullah 
& hingga meriwayatkan hampir tiga puluh hadis dari beliau. Beberapa di 
antara orang yang meriwayatkan hadis Nabi #8 darinya adalah Abdullah 
bin Abbas, putranya, Tammam, budak Ummul Fadhal, Anas bin Malik, dan 
sejumlah sahabat lainnya. 

Sang sahabat wanita nan mulia, Ummul Fadhal, wafat pada masa ke- 
khalifahan Utsman bin Affan 14.2" Sepanjang hidupnya ia telah menjadi 


Ibnu Hajar, Op. Cit, jd 8, in. 226. 
2 Ibnu Sad, Op. Cit, jd. 8, hlm. 278. 
2 Ibnu Hajar, Op. Gt, jd 8, him. 266. 


Dx Bergan datamen 


contoh sosok seorang ibu yang salehah, beriman, dan pemberani. Jenazahnya 
dishalatkan oleh suaminya, Abbas, dan para sahabat yang mulia lainnya. 
Setelah itu, jenazahnya diiring menuju tempat peristirahatan terakhir dengan 
ridha dan diridhai. Semoga Allah meridhainya, membuatnya ridha, dan 
menempatkannya dalam surga-Nya yang tuas dan abadi. Surga yang telah 
dikabarkan uleh Rasulullah kepadanya saat bersabda, “Sesungguhnya, mereku 
itu sungguh-sungguh merupakan para wanita beriman." 


2.0 


Asma binti Abu Bakar 


Pemilik Dua Ikat Pinggang 


Saat Rasurutzan HENDaK pergi ke Madinah, keluarga Abu Bakar-lah yang 
mempersiapkan perbekalan beliau. Abu Bakar berkata, “Carikan untukku 
sebuah gantungan untuk bekal Rasulullah dan sebuah tali untuk geriba 
(wadah air)!” Asma" menjawab, “Aku tak mendapatkan sesuatu pun selain 
ikat pinggangku." 

Abu Bakar berkata, “Berikanlah kepadaku.” 

'Asma' mengatakan, Aku telah memotongnya menjadi dua: satu untuk 
bekal makanan dan yang satu untuk geriba." 

Karena itulah, Asma' mendapat julukan Dzat an-Nithfgain (Pemilik Dua 
Ikat Pinggang) 

Rasulullah 48 berdoa, “Semoga Allah mengganil ikat pinggangmu ini dengan 
dua ikat pinggang di surga.” 

Seorang wanita yang jujur, sabar, pandai bertobat dan senantiasa bercikir, 
wanita yang rela merobek ikat pinggangnya untuk Rasulullah #5, ia-lah Asma” 
binti Abu Bakar. Ia adalah sosok mukminah yang memiliki kedudukan mulia, 
harga diri, dan keberanian luar biasa. Di samping itu, ia juga adalah seorang 
penyair dan penulis nafsr (prosa) yang memiliki logika dan bahasa yang fasih. 

'Asma' binti Abu Bakar al-Ourasyiyyah at-Tamimiyah. Putri laki-laki 
muslim utama dalam Islam sesudah Rasulullah #, Abu Bakar ash-Shiddig 
&. Ibunya adalah Oatilah binti Abdul Uzza bin Abdi As'ad bin Nashr bin 
Malik bin Hisl bin 'Amir al- Amiriyyah. Asma' binti Abu Bakar adalah sosok 
ibu dari seorang sahabat besar, Abdullah bin Zubair #&, dan saudara wanita 
dari Ummul Mukminin Aisyah & 

Asma) binti Abu Bakar adalah Muhajirin wanita yang terakhir wafat. 
Ja masuk Islam sesudah tujuh belas orang yang hadisnya mendapat cahaya 


iman dari Allah. Ia membaf'at Rasulullah dan beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya dengan keimanan yang kukuh. 


Salah satu wujud keislamannya yang baik adalah dapat dilihat ketika 
ibunya, Gatilah, telah diceraikan oleh Abu Bakar pada zaman jahiliyah. 
Selanjutnya, disebutkan bahwa pada suatu hari, Oatilah datang untuk mc- 
ngunjungi putrinya, Asma' binti Abu Bakar ash-Shiddig. Saat itu ia datang 
bersama putranya, al-H3rits bin Mudrik bin Umar bin Makhzum. Namun, 
tatkala ibunya hendak memberinya hadiah, Asma" tidak mau menerimanya 
sebelum bertanya kepada Rasulullah, Ia pun pergi untuk bertanya kepada 
beliau. Selanjutnya, Allah menurunkan ayat: 
BS ja SRE Da yaaa Sat Soal 0 BA AN 
@ iii EL MS) HN LA, LAS 
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adi! terhadap 
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku 
adil,” (OS. Al-Mumtahanah: 8) 


Setelah mendangar turunnya ayat tersebut, Asma' binti Abu Bakar 
mengajak masuk ibunya ke rumah dan menerima hadiah darinya. Hal itu 
setelah Asma” mendengar Rasulullah bersabda, "Ya, sembunglah kubungan 
(baik) dengan ibumu.» 

Asma' Dzdt an-Nithfgain (Pemilik Dua Ikat Pinggang) menyaksikan 
dua masa, yailu masa sebelum 4/'Isah (pengangkatan Nabi Muhammad 
(& sebagai rasul) dan sesudahnya. Ia pun menyaksikan berbagai peristiwa 
mubuwah hari demi hari. Ia adalah putri dari ash-Shiddig, sahabat dan karib 
Rasulullah yang memiliki kemuliaan sebagai orang paling awal masuk Islam 
dan mempercayai dakwah Rasulullah. 

Abu Bakar ash-Shiddig adalah juru dakwah terbesar setelah Rasulullah 
sekaligus mahaguru Islam yang pertama. Berbagai usaha besar yang ia lakukan 
dalam mendakwahkan agama Islam serta kemampuan luar biasanya dalam 
memahami Islam lelah memiliki andil besar dalam membawa hidayah dan 
keislaman banyak sahabat. Mereka di antaranya adalah Utsman bin Affan, 
Zubair bin 'Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waggash, Thalhah bin 
Zubair, dan masih banyak lagi. Mereka yang menjadi sasaran awal dakwahnya 


(HR. AlBukhari dalam Kitab a-fbah, Bab alHadiyah Ii a-Musyrikan dan firman Allah: 
Sah oa Aa spa Y 


itu di luar keluarganya sendiri. Adapun keluarganya yang beriman adalah 
istrinya, Ummu Ruman, dan anak-anaknya?” 

Asma' memiliki peran besar dalam membantu sang ayah dalam keter- 
Iibatannya mengemban beban dakwah Islami dan membela Rasulullah $&. 
Rasulullah memiliki kepercayaan yang sangat besar kepada Abu Bakar ash- 
Shiddig dan kedua putrinya: Asma" dan Aisyah. Hal itu bisa dilihat ketika 
beliau menunjukkan kepada mereka akan rahasia hijrah yang diizinkan oleh 
Allah kepada Rasulullah. 

Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah menceritakan,” “Tidaklah salah jika 
Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar di salah satu ujung siang, adakalanya 
pagi dan adakalanya sore hari. Pada hari ketika Rasulullah diirinkan untuk 
hijrah meninggalkan Mekah dan kaumnya, Rasulullah mendatangi rumah 
kami pada siang hari, yakni pada waktu yang belum pernah beliau mendatangi 
kami pada waktu tersebut, 

Begitu melihat Rasulullah, Abu Bakar mengatakan: Rasulullah tidaklah 
datang pada waktu seperti ini, kecuali karena sesuatu yang telah terjadi." Saat 
Rasulullah datang, Abu Bakar tidak duduk di atas alasnya hingga Rasulullah 
duduk. Saat itu tidak ada orang yang bersama Abu Bakar selain aku dan 
saudariku, Asma' binti Abi Bakar. Selanjutnya, Rasulullah bersabda: 'Suruhlah 
orang yang bersamamu keluar meninggalkanku dari sisiku!" 

Abu Bakar bertanya: "Wahai Rasulullah, kedua orang ini adelah keluarga- 
mu juga. Ada apakah” 

Rasulullah memberitahu: “Sesungguhnya, Allah telah wengizinkanku untuk 
pergi hijrah, 

'Abu Baker berkata: Ditemani, wahai Rasulullah?" 


Beliau mengatakan: Ya" 

Sayyidah Aisyah melanjutkan, “Demi Allah, sebelum hari itu, aku belum 
pemah melihat sorang pun yang menangis karena bahagia dan saat itu aku 
melihat Abu Bakar menangis." 

Rasulullah melakukan hijrah ditemani oleh Abu Bakar ash-Shiddig hingga 
meroka tiba di sebuah gua di atas Gunung Tsur, Selanjutnya, mereka masuk 
ke gua lersebul. Asma' dan saudaranya, Abdullah, memiliki peran besar 
'untuk menyampaikan informasi dan bekal setiap malamnya. Setiap malam, 
mereka berdua pergi ke gua. Abdullah membekali Nabi dengan berbagai 


Ibnu Hisyam, Op. Cit, le 1, hlm. 250. 
2 Ibnu Hisyam, fbid, lc, 1, hlm. 434-135. 
2 tbnu Hisyam, tbic. 


Ox Bag Haharmad Hagani 5 209 


(kabar tentang kaum Ouraisy dan pergerakan mereka. Sementara it, Asma" 
membekali beliau dan ayahnya dengan makanan dan minuman, 

Asma” binti Abu Bakar && menceritakan,” “Ketika Rasulullah telah 
pergi, kami didatangi oleh sekelompok orang Oursisy. Salah satunya adalah 
Abu Jahal bin Hisyam. Mereka berhenti di depan rumah Abu Bakar hingga 
aku pun keluar menemui mereka. Para Ouraisy itu bertanya: 'Di manakah 
ayahmu wahai putri Abu Bakar” Aku menjawab: “Demi Allah, aku tidak 
tahu di mana ayahku Selanjutnya, Abu Jahal mengangkat tangan—ia adalah 
seorang yang jahat dan keji—lalu menampar wajahku dengan keras hingga 
anling-antingku terjatuh. Setelah itu, mereka pergi. Hingga liga malam berlalu, 
aku tidak tahu ke mana perginya ayahku bersama Rasulullah. Tiba-tiba 
datanglah scorang jin laki-laki dari lembah kota Mekah sambil menyanyikan 
beberapa bait syair yang biasa dinyanyikan oleh orang Atab. Orang-orang 
bisa mendengar suaranya tanpa melihal wujudnya. Akhirnya, ia muncul di 
atas kota Mekah sambil bernyanyi: 

"Semoga Allah Tuhan manusia memberi balasan terbaik 

Dua sahabat yang singgah di rumah Ummu Ma'bad 

Keduanya berhenti dan berjalan oleh hidayah 

Beruntunglah orang yang menjadi sahabat Muhartmad 

Agar Bani Ka'b mengetahui tempat pemuda mereka 

Lentpat duduk mereka dekat dengan kaum Mukmivin'.”21 


Asma' mengatakan, “Setelah mendengar kata-kata jin itu, kami tahu ke 
mana Rasulullah menuju. Kami tahu bahwa tujuan mereka adalah Madinah. 
Mereka melakukan perjalanan bersama empat orang: Rasulullah 48, Abu 
Bakar, Amir bin Fuhairah—budak Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraigath 
sebagai penunjuk jalan, 

Saat Rasulullah pergi meninggalkan Mekah bersama Abu Bakar, Abu 
Bakar membawa serta seluruh hartanya yang terdiri atas lima atau 600) 
(dinar). Selanjutnya, datanglah kakekku, Abu Oafahah, yang kehilangan 
'untanya. Ia berkata: Demi Allah, ia telah menyusahkan kalian dengan mem- 
bawa seluruh hartanya, Aku menjawab: “Tidak wahai kakek. Sungguh ayah 
telah meninggalkan banyak kebaikan untuk kami. Selanjutnya, Aku menuju 
sebuah batu lalu aku letakkan batu itu di sebuah sudut yang biasa Abu 
Bakar menyimpan harta bendanya. Aku tutupi batu-batu itu dengan kain 


(9 Ibnu “Asakir, Mukhteshar Tarikh Damasykus ld. 5, hlm. 136-139. 
2 Ibnu Hisyam, Op, Ot, Jd 3, hlm. 132 


lalu kubawa. Aku pegang tangan kakekku dan kuletakkan kain itu di atas 
tangannya. Aku berkata: Beliau telah meninggalkan ini untuk kami,” 
Kakek meraba-raba batu di balik kain tersebut kemudian mengatakan: 
(Adapun jika ia tinggalkan ini untuk kalian maka itu benar. Namun, demi 
Allah, ia hanya meninggalkan sedikit harta untuk kita'.”7 
Demikianlah, kita melihat bahwa Asma" binti Abu Baker rela menanggung 
gangguan, tekanan, dan siksaan dari orang-orang Guraisy beserta seluruh 
kaum kafir. Hal itu ia lakukan demi menutupi ke manaarah perjalanan hijrah 
Rasulullah #$ dan orang yang menemani beliau. Dengan hikmah yang begitu 
besar dan dalam, Asma' mampu meyakinkan kakeknya bahwa ayahnya telah 
meninggalkan banyak harta untuk dirinya dalam menjalani kehidupannya. 
Asma' binti Abu Bakar kemudian dinikahi oleh Zubair bin 'Awwam di 
Mekah, Asma' hidup bersarna sang suami dengan kehidupan yang apa adanya. 
Tentang hal ini, Asma' menceritakan,? “Aku dinikahi oleh Zubair yang tidak 
memiliki harta apa pun, baik berupa uang maupun barang atau sesuatu pun 
selain kudanya. Aku pun menggembalakan kuda dan menuntunnya. Aku 
berjalan mencari air dan membuat adonan. Padahal, aku tidak pandai mem- 


buat roti. Beberapa tetangga Anshar turut membuatkan adonan untukku. 
Mereka adalah para wanita yang tulus. Aku membawa benih yang kuletakan 
di atas kepalaku, dari tanah Zubair yang diberikan oleh Rasulullah sejauh 3 
farsakh (1 farsakh - 5,541 km) dari tempatku. 

Suatu hari aku datang dengan membawa benih di atas kepala. Aku ber- 
temu dengan Rasulullah bersama sejumlah sahabat. Beliau memanggilku 
kemudian menyuruhku: 'Naiklah" Beliau hendak memboncengku. Namun, 
aku merasa malu untuk berjalan bersama laki-leki, Aku pun teringat akan 
kecemburuan Zubair karena ia adalah seseorang yang sangat pencemburu. 
Rasulullah mengetahui bahwa aku malu untuk naik hingga beliau pun 
pergi. 

'Aku pun sampai kepada Zubair lalu kuceritakan: 'Aku bertemu Rasulullah 
ketika aku sedang membawa buah di atas kepalaku. Beliau berjalan bersama 
beberapa orang sahabat. Ketika itu Rasulullah menderumkan untanya agar 
aku naik. Namun, aku merasa malu dan ingat akan kecemburuanmu' Zubair 
berkata: "Demi Allah, buah yang engkau bawa di atas kepalamu ilu lebih 
berat bagiku daripada engkau naik bersama beliau' Setelah itu, Abu Bakar 


2 Ibnu “Asakir, Op. Cit, jld.5, hlm. 139. 
2 tonu Hajar, Op Git, ld. 12, Hm. 114, dan Ibnu “Asakir, Op. Cit, jd 5, him. 140. 


De asam gatammad Hagami 5 211 


3 Sala 


akhirnya mengirimkan seorang pembantu untukku hingga aku tidak lagi 
(perlu mengurus kuda, Dengan begitu, ia seakan telah membebaskan diriku,”?4 

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Asma' hidup sebagai istri Zubair bin 
'Awwam yang bersikap keras terhadapnya. Asma' pun mendatangi ayahnya 
dan mengadukan sifat Zubair tersebut. Abu Bakar berkata, "Wahai putriku, 
bersabarlah karena jika seorang wanita memiliki suami yang saleh kemudian 
laki-laki itu mati meninggalkannya lalu ia tidak menikah lagi dengan orang 
lain, niscaya Allah mengumpulkan meroka kelak di surga.”2" 

Tidak lama setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, 
'Asma' pergi bersama rombongan hijrah. Di sana, ia melahirkan putranya, 
Abdullah bin Zubair. Ia adalah anak pertama yang lahir dalam Islam setelah 
peristiwa hijrah. 


Asma' Dzdt a-Nithlgain (Pemilik Dua Ikat Pinggang) telah mencatat 
suatu teladan hidup yang indah tentang kesabaran dalam menghadapi 
kesulitan hidup dan kemiskinan yang berat. Selain sebagai contoh dalam 
semangat untuk taat kepada suami dan berusaha mendapat ridhanya, Allah 
juga mengaruniaka kenikmatan berupa kekayaan kepadanya, tetapi Asma" 
tidak kikir dengan kekayaan harta dan jiwa yang dianugerahkan Allah ke- 
padanya itu. Bahkan, ia menjadi wanita yang pemurah dan tidak pernah 
menyimpan sesuatu pun untuk hari esok. Ketika sakit, Asma" menjalaninya 
dengan penuh kesabaran hingga ia pun sehat lalu memerdekakan semua 
budak yang ia miliki. Asma' berkata kepada anak-anak dan keluarganya, 
“Bersedekahlah, janganlah kalian menanti lebihnya harta!” 

Asma' selalu memegang teguh pesan sang ayah untuk bersabar sampai 
putranya, Abdullah bin Zubair, tumbuh dewasa menjadi seorang remaja yang 
tampan dan mampu membela agama. Ayahnya, Abu Bakar, juga berpesan 
agaria senantiasa melindungi sang ibu nan suci dari segala gangguan. 

Pada suatu hari terjadilah pertengkaran antara Asma' dan Zubair, 
suaminya. Zubair memukul Asma" hingga ia berteriak memanggil Abdullah, 
putranya. Abdullah segera datang menghampiri sang ibu. Ketika melihat 
Abdullah datang untuk membela ibunya, Zubair berkata, “ika engkau masuk, 
ibumu aku ceraikan." Abdullah menyahut “Akankah engkau jadikan ibuku 
sebagai korban sumpahmu?" Abdullah tetap masuk dan menyelamatkan 
Asma" dari Zubair hingga Asma' menjauh dari Zubair. Dalam riwayat lain 


5 Ionu Sa'd, Op. C1, jld. & him. 250-251, #fiyet afAuliya”jld. 2, hlm. 56 Diliwayatkan pula 
oleh Bukhari dalam bab “AMGhirat 9 ar-Vikatr, lo. 6, him. 156 dan Musim dalam bab “As-Saldon", 
No, 2182, 


28. Ibnu Sa'd, Op. Jt, ld, 8, him, 250-251 dan Ibnu “Asakir. Loc Ci 
“Ibnu Sad, Loc. Cit. 


disebutkan bahwa Abdullah berkata kepada ayahnya, “Orang sepertiku tidak 
mungkin ibunya digauli oleh lelaki sepertimu, Karena itu, ceraikanlah ibuku!” 

Asma' tinggal bersama Abdullah bin Zubair, putranya, sebagai wanita 
yang terhormat dan mulia. Ia hidup di bawah pengawasan Rasulullah yang 
mengawasi dan menyantuninya. Beliau tidak pernah melupakan Asma" 
dari doa yang penuh berkah. Suatu hari Asma' mengalami bengkak di 
lehernya. Selanjutnya, Nabi #8 mengusap leher Asma' sambil berdoa, “Ya 
“Allah, semibuhkanlah ia dari kejahatan dan sakitnya.” Atas izin Allah, Asma" 
pun sembuh, 

Beberapa tahun telah dilewati oleh Asma" Dzdf an-Nathfgain (Pemilik 
Dua Ikat Pinggang) untuk menyaksikan mangkatnya Rasulullah dan 
ayahnya Abu Bakar ash-Shiddig. Selama masa itu, Asma' masih hidup berdua 
dengan Abdullah, anaknya, seorang pemuda pembela kebenaran, juru bicara 
kejujuran, pemilik pedang yang tajam, dan teguh dalam pendirian. Asma' 
selalu mengajarkan kepadanya akan panacaran mubutoah yang ia peroleh dari 
Rasulullah. Asma" merawat anaknya sebagai seorang ibu yang beriman dan 
pemberani. Ibu yang tidak merasa takut terhadap celaan orang yang mencela 
selama ia teguh berada di jalan Allah. Hari demi hari ia lalui dengan penuh 
kesabaran hingga terjadilah musibah besar ketika sang anak meninggal dunia. 

Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah bahwa Yazid bin Mu'awiyah me- 
nulis surat untuk Abdullah bin Zubair yang berisi: “Aku mengirim gelang 
perak dan dua kalung emas, serta seikat perak. Aku perintahkan kepadamu 
agar datang untuk itu semua.” Zubair mencampakkan surat tersebut dan 
tidak bersedia mengikuti perintah Yazid. Saat itu Yazid bin Mw'awiyah me- 
megang kekhalifahan setelah ayahnya Mu'awiyah. Abdullah keberatan untuk 
laat kepadanya dan justru menunjukkan permusuhan. Suatu hari hal itu 
terdengar oleh Yazid bin Mu'awiyah hingga ia bersumpah bahwa Abdullah 
harus ditangkap. 

Seseorang mengatakan kepada Abdullah bin Zubair agar dibuatkan 
belenggu dari perak yang ia kenakan dan ditutup dengan baju hingga ia 
terlepas dari sumpah Yazid karena berdamai itu lebih baik buatmu. Abdullah 
menjawab, “Demi Allah, aku tidak akan mengikuti sumpahnya." Selanjutnya, 
jamelantunkan, 


“Aku tidak akan tunduk selain kepada kebenaran 
Sampai batu tunduk pada geraham pengunyah." 


2 Ibnu alAtsir, Asad alGhabah jld 5, hlm. 292. 
28 Ibnu Sad, Op. Gt, ji. 8, hlm. 251 


luhammad Harpami -— 213 
hai Kan 


Ia melanjutkan, “Demi Allah, sabetan pedang dalam kehormatan itu 
lebih aku sukai daripada sabetan cembuk dalam kehinaan," Selanjutnya, 
Ibnu Zubair mengangkat dirinya sendiri sebagai Khalifah dan menunjukkan 
penentangan terhadap Yarid bin Mu'awiyah. Yazid mengutus Hushain bin 
Numrair al-Kindi unttik menghadapi Abdullah. Sebelumnya, Yazid mengatakan 
kepada Hushain, “Wahai Ibnu Bardza'ah al-Him4r, hati-hatilah terhadap 
kelicikan bangsa Ouraisy. Janganlah engkau berinteraksi dengan mereka 
tanpa menggunakan siasat dan kelicikan. Hushain mendatangi Mekah 
lalu menyerang Ibnu Zubair dan membakar Ka'bah. Namun, kemudian ia 
mendengar Yazid bin Mu'awiyah meninggal dunia. Ia pun melarikan diri. 

Setelah Yazid bin Mu'awiyah meninggal dunia, Marwan bin Hakam meng- 
angkat dirinya sebagai khalifah selanjutnya. Namun, tidak lama kemudian 
Marwan pur meninggal dunia hingga Abdul Malik yang berkuasa. Abdul 
Malik menunjuk al-Hajjaj untuk memimpin pasukan menuju Mekah. Saat 
tiba di Mekah, al-Hajjaj mendirikan kemah di atas Gunung Abi Oabis. Dari 
sana, ia menyerang Ibnu Zubair dan para pendukungnya yang berada di 
dalam masjid. 

Pada kondisi demikian, Ibnu Zubair keluar dan meminta pendapat ibu- 
nya, Asma', tentang hal yang telah dilakukan oleh al-Hajjaj. Saat itu sang ibu 
telah berusia seratus tahun, tetapi tidak satu pun giginya yang tanggal. Asma" 
berkata, "Wahai Abdullah, apa yang engkau lakukan dalam perang ini?" 

Abdullah menjawab, "Mereke telah sampai suatu tempat.” 

Abdullah kemudian tersenyum dan berkata, “Sungguh dalam kematian 
itu terdapat ketenangan.” 

Asma' 4 menyahut, “Wahai anakku, barangkali engkau harapkan 
kematian itu untukku. Aku tidak ingin mati sebelum melihat salah satu dari 
dua nasibmu: engkan menang hingga aku bahagia atan engkau terbunuh 
hingga aku bersabar.” 

Ibnu Zubair berpamitan kepada sang ibu. Asma' mengatakan, "Wahai 
anakku, jangan pernah engkau serahkan agamamu karena takut kematian!" 

Ibnu Zubair meninggalkan sang ibu lalu ia masuk ke masjid. Seseorang 
menyarankan kepadanya, “Apakah tidak sebaiknya jika engkau berdamai 
dengan al-Hajjaj?” 

Ibnu Zubair menjawab, “Apakah sudah tiba saatnya untuk berdamai? 
Demi Allzh, andai mereka menemukan kalian di dalam Ka'bah, pastilah 
mereka menyembelih kalian,” Setelah itu, Ibnu Zubair melantunkan bait 


berikut 


“Aku tidak akan menjual hidup dengan kehinaan 


Tidak akan menaiki tangga karena takut kematian.” 


Abdullah bin Zubair bertahan di dalam masjid sampai terbunuh. 

Ibnu Ishag menceritakan, "Aku menyaksikan terbunuhnya Ibnu Zubair 
di dalam masjid. Pasukan musuh masuk dari pintu-pintu masjid. Setiap kali 
sekelompok orang masuk, Ibnu Zubzir menyerang mereka seorang diri hingga 
mereka terusir keluar, Dalam keadaan demikian, jatuhlah salah satu balkon 
masjid dan menimpa kepalanya hingga ia pun jatuh tersungkur. Saat itu ia 
mengucapkan bait-bait berikut, 

“Wahai Asma jika aku terbunuh jangan engkau menangis 

Yang tersisa tinggal harga diri dan agama 


Pedang ajam yang aku sumpah untukmu." 


Abdullah bin Zubair terbunuh sementara kedua matanya membayangkan 
sang ibu Dzdt an-Nithfgain saat ia datang dan berkata kepadanya, "Wahai 
ibu, sesungguhnya aku takut jika penduduk Syam membunuhku, mereka 
mencabik tubuhku dan menyalibku.” 

Sang ibu menjawab, “Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu tidak 
merasa sakit karena dikulit! setelah disembelih. Berjalanlah mengikuti mata 
hatimu dan mintalah pertolongan kepada Allah!” 

Setelah membunuh Thmu Zubair dan menyalibnya di gerbang kota, 
al-Hajjaj menemui Asma' dan berkata, “Wahai ibu, sesungguhnya Amirul 
Mukminin berpesan kepadaku agar berbuat baik kepadamu. Apakah engkau 
mempunyai suatu hajat?” 

Asma' && menjawah, “Aku bukanlah ibumu. Aku adalah ibu dari sang 
pahlawan yang tersalib itu. Aku tidak memiliki hajat apa pun. Namun, 
tunggulah hingga aku menceritakan kepadamu apa yang perah aku dengar 
dari Rasulullah. Aku mendengar beliau bersabda: “Dari Tsagif akan muncul 
seorang pendusta dan seorang perusak.” Adapun sang pendusta telah kita lihat, 
yaitu al-Mukhtar sementara sang perusak adalah engkau. Al-Hajjaj menyahut, 
“Perusak orang-orang munafik.” 


Ya'la at-Taymi meriwayatkan, “Setelah Ibnu Zubair terbunuh, aku me- 
masuki kota Mekah. Aku melihat jasadnya yang tersalib. Aku juga melihat 
Asma", ibunya, sebagai seorang warita tua renta dan buta Ia berjalan hingga 
berada di hadapan al-Hajjaj dan berkata: "Apakah belam tiba saatnya sang 
penunggang ini turun? (Riwayat lain menyatakan: “Apakah belum tiba 
saatnya sang penunggang kuda itu berjalan?” 


Al-Hajjaj menyahut: 'Si munafik ini?” 

Asma' menjawab: “Demi Allah, ia bukanlah munafik, melainkan'ia adalah 
seorang ahli puasa dan giyamulail." 

Al-Hajjaj kembali menyahut: 'Pergilah karena engkau hanyalah seorang 
wanita tua yang kacau pikiran. 

Asma' menjawab: "Demi Allah, pikiranku tidaklah kacau 

Ibru Umar masuk ke dalam masjid sesudah tubuh Ibnu Zubair disalib. Ia 
pun mendapat kabar bahwa Asma' binti Abu Bakar berada di sebuah sudut 
masjid. Karena ilu, ia pun bergegas menemui Asma". Ja berkata: 'Sesung- 
guhnya, jasad ini bukanlah apa-apa, sedangkan arweh sudah berada di sisi 
“Allah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.” 

Asma' menyahut: Tadi, apa yang akan menghalangiku sementara Yahya bin 
Zakariya lelah mempersembahkan kepalanya kepada salah seorang diktator Bani 
Israit.” 

Ibnu Abi Malikah menceritakan, “Aku menemui Asma' setelah Ibnu 
Zubair terbunuh. Asma" berkata: Aku mendengar bahwa laki-laki itu telah 
menyalib Abdullah anakku. Ya Allah janganlah Engkau cabut nyawaku se- 
belum aku menaburi dan mengafaninya' 

Saat al-Hajjaj memerintahkan para algojo yang telah membunuh para 
tabi'in, terutama Sa'id bin Zubair, untuk menurunkan jasad Abdullah bin 
Zubair dan menyerahkannya kepada sang ibu, Asma' menerima jasad ter- 
sebut lalu mengafaninya meskipun ia tidak bisa melihat. Selanjutnya, Asma" 
menshalatkan jenazah anaknya dan mengiringnya ke tempat peristirahatan 
terakhir." 

Beberapa hari setelah pemakaman Ibnu Zubair, Asma' binti Abi Bakar 
Dzat an-Nithdgain (Pemilik Dua Ikat Pinggang) menghadap kepada Allah &. 
Sebelumnya, Asma' menyampaikan wasiat: “Jika aku mati, mandikanlah, 
kafanilah, dan taburilah jasadku dan janganlah kalian taburkan pengawet 
pada kafanku. Janganlah kalian kuburkan aku pada malam hari dan jangan 
pula kalian mengiringku dengan api!" 

Semoga Allah merahmati sang sahabat wanita nan agung ini. Asma" 
binti Abu Bakar ash-Shiddig. Semoga Allah meridhai dan menempatkannya 
dalam keluasan surga-Nya. 


uo0 


Asma'binti “Umais 


Pelaku Dua Kali Hijrah 


WANITA YANG MERAIH Cap iman dari Rasulullah 48 saat bersabda, “Impat 
wanita bersaudara itu adalah pora wanita beriman: Maimunah, Ummul Fadkal, 
Sulma, Asma" 

Asma" binti 'Umair, wanita yang alim, cerdas, penyabar, ahli ibadah dan 
pandsi menakwilkan mimpi. Nama lengkapnya adalah Asma" binti Umais 
bin Ma'd bin Harits bin Tamim bin Ka'b bin Malik al-Khatsamiyah. Ia adalah 
salah seorang dari empat orang mukminah bersaudara yang mendapat cap 
keimanan dari Rasulullah 4 dan mendapat nama kunyak: Ummu Abdillah, 

Ia adalah istri dari Ja'tar bin Abi Thalib Dzul Janakain (yang memiliki 
dua sayap) sekaligus saudara sepupu Rasulullah. Selanjutnya, ia dinikahi 
oleh putra asuh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib 8, sotelah wafatnya Fathimah 
az-Zahre' Ia termasuk wanita yang bergabung dalam hijrah kedua ke lanah 
Habasyah bersama suaminya, Ja'far bin Abi Thalib 2. 

Sa 


di awal dakwah Islam dan sebelum Rasulullah memasuki Darul Argam di 


idah Asma' telah masuk Islam bersama mereka yang masuk Islam 


Mekah. Asma” dinikahi oleh seorang sahabat besar yang juga saudara sepupu 
Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib, pembela Rasulullah dan pelindung Islam. 
la-lah yang oleh Rasulullah diberi gelar: Dzul Jandkain (yang memiliki dua 
sayap). 

Asma' bersama suaminya, Ja'far bin Abi Thalib, tergabung dalam 
rombongan hijrah kedua ke tanah Habasyah. Hijrah yang terjadi setelah 
peristiwa pemboikotan yang disepakati oleh kaum Ouraisy terhadap setiap 
orang yang masuk Islam atau melindungi seorang muslim, Sebagian yang 
menjadi sasaran pemboikotan keji itu adalah Bani Aui Thalib dan Bani Hasyim. 
Ja'far membawa Asma', sang istri, menuju tanah Habaayah. Di sana, Asma" 
tinggal bersama Ja'far dalam sebuah rumah sederhana serta menanggung pahit 
dan perihnya hidup terasing. Bersama suaminya, juru bicara kaum Muslimin 


luhamm: 


di hadapan Raja Habasyah, ia ikut andil dalam menanggung amanah dakwah 
Islam dan menyebarkan agama Islam, 

Di tanah pengasingan itu, Asma? melahirkan tiga putra Ja'far. Mereka 
adalah Abdullah, Muhammad, dan Auf. Abdullah adalah putra Asma' yang 
sangat mirip dengan Ja'far, ayahnya dan Ja'far sangat mirip dengan Rasulullah. 
Suatu hari Rasulullah bersabda kepada Ja'far, “Engkuu menyerupuiku baik fisik 
maupun akhlak. 

Ketika Raja Habasyah, an-Najesyi menghendaki untuk berdialog dengan 
kaum Muslimin yang hijrah ke negerinya agar bisa mengetahui kisah mereka 
yang sesungguhnya. Hal itu setelah beberapa delegasi Ouraisy meminta 
sang raja untuk memulangkan kaum Muslimin yang melarikan diri itu, Para 
delegasi itu mengatakan, “Ada sejumlah orang bodoh dari kaum kami yang 
bersembunyi di negerimu. Mereka telah keluar dari agama kaum mereka 
dan tidak masuk ke dalam agamamu. Mereka datang membawa agama 
yang mereka ciptakan sendiri, Kami tidak mengenal agama barunya itu dan 
demikian pula cngkau. Nah, kini kami diutus oleh sejumlah tokoh dari kaum 
mereka, ayah, paman, dan keluarga mereka agar engkau sudi memulangkan 
mereka.” 

Ja'far bin Abi Thalib 1, tampil untuk berbicara kepada Raja Najasyi. Ia 
berkata, "Wahai paduka raja, kami adalah kaum dari keluarga jahiliyah. Kami 
hidup dengan menyembah berhala-berhala hingga Allah mengutus seorang 
Rasul dari kalangan kami. Rasul itu pun menyeru kami untuk mengesakan 
dan menyembah Allah, serta meninggalkan para berhala. Beliau menyuruh 
(kami agar menyembah Allah serrata dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa 
pun. Beliau juga memerintahkan kami untuk mendirikan shalat, melaksanakan 
puasa, dan membayar zakat." 

Ja'iar bin Abi Thalib kemudian membacakan sejumlah ayat dari surah 
Maryam. Setelah mendengar ayat-ayat tersebut, an-Najasyi menangis hingga 
janggutnya basah. Begitu juga dengan para uskup ikut menangis setelah 
mendengar ayat-ayat yang dibacakan di hadapan mereka. An-Najasyi 
mengatakan, “Sungguh ayat-ayat ini dan wahyu yang dibawa oleh Isa berasal 
dari cahaya yang sama.” Selanjutnya, ia berpaling kearah para utusan Ouraisy 
dan berkata, “Pergilah kalian. Sungguh aku tidak akan menyerahkan para 
Muhajirin ini kepada kalian. Hal itu tidak akan terjadi.” 


8 HR. A-Bukhari dalam kitab Taha 1 Ashhih anNabi S.A.W bab “Mandnih Ja far bin Abi 
Ji", ld. 4, lm. 209. 
'@ Ibnu Hisyam, Op, Ok, le 1, hlm. 336-337. Delegasi Duraisy yang cikiim kepada Najasyi 
adalah Abdulah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin “Ash. 


Ja'far bin Abi Thalib memiliki jasa besar dalam membawa Raja Habasyah 
an-Nejasyi ke dalam Islam. Sang Raja Najasyi pun menyeru dan mendukung 
Islam hingga ia turut berperan bagi terjadinya bai'at 'Amr bin Ash dan ke- 
islamannya. Ia adalah ketua delegasi Ouraisy yang datang kepada an-Najasyi 
dan meminta agar memulangkan kaum Muslimin yang hijrah ke Habasyah. 


Sang sahabat wanita yang agung, Asma' dan para wanita lein yang ikut 
hijrah, juga berperan dalam melakukan dakwah kepada Allah, baik dengan 
ucapan, perbuatan, maupun perilaku. Itulah sebagian dari hasil, pengaruh, 
dan berkah dari hijrah ke Habasyah. 

'Asma' bersama suami dan anak-anaknya pulang dari hijrah ke Habasyah 
ini dengan iman yang semakin kuat dan semakin taat kepada Tuhan para 
hamba. Inilah kabar gembira yang telah disabdakan oleh Rasulullah dengan 
menyebutnya sebagai “hijrah sesudah hijrah.” Hal itu terjadi saat Asma' 
menghadap kepada Rasulullah untuk mengadukan pernyataan Umar bin 
Khaththab yang berkata kepadanya, “Wahai wanita Habasyah, kami telah 
terlebih dahulu hijrah daripadamu.” 

'Asma' binti "Umais menjawab, “Engkau memang berar. Kalian bersama 
Rasulullah yang memberi makan orang yang lapar di antara kalian dan 
mengajar orang yang bodoh. Adapun kami adalah orang-orang yang terasing 
dan terusir. Demi Allah, aku sungguh akan mendatangi Rasulullah dan 
menceritakan hal ini." 

Ketika Asma' menceritakan hal itu kepada Rasulullah, beliau bersabda, 
“Orang-orang itu melakukan satu kali hijrah, sedangkan kalian melakukan dua kati 
Iijrah. Kalian hijrah kepada an-Najasyi kemudian hijrah kepadaku," 

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Resulullah & bersabda, “Ia tidaklah 
lebih berhak atas aku daripada kalian. Ia dan kawan-kawannya mengalami satu kali 
hijrah, sedangkan kalian, para pengendara perahu, mengalami dua kali hijrah 

Mendengar kesaksian Rasulullah itu, hati Asma' diliputi oleh kebahagiaan. 
Hadis Rasulullah itu pun segera tersebar di kalangan umat. Orang-orang yang 
hijrah bersamanya berdatangan kepada Asma' untuk menanyakan tentang 
sabda Rasulullah tersebut. Asma' menceritakan, “Aku melihat Abu Musa 
dan para penumpang perahu mendatangiku untuk menanyakan tentang 
hadis tersebut Tidak ada sesuatu pun di dunia yang lebih membahagiakan 


Ibnu Sad, Op. Cit jld. 8, hlm. 281, Ibnu abAts, Op. Cit, lk 5, hlm. 396 dan Ibnu Hejar, 
it Al 12, him. 117. 
HR Bukhari dalam AKMaghari, beb “Giieweh Khalbar", jk. 5, hlm. 80, Diriwayatkan juga 
oleh Muslim dalam Fadha JI! ash-Shahabah bab “Fadha  Ja'sr bih Abi Thalib wa Asma” binti Umais” 
(No. 2503). Keduanya diriwayatkan dari Abu Musa 4, 


Ox. Sargam Huhamm 


dan lebih besar di hati mereka selain apa yang disabdakan oleh Nabi tentang 
mereka, Aku melihat Abu Musa yang ingin agar aku mengulang hadis tersebut: 
4. sedangkan kalian melakukan dua kali hijrah. Kalian hijrah kepada an-Najasyi 
kemudian hijrah kepadaku." 

Setelah para Muhajirin itu pulang ke Madinah al-Munawwarah, Ja'far 
bin Abi Thalib berusaha untuk selalu bersama dan menemani Rasulullah. 
Bersama beliau, ia menyaksikan berbagai peperangan melawan para pemuja 
berhala. Kondisi itu torus berlangsung hingga Allah menakdirkannya untuk 
menjadi syuhada di tanah Syam sebagai seorang pemberani yang berjuang 
melawan Romawi pada masa hidup Rasulullah $$, yailu pada tahun 8 H 
bulan Jumadil Ula. 

Ibnu Umar menuturkan hal ini, “Dalam perang itu, aku bersama mereka. 
Kami mencari Ja'far dan kami temukan pada tubuhnya sekitar sembilan puluh 
uka tusukan pedang dan panah dari arah depan.” 

Tentang kepergian Ja'far bin Abi Thalib, Asma' binti “Umari menceritakan, 
“Pada suatu pagi hari saat Ja/far dan kawan-kawannya terbunuh, Rasulullah 
mendatangiku. Ketika itu aku baru saja selesai menyamak empat puluh kulit 
dan membuat adonan, Aku rangkul anak-anakku dan kubasuh muka mereka 
lalu aku minyaki rambut mereka. Rasulullah menemuiku dan bertanya: "Wahai 
Asma", di manakah anak-anak Ja'far?" 

Aku pun membawa anak-anak Jafar untuk bertemu Rasulullah. 
Rasulullah pun merangkul dan menciumi mereka disertai air mata yang 
bercucuran penuh kasih. Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah engkau 
telah mendengar sesuatu tentang Ja'far” Rasulullah menjawab: "Benar, hari 
ini Ja'far terbunuh", 

Asma' pun bangkit dan berteriak histeris. Para wanita berkerumun 
untuk menenangkan Asma' yang begitu panik dan sedih atas berita kematian 
suaminya, Rasulullah & bersabda, "Wahai Asima' janganlah engkau ucapkan 
kata-kata keji dan jungunlah engkau memukul dada."“4 Setelah itu, Rasulullah 
pergi menuju kediaman Fathimah, putri beliau. Saat itu Fathimah meratap 
seraya berkata, “Aduhai pamanku.” Melihat hal itu, beliau bersabda, “Terhadap 
orang seperti Ja'far, silakanlah menangis,” Selanjutnya, Rasulullah bersabda, 
“Buntkanleh makanan untuk keluarga Ja'far karena hari ini mereka !idak sempat 
mengurus diri mereka sendiri.“ 


102 Ihil. lihat pula: Abu Nu'aim akAshbahani, Oh. Cit, jld. 2, hlm. 74-75 
10 Ibnu Sa'd, Op. Gi, ld. 8, hlm. 282 dan Ibnu Hiysam, Op. Cit, ld. 4, hlm. 22. 


125 HR, Trmidzi dalam Akana 1z, (No. 998), Abu Dawud dalam bab “Shun'ah ath-Iha'an7" 
(No. 3133). 


Diceritakan dari Ibnu Abbas ip bahwa ia berkata," “Ketika Rasulullah 
& sedang duduk sementara Asma" binti 'Umais berada di dekat beliau, beliau 
bersabda: “Wahai Asma', aku melihat Ja'far bin Abi Thalib berlalu bersama Jibril 
dam Mikail' Beliau melanjutkan: "Allah menggantikan kedua tangannya dengan 
dua sayap hingga ta terbang ke mana ia maw'.” Semoga Allah merahmati Ja'far 
bin Abi Thalib. Semoga Allah 4 ridhai istri Ja'far hingga membuat mereka 
berdua pun ridha dengan rahmat-Nya. 

Setelah terbunuhnya sang suami, sang istri nan salehah dan penyabar, 
'Asma' binti 'Umais, memusatkan perhatian untuk mendidik ketiga anaknya. 
Ja bimbimg mereka untuk meneladani sirah Rasulullah & dan kehidupan 
ayah mereka, sang syahid yang telah terbang. Tidak lupa juga mengajarkan 
prinsip-prinsip iman kepada mereka. 

Begitu masa “iddah-nya berakhir, datanglah Abu Bakar ash-Shiddig, 
sang guru Islam, untuk melamar Asma' binti Umais. Hal itu terjadi setolah 
kepergian istri Abu Bakar, Ummu Kuman, dalam Perang | lunain. Asma" 
tidak mungkin menolak orang seperti Abu Bakar. Ia pun bersedia menikah 
dengan Abu Bakar. Selanjutnya, ia bersama anak-anaknya diboyong ke rumah 
Abu Bakar untuk mendapatkan lebih banyak cehaya iman dan kebenaran 
dari sahabat besar ini dan untuk mengisi cinta dan kesetiaan dalam rumah 
tangganya. 

Tidak lama setelah pernikahan penuh berkah ini berlangsung, Allah 
mengarunia mereka seorang putra yang penuh berkah, Muhammad bin Abi 
Bakar, yang terlahir saat Asma' berada di Dzul Hulaifah saat mereka hendak 
melakukan Haji Wada'. Ketika itu Abu Bakar menyuruh Asma' untuk mandi 
lalu bergabung dalam rombongan haji. Hal itu setelah ia bertanya kepada 
Rasulullah yang kemudian memberikan rukhshah (keringanan) kepadanya. 

Sang sahabat wanita nan agung, Asma' binti “Umais, ini turut me- 
nyaksikan berbagai peristiwa besar. Salah satu di antaranya adalah wafatnya 
Rasulullah, junjungan seluruh umat manusia dan berakhirnya wahyu dari 
langit. Selanjutnya, suaminya, Abu Bakar, menerima tugas sebagai khalifah 
kaum Muslimin, Abu Bakar segera menghadapi sejumlah persoalan yang 


paling rumit pada saat itu, seperti memerangi kaum murtad dan orang- 
orang yang tidak mau membayar zakat. Ia kirimkan pasukan Usamah meng- 
hadapi mereka untuk menunjukkan sikapnya yang teguh dan kokoh, tidak 
tergoyahkan imannya untuk mengungkapkan kebenaran. Sementara itu, 
Asma' sclatu bersama untuk memberikan ketenangan kepada Abu Bakar. 


"8 Ibnu Hajar, Op. Gt, jd. 2, him. 37. 


luhammad Haami -- 221 
Ka Haa 2 


Asma' hidup bersamanya dengan segenap jiwa dan raga, bersama-sama 
mengemban beban umat yang besar, 

Namun, semua itu tidak berlangsung lama, Abu Bakar jatuh sakit yang 
semakin berat. Keringat bercucuran dari keningnya hingga merasakan bahwa 
ajalnya sudah dekat. Wasiat yang ia ucapkan adalah agar jasadnya dimandikan 
oleh sang istri, Asma" binti "Umais &, sebagaimana juga meminta agar sang 
istri berbuka jika sedang berpuasa saat dirinya wafat. Abu Bakar berkata, 
“Hal itu lebih kuat untukmu.”87 


Ketika sang sahabat wanita nan agung ini menyadari bahwa suaminya 
sudah mendekati ajal, Asma' mendekap sang suami dengan kasih sayang 
seorang istri yang beriman dan memperdengarkan beberapa ayat al-Gur'an 
al-Karim, Asma' tidak pernah berpaling dari wajah Abu Bakar yang tampak 
laksana cahaya, bahkan hingga dari sela-sela giginya sekalipun. Saat meng- 
embuskan napas terakhir dan berpulang menghadap Sang Pencipta, Abu 
Bakar tampak sayu. Air mata menitik dari kedua mata dan hatinya merasa 
khusyuk, tetapi Asma" tidak mengucapkan kata-kata selain yang diridhat oleh 
Allah $. Asma" bersabar atas ketentuan Allah dan berharap pahala dari-Nya 

Asma' pun segera melaksanakan wasiat almarhum Abu Bakar Amirul 
Mukminin dan Khalifah Rasulullah & yang menjadi kepercayaan beliau. 
'Asma' mulai memandikan jenazah sang suami dengan perasaan penuh duka 
dan kesedihan. Namun, ia lupa dengan wasiat kedua yang pada saat itu ia 
sedang berpuasa. Asma' bertanya kepada kaum Muhajirin dan sahabat yang 
hhadir. Ia berkata, “Aku sedang berpuasa dan sekarang adalah hari yang sangat 
dingin. Apakah aku harus mandi?” Mereka menjawab, “Tidak.” 

Setelah jenazah yang suci itu dimakamkan di sisi Rasulullah $$, Asma" 
berzikir. Tidak lama kemudian, matahari segera tenggelam dan waktu 
berbuka telah tiba. Dalam kondisi tersebut, ia harus memilih: apakah me- 
aksanakan wasiat suaminya dengan berbuka ataukah tetap berpuasa. Sebuah 
pilihan yang sulit. Namun, kesetiaan kepada suami tidak menghendaki agar 
dirinya membantah keinginan sang suami yang telah tiada. Asma' pun me- 
minta air dan minum lalu ia berkata, “Demi Allah, hari ini aku tidak akan 
menyusahkannya dengan kesalahan.” 


181 Tentang kisah Asma' yang memandikan Abu Bakar suaminya, lihat dalam: Ibnu Sa'4, 
Op. Ci, id. 8, hlm. 282, Dirhwayatkan pda oleh akimam Malik dalam AfMunwatha”,jld 1, hlm. 22. 
“Adapun khabar tentang pesan Abu Bakar agar Asma tidak berpuasa saat dirinya wafat dituturkan 
dalam Ath-Thabanat, Id. O, hlm. 284. 

"8 Ibnu Sa'd, Op. Cit, jid. 8, hlm. 284. Diiwayatkan juga oleh akbnam Malik dalam Ak 
Muwatha'jld, 1, hlm. 222. 

“2 Ibnu Sa'd, Op. Ot, jd. 4, him. 284-285 


Sekali lagi, sahabat wanita yang agung ini pulang ke rumah untuk 
merawat anak-anaknya dari suami pertama, Ja'far bin Abi Thalib, dan anaknya 
dari Abu Bakar ash-Shiddig. Asma" selalu mengawasi mereka seraya memohon 
kepada Allah agar menjadikan mereka sebagai orang-orang saleh dan menjadi 
imam bagi orang-orang yang takwa. Hal ini adalah tujuan yang selalu ia 
harapkan di dunia ini terlepas sejauh mana takdir kelak akan mengejutkan 
dirinya dengan kehendak-Nya yang lain. 

Ali bin Abi Thalib, saudara kandung Ja'far bin Abi Thalib, sedang menanti 
habisnya masa 'ddah bagi Asma". Ia hendak melamar Asma' sebagai bentuk. 
kesetiaan terhadap saudara tercintanya, Ja'far, dan sahabat karibnya, Abu 
Bakar ash-Shiddig. 

Setelah pernikahan yang penuh berkah berlangsung antara Ali bin Abi 
Thalib dan Asma', Asma' diboyong ke rumah Ali bin Thalib bersama anak- 
anaknya. Asma" menjadi istri salehah dan terbaik bagi Ali. Demikian pula 
Ali menjadi suami yang terbaik dalam memperlakukan dan mempergauli 
istrinya, Dalam pandangan Ali bin Abi Thalib, Asma' adalah sosok wanita 
yang luhur dan mulia. Balikan, hampir di setiap tempat, Ali selalu mengatakan, 
“Kalian telah didustai oleh para wanita, Namun, tidak ada satu pun wanita 
yang toguh selain Asma' binti Tmais.”1 

Allah memberi kehormatan kepada mereka berdua dengan mengaruniai 
Asma' keturunan yang saleh dari Ali bin Abi Thalib. Asma' melahirkan dua 
orang anak: Yahya dan 'Aun-" Selanjutnya, kaum Muslimin memilih Ali bin 
Abi Thalib sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Sekali lagi, 
Asma' binti “Umais menjadi istri dari Amirul Mukminin, khulaja' ar-rasyidin, 
yang ke empat. 

Dalam kitab Ath-I habagat, Ibnu Sa'd menceritakan, "Ali :2s mengalami 
sebuah situasi yang sulit karena seorang anak Ja'far bin Abi Thalib bertengkar 
dengan Muhammad bin Abi Bakar. Keduanya saling membanggakan diri di 
hadapan yang lain dan berkata: 'Aku lebih mulia darimu. Ayaliku lebih baik 
daripada ayahmu'” 

Sang suami yang bijak itu pun tidak tahu apa yang akan ia katakan 
kepada mereka berdua dan bagaimana ia mendamaikan mereka sehingga bisa 
menyenangkan semua pihak. Karena itu, tidak ada yang bisa ia lakukan selain 
memanggil ibu mereka, Asma" binti 'Umais, dan mengatakan, “Tengahilah 
mereka berdua.” 


"8 “Ibnu Hajar, Op. Ot jd. 8, hlm. 9 dan Ibnu Sad, Op. Ci, jld 8, hlm. 264. 
2 Ibnu Sai, Ibid jla. 8, hlm. 285, 


Dengan pikiran cerdas dan hikmah luar biasa dari seorang ibu yang 
sangat penyayang, Asma' berkata, “Aku tidak pernah menjumpai seorang 
pun pemuda Arab yang lebih baik daripada Ja'far. Aku pun tidak pernah 
melihat seorang laki-laki dewasa yang lebih baik daripada Abu Bakar." 
Dengan demikian, berakhirlah pertengkaran antara kedua anak kecil ini 
Mereka kembali berangkulan dan bermain bersarna-sama, 

Sang suami, Ali 1, yang terkagum-kagum dengan keputusannya bagi 
(kedua anak itu memandang wajah sang istri seraya berkata, “Engkau tidak 
menyisakan sesuatu pun untuk kami wahai Asma'," Dengan kecerdasan 
yang lajam dan keberanian luar biasa, Asma' berkata, “Dari liga orang ini, 
'engkau adalah yang paling rendah untuk dipilih." 

Ali 1g tidak keheranan dengan kata-kata istrinya yang pandai dan cerdas 
itu. Ali pun berkata kepadanya: "Andai engkau mengatakan sclain demikian, 
pastilah aku marah kepadamu.” 

Dilihat dari segi tanggung jawab, Asma" adalah istri dari khalifah kaum 
Muslimin yang turut menghadapi berbagai peristiwa besar yang dilewati 
oleh umat Islam. Ta pun mendorong kedua putranya, Abdullah bin Ja'far dan 
Muhammad bin Abi Bakar i&, untuk mendampingi sang ayah demi membela 
kebenaran. Namun, tidak lema kemudian, Asma" harus berduka karena 
kepergian anaknya, Muhammad bin Abi Bakar 8, Musibah ini berpengaruh 
begitu besar terhadap jiwanya, tetapi Asma' sang ibu yang beriman kepada 
gedha dan gadar Allah itu tidak mungkin menentang ajaran agamanya 
dengan meratap dan menjerit Tidak ada sikap yang ia tunjukkan selain sabar 
dan meminta pertolongan untuk menghadapi kepedihan itu dengan shalat. 

Belum lama ia hidup sebagai istri Khalifah Ali bin Abi Thalib 8, Asma" 
kembali mengalami duka terbesar dalam hidupnya, yaitu terbunuhnya sang 
suami secara licik. Kali ini ia tidak mampu lagi bersabar untuk menanggung 
berbagai musibah dan duka itu hingga ia pun akhirnya memilih menyendiri 
dalam memendam kesedihan dan menyimpan berbagai penderitaan itu di 
dalam hatinya. 

Sekali lagi, ia memusatkan perhatian untuk mendidik anak-anaknya, baik 
yang masih kecil maupun sudah dewasa. Namun, keadaan yang demikian 
juga tidak berlangsung lama hingga Asma" jatuh sakit. Akhirnya, Asma" 
mengembuskan napas terakhir dan menyerahkan jiwanya nan suci kepada 
Sang Pencipta. Asma' wafat dengan ridha atas berbagai penderitaan dan 
cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. 


"5 Ibnu Sa'a, Mid, Jd. 8, him. 285 dan Ibnu Hajar, Op. Gi, jd. 8, him 9. 


Semoga Allah meridhai sang wanita suci yang beriman dan ahli ibadah. 
Seorang ibu yang penyayang dan pengasih, Asma" binti “Umais Shdkibatul 
Ilijratain (pelaku dua kati hijrah). 


yag 


Ummu Ruman 


Sosok yang Tegar, Istri Abu Bakar ash-Shiddig 


Rasulallah  bersahda, “Siapa yengingin melthat seorang bidadari maka 
hendaklah ia melihat Ummu Ruman.” 


Ummu Ruman, samarar wanita yang agung, ahli tebat, dan bertakwa. Ia-lah 
ibunda dari Ummul Mukminin yang belia dan bersih sekaligus istri dari Abu 
Bakar ash-Shiddig. 

Ia adalah Ummu Ruman binti Amir bin 'Uwaimir hin Abdi Syams bin Ttab 
... bin Kinanah. Ada perselisihan pendapat tentang nama yang sebenarnya. 
“Ada yang mengatakan Zaincb dan ada yang mengatakan Da4? la adalah 
ibunda dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddig :& dan 
istri dari sahabat besar dan Khalifah Rasulullah, Abu Bakar ash Shiddig 4. 

Ummu Ruman 46, lahir dan tumbuh di atas Jazirah Arabia, yaitu di sebuah 
wilayah yang disebut dengan as-Sadat. Setelah memasuki usia menikah, 
Ummu Ruman dilamar oleh salah seorang pemuda Jazirah Arab yang ter- 
golong istimewa di antara para pemuda kaumnya. Ja adalah al-Harits bin 
Sukhairah al-Azdi, Dari pernikahan ini, Ummu Ruman memberikan seorang 
Putra laki-laki yang diberi nama ath-Thufail. 

Ketika sang suami, al-Harits, memilih untuk menetap di Mekah, ia 
membawa sang istri dan anaknya ke sana, Kehidupan di Mekah mengharus- 
kannya ikut ke dalam blok dari salah seorang tokoh ternama demi melindungi 
dan mengatur perikehidupannya. Karena itu, al-Harits bersekutu dengan 
Abdullah bin Abi Oafahah, Abu Bakar ash-Shiddig 16. Peristiwa itu sebelum 
iman memasuki hati penduduk Mekah dan sebelum Rasulullah #5 memulai 
dakwah Islamnya. 


"5 “Ionu Hajar, Op. Git, ld. 8, hlm. 232. 


Tidak lama kemudian, al-Harits bin Sukhairah, suami Ummu Ruman 
meninggal dunia, Alhasil, tidak ada yang dilakukan oleh Abu Bakar selain 
melamar Ummu Kuman sebagaimana kebiasaan bangsa Arab untuk 
menghormati sahabat yang meninggal. 

Ummu Ruman bersedia menikah dengan Abu Bakar ash-Shiddig sebagai 
suami yang mulia. Suami yang mampu menjaga dan melindungi dirinya 
bersama anaknya setelah ditinggalkan oleh al-Harits, suaminya. Dari Abu 
Bakar ash-Shiddig, Ummu Ruman melahirkan keturunan yang salch, yakni 
seorang putra dan putri nan mulia: Abdurrahman dan Aisyah Ummul 
Mukminin #. Hal yang tidak pernah mereka bayangkan bahwa anak-anak 
itu di kemudian hari mampu meninggalkan jejak-jejak yang bagus dan luar 
biasa sepanjang sejarah. 

Ketika Rasulullah diutus untuk menyampaikan risalah Ilahiyah, Abu 
Bakar ash-Shiddig adalah orang pertama yang beriman kepada Rasulullah dan 
mempercayai dakwah Islam yang beliau bawa. Ia pun mengetahui kewajihan 
besar yang harus ia tunaikan, yaitu ikut andil dalam mendakwahkan Islam. 
Mula-mula Abu Bakar mendekati istrinya, Ummu Ruman, dan menceritakan 
lentang agama baru yang di bawa oleh sahabatnya itu, sekaligus mengajak 
sang istri untuk memeluk agama ini. Ummu Ruman pun beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya, dan menjadi muslimah yang baik. Namun, Abu Bakar 
memintanya untuk merahasiakan persoalan itu hingga Allah memberikan 
keputusan-Nya. 

Rasulullah selalu berkunjung ke rumah Abu Bakar untuk mendapat 
keamanan dan ketenangan. Sementara itu, sahabat Abu Bakar ash-Shiddig 
menyambutnya dengan penuh cinta dan kehangatan. Demikian pula istrinya, 
Ummu Ruman, yang menyambut dengan senang dan gembira, serta memberi 
jamuan yang terbaik. Ummu Ruman berusaha untuk menjamin segela 
ketenangan dan kenyamanan Rasulullah dengan menjadikan rumahnya 
sebagai rumah Islam pertama yang diliputi oleh kalimat Allah &. Semua 
itu semata-mata demi melaksenakan ajaran Rasulullah berupa ajaran-ejaran 
iman dan Islam, serta membantu beliau dalam menunaikan dakwah yang 
karenanya beliau diutus. 

Ununu Ruman merupakan contoh dari sosok istri setia, salehah, dan suci 
yang selalu berdiri di sisi suaminya untuk meringankan segala penderitaannya. 
la selalu menghibur sang suami selama hari-hari sulit yang dihadapi oleh kaum 
Muslimin awal. Bahkan, ia selalu mendukung sang suami dan membangkitkan 
semangatnya dalam mendakwahikan Islam, memperjuangkan kebenaran, 


Ox. Bargam Dan Haggaral aa 227 


dan membela Rasulullah saat menghadapi kaumnya yang kafir. Selain itu, 
ia juga membebaskan banyak budak lemah yang menyatakan masuk Islam 
dan semakin banyak mendapat siksaan dari kaum Ouraisy maupun lainnya. 

Di samping itu semua, Ummu Ruman merupakan ibu yang pengasih 
dan penyayang, dan begitu lembut dalam mendidik anak-anaknya. Ummu 
Ruman mendidik Abdurrahman dan Aisyah dengan kebesaran hati serta 
pendidikan yang benar dan baik. Pasalnya, mereka adalah anak-anak yang 
lahir dari sulbi yang suci dan penyayang. Ia rawat mereka sebaik-baiknya 
hingga Sayyidzh Aisyah memasuki usia enam tahun lalu datenglah Rasulullah 
#& untuk meminang dan menikahinya. Hal ini lerjadi sebagai bentuk ketaatan 
beliau kepada perintah Allah. Ibunda Aisyah pun merasakan kebahagiaan 
yang tiada tara atas torbangunnya hubungan kekeluargaan yang mulia dan 
tiada bandingnya itu 

Ketika Allah $& mengizinkan Rasulullah dan sahabatnya, Abu Bakar 
ash-Shiddig, untuk hijrah ke Madinah al-Munawwarah, Ummu Ruman 
tetap bersama anak-anak untuk mengemban tanggung jawab besar serta 
menanggung tekanan kaum jahiliyah yang terus mengancam dan meneror. 
Kondisi demikian ilu berlangsung hingga Rasulullah mengutus Zaid bin 
sah yang ditemani oleh Abu Rafi' untuk menjemput keluarga Rasulullah 
dan keluarga Abu Bakar ash-Shiddig. 


Ketika mereka semua tiba di Madinah al-Munawwerah, Rasulullah dan 
Abu Bakar menyambut dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Rasulullah 
telah membangun sebuah rumah kecil untuk tempat tinggal Aisyah & 
bersama beliau. 

Hubungan kekeluargaan yang indah itu menjadi sebab lain yang semakin 
memperkuat hubungan antara kedua keluarga mulia tersebut. Kebahagiaan 
Ummu Ruman semakin besar tatkala melihat cinta Rasulullah yang begitu 
besar dilimpahkan kepada Aisyah. Selain itu, iajuga mendapat kesempatan 
'untuk semakin sering berkunjung ke kediaman Rasulullah sehingga mendapat 
pancaran dari sumber iman yang paling jernih, Rasulullah & 


Ummu Ruman turut merasakan pengalaman yang begitu pahit saat mc- 
inyaksikan putrinya, Ummul Mukminin Aisyah &, menjadi korban kedustaan 
seorang gembong munafik, Ibnu Salul. Dusta yang dikenal dengan Milnah 
al-lfki, yang begitu ramai dipergunjingkan di tengah umat. Ummu Kuman 
pun sempat jatuh pingsan karena saking tertekannya oleh fitnah yang ia 
dengar berkaitan dengan sang putri tercinta, Aisyah 4. Namun, Ummu 
Ruman menyembunyikan persoalan itu dari Aisyah, sebagai bentuk kasih 


sayangnya seraya merendahkan diri kepada Allah & agar Dia memberikan 
jalan keluar dengan cara yang terbaik. Akhirnya, Dia turunkan ayat-ayat 
mulia untuk membersihkan nama Aisyah 4s. 

Allah menghendaki agar Aisyah mengetahui fitnah yang tersebar 
di tengah umat itu melalui Ummu Masthah bin Utsatsah yang bercerita 
kepadanya. Oleh karena itu, Aisyah pulang ke rumah kedua orang tuanya 
seraya menangis mengadukan berita dusta tersebut. Dengan penuh haru 
disertai deraian sir mata yang membasahi kedua pipi, sangibu Ummu Ruman, 
mengatakan, “Wahai anakku, tenanglah, janganlah terlalu engkau pikirkan 
soal itu. Demi Allah, jarang sekali ada wanila cantik yang sangat dicintai 
suaminya dan mempunyai beberapa madu, kecuali pasti banyak berita kotor 
dilontarkan kepadanya." 

Allah & mengabulkan doa dari hati yang beriman dan penuh kesung- 
guhan dalam berdoa. Dia turunkan ayat-ayat yang mulia kepada Rasul-Nya 
untuk membersihkan nama Aisyah s& melalu al-ur'an yang dihaca dan 
dijadikan sebagai rujukan dalam beribadah kepada Allah oleh kaum Mukminin 
hingga hari Kiamat dan selama-lamanya? 4 


AN aaBi 
Ost ne nan Ioi Na Ru AI 


“Sesungguhnya, orang-orang yang membawa berita bokong itu adalah dari 
golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bakts berita bohong itu buruk bagi 
kamu, buhkun itu adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari meruka men- 
dapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa diantara mereka yang 
mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya 
azab yang besar,” (OS. An-Nir 11) 


Fase ini merupakan masa paling berat yang pernah dialami dan dilalui 
leh sang sahabat wanita agung, Ummu Ruman ini. Peristiwa ini sungguh 
mempengaruhi jiwanya hingga ia jatuh sakit. Ummul Mukminin Aisyah selalu 
merawat sang ibu selama sakit hingga mengembuskan napas terakhir, 

Bersama beberapa orang, Rasulullah #b turun ke dalam liang lahad 
Ummu Ruman dan berdoa, “Yz Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang telah 
dialami oleh Ummu Ruman karena Engkau dan karena Rasul-Mu.””8 


28 Tentang Hadis Ii. ihat pula: aklmam alBukhari dalam bab: “Iatr Ia idra sami'tumuhu 
“haru ahislinin bf enfasihim khairan". Begitu juga delarn Shahih Munir bah “Hadis YR" INo, 2770) 
Hal in juga telah kami bicarakan lebih rino dalam buku itu, paca bagian: “Sawidah Aisyah," 

3 “Ibnu Hajar, Op. Git, jl. 8, hm. 232. 


Semoga Allah merahmati sang wanita suci yung beriman dan terlibat 
dalam hijrah serta penyabar Islam ke seluruh penjuru negeri, Ummu Ruman. 
Semoga Dia memberinya tempat dalam keluasan surga-Nya. 


ang 


Ummu “Umarah 


Sang Pejuang yang Berani Berkorban 


Dataw Peranc Umur, Rasulullah 8 bersabda, "Aku tidaklah menoleh ke kanan 
maupun ke kiri, kecuali melihatnya sedang berperang untuk melindungiku." 
Ummu “Umarah, seorang sahabat wanita yang agung. Sehabiyah yang 
berani berkorban dan penyabar, serta terlibat dalam Bai'at Acgabah JI. la-lah 
orang yang bersama putra-putranya, perah didoakan oleh Rasulullah: “ 
(Allah, jadikanlah mereka sebagai teman-temanku di surga” Nama lengkapnya 
adalah Ummu 'Umarah Nasibah binti Ka'b bin Amr bin Auf bin MabdzO1 al- 
Khazrajiyyah an-Najjariyyah al-Anshiriyyah al-M3ziniyyah al-Madaniyyah. 


aa 


Ia ibu dari para sahabat pejuang yang mulia: Abdullah dan Hubaib bin Zaid 
bin Ashim bin Umar“ 

Ummu 'Umarah adalah salah seorang wanita Madinah yang paling awal 
memeluk Islam dan membela Rasululah, Pasalnya, Umunu 'Umarah adalah 
salah satu dari dua orang wanita yang pergi ke Mekah bersama sejumlah 
kaum Anshar untuk menyatakan bai'at kepada Rasulullah #37 

Pada masa jahiliyah, Urmrnu 'Umarah telah menikah dengan Zaid bin 
Ashim bin Umar dan memberikan keturunan yang saleh dan baik: Abdullah 
dan Hubaib. Setelah sang suami meninggal dunia, Ummu 'Umarah menikah 
lagi dengan sang pejuang yang beriman kepada Allah dan Rasul Nya: Chazyah 
bin Ama? 

Ummu 'Umarah memeluk Islam dan meneladani akhlak kaum Muslimin. 
Iman telah memenuhi hatinya hingga ia persembahkan diri, suami, dan anak- 


"8 Ibnu Hisyam, Op. Cit, jlk 2, hlm. 466. 

2 Ibnu Hisyam, Ihic. Ibnu Abcil Barr, Op. Cit. Jld 5, him. 550 dan Ibru Hajar, Op. Cit ld 
13, hlm 151, serta dalam Ibnu Sa'd, Op. Gi, ld. 8, hlm. 412. 

" Ibidl Ghizyah bersama istrinya, Ummu “Umarah terlibat dalam Ba'at Agabah Il Lihat: 
Ionu Hajar, Op. Gt, jo. 8 him. 55-56, 


Ba Pee ke aa 231 


anaknya untuk meninggikan kalimat kebenaran dan mengesakan Allah &, 
menyebarkan agama Islam, dan berjuang di jalan Allah selagi mereka mampu. 

Ummu 'Umarah, seorang pejuang yang berani berkorban ini, bersama 
kedua putra serta suaminya, Ghizyah bin Amr, terlibat dalam Perang Uhud. 
Pada pagi hari, ia pergi dengan membawa kantung air untuk memberi minum 
para prajurit yang terluka. Ia tidak mampu menahan diri ketika melihat 
pasukan Muslimin mengalami kekalahan karena tidak mengikuti petunjuk 
sang panglima, Rasulullah &. Ummu 'Umarah turun ke medan perang, 
menyerang kaum kafir, dan berjuang sekuat-kuatnya hingga mengalami dua 
belas luka berupa tusukan tombak ataupun sabetan pedang. 

Ummu Sa'id binti Sad bin Rab' mengatakan," “Aku bertandang ke 
kediaman Ummu "Umarah dan berkata: 'Ceritakanlah kepadaku tentang 
kisahmu dalam Perang Uhud." Ummu 'Umarah menceritakan: 

'Pada pagi hari, aku pergi menuju Gunung Uhud dan melihat apa yang 
dikerjakan oleh para sahabat. Aku berjalan membawa wadah berisi air. Aku 
sampai di hadapan Rasulullah yang berada di tengah para sahabat saat angin 
(kemenangan berpihak kepada kaum Muslimin. Ketika keadaan berbalik yang 
menyebabkan kaum Muslimin mengalami kekalahan, aku bergegas menuju 
Rasulullah dan terlibat dalam perang. Dengan pedangku, aku melindungi 
Rasulullah sekuat tenaga hingga aku mengalami sejumlah huka'.” 

Ummu Sa'id menceritakan, “Aku melihat di pundak Ummu 'Umarah 
terdapat luka yang melingkar. Aku pun bertanya: "Wahai Ummu 'Umarah, 
siapakah yang telah melukaimu? Ummu Umarah menjawab: 'Ketika para 
sahabat meninggalkan Rasulullah, datanglah Ibnu Gami'ah sambil berteriak: 
“Tunjukkan aku kepada Muhammad. Sungguh aku tidak akan selamat jika 
Muhammad selamat Selanjutnya, ia dihadang oleh Mush'ab bin "Umair dan 
beberapa orang lainnya. Aku termasuk dari mereka hingga ia menyerangku 
dengan sabetan ini. Aku telah membalasnya dengan beberapa kali sabetan, 
tetapi musuh Allah itu mengenakan dua baju besi" 

Dhumrah bin Sa'id al-Mazini menceritakan tentang neneknya. Ia berkata, 
“Nenekku terlibat dalam Perang Uhud untuk menyediakan air minum. Ta 
menceritakan: Aku mendengar Rasulullah bersabda: 'Sungguh posisi Nasibah 
binti Ka'b pada hari itu adalah lebih baik daripada posisi fulan dan fulan" 

Ummu 'Umarah berperang dengan sungguh-sungguh karena didorong 
oleh iman dan keyakinan akan kebenaran dalam membela Rasulullah 35. Pada 


"8 Ion Sa'd, Op, Cit, |d. 8, him. 412-413 can Ibnu Hisyam, Op. Cit, Jl. 2, hlm. 466-467. 


saat itu ia berperang dengan mengikatkan baju di perutnya hingga mengalami 
tiga belas luka. Ummu 'Umarah mengatakan, “Sungguh aku tidak melihat Ibnu 
Gami'ah” Ibnu Gami'ah adalah orang yang telah menyabet punggungnya. 
Sunguh ini merupakan pengorbanan terbesar darinya. 

Sekali lagi, juru bicara Rasulullah menyeru untuk menuju Hamra' al- 
Asad." Ummu 'Umarah pun tidak mampu bersabar dan tidak bisa tenang. 
Karen itu, ia segera menyingsingkan baju. Namun, Ummu 'Umarah tidak 
mampu menghentikan darah yang bercucuran dari tubuhnya akibat tuka 
yang dialami, Karena itu, sepanjang malam ia berusaha membalut luka 
hingga pagi merekah. Rasulullah merasa sangal bahagia alas keselamatan 
Ummu “Umarah, Beliau mengetahui kabar itu setelah sebelumnya mengutus 
Abdullah bin Ka'b al-Mazini untuk menenangkan dan menanyakan kabar 
Ummu 'Umarah: 

Demikiarlah, Ummu 'Umarah menceritakan apa yang ia alami dalam 
Perang Uhud itu, Ta menceritakan, “Aku melihat para sahabat meninggalkan 
Rasulullah hingga hanya tersisa tidak Icbih dari sepuluh orang. Aku, kedua 
anakku, dan suamiku berada di depan beliau dan melindungi beliau. Ketika 
itu beliau melihatku tanpa memakai perisai. Pada saat yang sama beliau juga 
melihat seseorang berlari dan mengenakan perisai maka beliau bersabda 
kepada orang tersebut: “Berikanlah tamengmu kepada orang yang berperang.” 

Laki-laki itu pun melemparkan perisainya dan aku segera memungutnya. 
Aku mengenakan perisai untuk melindungi Resulullah. Selanjutnya, 
para penunggang kuda"? menyerang kami. Andai saja mereka adalah 
prajurit pejalan kaki seperti kami, ix sya Allah kari mampu mengalahkan 
mereka. Berikutnya datanglah seseorang dengan menunggang kuda lahi 
jatuh tersungkur. Nabi $ berseru: Wahai putra Ummu “marah, ibumu! 
Ibumu!” Beliau menyuruh anakku untuk menolong diriku hingga aku men- 
jerumuskannya dalam kematian.” 

Diceritakan dari Abdullah bin Zaid sebagaimana dikutip uleh Ibnu Sa'd 
dalam “Ihahagat-nya” “Pada waktu itu, aku mengalami luka pada lengan 
kiriku. Seseorang menyerangku lalu pergi meninggalkanku. Darahku pun 


38 Hamra'akAsad adalah perang sesudah Perang Uhud. Dalam perang ii, Rasulullah berhasil 


mengusir Kaum musyrikin agar tdak kembali menyerang kaum Muslimin. 

2 Ibnu Sa'd, Up. Cit, jd, 0, hlm, 413, 

2 Iid 

28 Mereka adalah para prajurit Ouraisy yang mengejar dan membunuh para prajurit parah 
yang bertahan di atas gunung, Selanjutnya, nereka menyerang kaum Muslimin dari belakang hingga 
terjadilah apa yang terjadi dalam Perang Uhud tersebut. 

3 “Ibnu Sa'd, Op. Cit, ji. 8, him. Ala, 


aa 3 Pama Haggarai & 233 


mengalir dan tidak bisa berhenti hingga Rasulullah memerintahkan: 'Batutlah 
bukarsu" 

Tbv menghampiriku dengan membawa sejumlah balut di tangan. Semua 
perlengkapan untuk membalut luka telah ia siapkan. Selanjutnya, ibu mem- 
balu: lukaku sementara Rasulullah berdiri sambil melihatku. 

Ibuku berkata: 'Bangkitlah wahai anakku, dan seranglah mereka!" 

Rasulullah bersabda: “Siapa yang mampu melakukan seperti apa yang engkau 
lakukan wahai Ummu “Umarah'?” 

Unumu 'Umarah menceritakan, “Ketika itu muncullah laki-laki yang 
telah menyerang anakku. Rasulullah bersabda: Inilah orang yang telah me- 
nyerang anakmu" Aku segera menghadang laki-laki tersebut dan menebas 
kakinya hingga ia pun jatuh terduduk. Pada saat itu aku melihat Rasulullah 
tersenyum hingga gigi gerahamnya terlihat. Beliau bersabda: “Engkau telah 
menundukkannya Wahai Ummu 'Umarah' Selanjutnya, kami menyerangnya 
dengan senjata hingga ia terbunuh. Nabi & bersabda: “Segala puji bagi Allah 
Yang telah memberimu kemenangan atas musukmu dan merunjukkan pembalasammu 


dengan mata kepalamu sendiri" "35 


Masih dalam At-Thabagat, Tbnu Sa'd meriwayatkan dari al-Harits bin 
Abdullah. Ia berkata,? “Aku terlibat dalam Perang Uhud bersama Rasulullah. 
Saat para pasukan terpencar dan meninggalkan Rasulullah, aku dan ibuku 
mendekati beliau. Rasulullah bertanya: "Engkau putra Ummu Umarah?” 


Aku pun menjawab: Benar wahai Rasulullah” 

Rasulullah memerintahkan: “Panahlah!" 

Setelah itu, beliau kembali memerintahkanku: Ibumu...! Ibumu..! Bulutlah 
luka ibumu. Semoga Allah mentberkahi kalian karena AMlul Bait. Kedudukan ibumu 
adalah lebih baik daripada kedudukan fulan dan fulan. Sertoga Allah merahmati 
Ahtu Bait.” 

Ibuku, Ummu 'Umarah, menyahut: 'Doakanlah kepada Allah agar kami 
menemanimu di surga wahai Rasulullah 

Rasulullah pun berdoa: 'Ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di 
surga 

Ibuku berkata: 'Aku tidak peduli atas segala yang aku alami di dunia 
in. 


Ta 
8 Ibig) 0. 8 him. 414-415. 


Hari demi hari terus berlalu. Ummu "Umarah, sang wanita pejuang 
yang berani berkorban dan beriman ini selalu mengabdi kepada Islam dan 
menunaikan kewajiban, baik dalam perang maupun damai, dengan sekuat 
tenaga. Ummu “Umarah menyaksikan Baiat Ridhwan di Hudaibiyah bersama 
Rasulullah, Suatu batat untuk saling berjanji siap menjadi syahid di jalan 
Allah, Demikian pula, ia menyaksikan Perang Hunain bersama beliau. 
Ummu 'Umarah memiliki andil besar dalam segala hal yang bisa dilakukan 
oleh wanita beriman, yang memiliki rasa cemburu untuk membela agama 
dan Rasulnya 

Ummu 'Umarah 45 sangat dicintai oleh Rasulullah dan para sahabat 
karena mereka melihat iman yang benar dan sungguh-sungguh yang ia 
miliki. Mereka melihat bagaimana ia berjuang, borjihad, berpuasa, ibadah, dan 
bergantung kepada Allah #. Rasulullah acapkali berkunjung dan melewatkan 
beberapa saat di rumah Ummu 'Umarah. 

Suatu hari Rasulullah berkunjung ke rumahnya. Ummu 'Umarah menyu- 
guhkan sedikit makanan untuk beliau, Namun, Rasulullah mengajaknya 
untuk ikut makan hingga ia berkata, “Aku sedang puasa, wahai Rasulullah." 
Rasulullah menjawab, “Jika ada makaran yang dimakan di sisi orang yang berpuasa, 
para malaikat mendoakan makanan tersebut." 

Setelah Rasulullah wafat, sejumlah kabilah menjadi murtad dan keluar 
dari Islam. Tokoh dari kelompok ini adalah Musailamah al-Kadzdrab. Begitu 
Abu Bakar mengeluarkan keputusan tegas untuk memerangi kelompok murtad 
tersebut, Ummu “Umarah bergegas menghadap Abu Bakar untuk meminta 
ager diizinkan bergabung dengan pasukan terscbut dan berperang menumpas 
mereka yang murtad dari Islam. Abu Bakar ash-Shiddig mengatakan, 
“Kami tahu bagaimana kekuatanmu dalam perang maka pergilah dengan 
Asma Allah!” Ummu “Umarah segera pergi untuk berperang bersama putra 
tercintanya, Hubaib Ibnu Zaid bin 'Ashim. 

Dalarn perang melawan kaum murtad yang keluar dari Islam ini, Urunu 
“Umarah berjuang begitu keras. La menghadapi banyak bahaya dan kesulitan. 
Namun, Ummu “Umarah tetap gigih dan berani, tanpa tergoyahkan oleh apa 
pun. Setiap saat, jiwanya selalu berharap untuk menjadi syuhada di jalan 
Allah. 

'Anak tercintanya pun jatuh menjadi tawanan di tangan sang penjahat 
murtad, Musailamah al-Kadzdzab al-Hanafi, pemimpin Yamamah. Musailamah 
menimpakan berbagai siksaan yang sangat kejam agar putra Ummu Umarah 
beriman kepada kenabiannya. Namun, hal itu tentulah tidak akan pernah 


Ox. Bargam Laga Haggarai sis. 235 


terjadi. Pasalnya, putra Ummu 'Umarah selama ini tumbuh dan terdidik 
dalam keimanan, kesebaran, dan ketabahan untuk menanti saat pertemuannya 
dengan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, apakah oarang yang cinta pada kematian 
itu akan tunduk dengan ancaman sang laki-laki murtad dan pendosa ini? 
Musailamah al-Kadzdz4b bertanya, Apakah engkau beriman bahwa 
Muhamunad adalah utusan Allah?” 
Ta menjawab, “Benar.” 


Musailamah bertanya lagi, “Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah 
utusan Allah?" 


la menjawab, “Tidak.” 


Musailamah yang murtad dan kafir itu memotong beberapa anggota 
tubuh cang putra Ummu 'Umarah, satu per satu, sambil mengulang-ulang 
pertanyaan yang sama hingga sang anak gugur dengan tubuh terpotong- 
potong. Namun, semua itu tidak membuahkan apa pun. Pasalnya, setiap 
kali nama Rasulullah disebut, ia kian beriman dan menghaturkan shalawat 
kepada beliau. Sebaliknya, jika disebut nama Musailamah, si musuh Allah 
itu, ia berkata: “Aku lidak bersaksi.” 


Kali ini Ummu “Umarah pergi ke medan Perang Yamamah bersama 
putra keduanya, Abdullah. Demikian pula semua pejuang yang bergcrak 
melawan Musailamah al-Kadzdzab dan kaum murtad yang mendukungnya. 
Ummu “Umarah bergerak untuk menuntut balas terhadap orang yang telah 
membunuh anaknya dan demi membela agama Islam 

Pecahlah perang yang sengit dan kejam. Dalam perang ini, Ummu 
“Umarah, sang wanita pejuang yang rela berkorban, menampakkan kecakapan 
berperang yang mengagumkan para laki-laki. Ummu 'Umarah begiti her- 
semangat untuk membunuh si musuh Allah yang murtad itu, Musailamah 
al-Kadzdzab. Namun, takdir menghendaki agar Abdullah, putranya, itulah 
yang membunuh Musailamah sebagai gishash untuk Hubaib. Alhasil, Islam 
beserta kaum Muslimin pun terhindar dari kejahatannya. 

Begitu mengetahui bahwa Musailamah yang murtad itu terbunuh, Ummu 
“Umarah tersungkur dan bersujud menghadap Ka'bah asy-Syarifah untuk 
bersyukur kepada Allah atas gadha-Nya serta perjuangan kedua anaknya, 
Abdullah dan ubaib 


Tahun demi tahun telah berlalu. Ummu 'Umarah telah merjadi wanita 
berusia lanjut yang selalu di rumah dan menjadi pusat bagi kunjungan para 


sahabat mulia, sebagai bentuk penghormatan kepadanya atas keberaniannya 
dan penghormatan Rasulullah kepadanya. 


Musa bin Dhamrah bin Sa'id meriwayatkan dari ayahnya. Ta berkata?” 


“Umar bin Khaththab datang membawa sejumlah baju. Salah satunya ada 
satu baju baru yang berukuran besar, 

Seseorang bertanya: 'Baju ini dengan harga sekian. Tidakkah engkau 
mengirimkannya untuk istri Abdullah bin Umar” 2 

Umar menjawab: “Itu adalah bencana yang tidak akan kuberikan kepada 
Tonu Umar." 

Selanjutnya, Umar memerintahkan: 'Kirimkanlah baju ini kepada orang 
yang lebih berhak, yaitu Ummu “Umarah Nasibah binti Ka'b. Pasalnya, dalam. 
Perang Uhud, aku mendengar Rasulullah & bersabda: “Aku tidaklah menoleh 


Ie kanan maupun ke kiri, kecuali melihatnya berperang untuk melindungiku'” 


Ummu 'Umarah menjalani masa-masa terakhirnya dengan selalu berada 
di rumah, menghabiskan waktu untuk beribadah, dan khusyuk dengan hati 
penuh keridhaan terhadap Allah dan Rasul-Nya atas segala perjuangkan yang 
perah ia lakukan bersama kedua anaknya, demi mengangkat agama Allah 
dan membela Rasul-Nya. Akhirnya, Ummu “Umarah menyerahkan jiwanya 
yang suci kepada Allah #. Demikian itu setelah ia berhasil mempersembahkan 
contoh yang paling ideal tentang jihad dan berkorban dijalan Allah dalam 
membela Rasulullah $$. Ummu “Umarah menjadi teladan sesungguhnya 
bagi wanita mukminah yang bersungguh-sungguh memperjuangkan 
dan menghidupkan agama. Wanita yang kuat dan pejuang yang mampu 
melahirkan anak-anak mukmin yang jujur dan saleh hingga menjadi para 
pejuang di jalan Allah. 

Semoga Allah merahmatimu wahai sahabat wanita yang agung. Sahahiyah 
yang berbaf'at kepada Rasulullah pada malam Bai'at Agabah II Semoga Allah 
memuliakan kesabaranmu atas berbagai cobaan, perjuanganmu di jalan Allah, 
dan harapanmu hanya kepada-Nya. 


2ee 


F7 Ibnu Sad, Op. Ot, jld. 8, hlm, 415. 
38 Maksudnya, Shafiyah binti Abu Ubaid 


De asam gutammat Hagami 5, 237 


3 Sela 


Ummu Sulaim binti Malhan 


Ar-Rumaish3Bermahar Surga 


Allah $ berfirman. 


ef 
DepaB 


“Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri 
sekalipun mereka dalam kesusahan." (OS. Al-Hasyr: 9) 


DIRIWAYATKAN DARI Anas bin Malik dari Nabi #5 beliau bersabda, “Aku 
memasuki surga lalu mendengar suara longkah kaki di depanku, Ternyata ia adalah 
ar-Rumaish4 Ummu Sulaim binti Malhan.” 

Ar-Rumaish4' Ummu Sulaim binti Malhan, seorang sahabat wanita nan 
agung sekaligus istri yang salehah, juru dakwah yang pandai, dan berakhlak 
mulia. Ja adalah ar-Rumaish4”" yang mendapat nama kinayah Ummu Sulaim 
binti Malhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Najjar al-Anshariyyah al- 
Khazrajiyyah. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu sulaim. Wanita yang 
memiliki kecantian dan kelurusan pandangan serta kecerdasan dan akhlak 
yang mulia. Engkau telah menjadi bahan perbincangan di Mekah dengan 
segala sifat terpuji yang engkau miliki dan semua lidah memujimu. Pasalnya, 
segala sifat terpuji yang dimiliki oleh Ummu Sulaim telah membuat para Iclaki 
berlomba untuk melamar dan mendapat kehormatan nasabnya. 

Suatu hari Ummu Sulaim dipinang oleh saudara sepupunya, Malik bin 
Nadhr, dan pernikahan pun segera berlangsung. Dari pernikahan ini, Ummu 
Sulaim mempersembahkan seorang putra yang bernama Anas bin Malik. 


79 Dalam beberapa sumber disebut dengan nama: ar-Rumaisha", arRumaidha”dan al- 
Ghumaisha 


Semua ini berlangsung pada masa jahiliyah sebelum munculnya Islam dan 
dakwah Nabi. 


Begitu cahaya Muhammad merekah untuk memberi hidayah menuju 
Islam, Ummu Sulaim bergegas unttik membaf'at Rasulullah 8 dan mengikuti 
agama yang benar serta mengesakan Allah $. Jadi, Ummu Sulaim adalah 
salah seorang wanita yang paling awal berbajat untuk masuk Islam. Dalam 
hal ini, ia tidak peduli terhadap segala gangguan kaum musyrik dan kaum 
kafir yang menimpa dirinya. Pasalnya, ia juga dikucilkan dan disiksa oleh 
sang suami, Malik bin Nadhr. 

Ketika mengetahui istrinya masuk Islam dan menjadi pengikut dakwah 
Nabi, Malik, sang suami, marah dan murka, Malik pun meneror dan meng- 
ancam sang istri. Kepada istrinya, Malik berkata?" “Apakah engkau cenderung 
kepadanya?” Dengan penuh keteguhan dan keyakinan atas apa yang ia imani, 
Ummu Sulaim menjawab, "Aku bukan sekadar simpati, melainkan aku telah 
beriman.” Selanjutnya, Ummu Sulaim mengajari anaknya yang masih kecil, 
“Anas, untuk mengucapkan syahadat: 

“Ucapkanlah: “Tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah'.” 


Sang suami melarang dan berkata, "Jangan engkau rusak anakku" 
Ummu Sulaim menjawab, “Aku tidaklah merusaknya. Justru aku mengajar 
dan mendidiknya." 


Ketika sang suami tidak mampu lagi menemukan cara untuk mengeluar- 
kan istrinya dari agama baru ini, ia mengatakan bahwa dirinya akan pergi dari 
Tumah dan hijrah ke Syam tanpa pemah pulang kembali, meninggalkan sang 
islri bersama anaknya. Hal ilu benar-benar terjadi. Malik meninggalkan rumah 
dan mengembara tanpa tahu ke mana jalan yangia tempuh hingga bertemu 
dengon scorang musuh dan dibunuh. Ketika sang istri yang setia, Ummu 
Sulaim, mengetahui suaminya terbunuh, ia sangat bersedih dan berserah 
diri. Ia berkata, “Sungguh aku tidak akan menyapih Anas sebelum ia berhenti 


menyusu dan aku tidak akan menikah lagi sebelum Anas menyuruhku, 


Ummu Sulaim berusaha keras mendidik anak semata wayangnya me- 
nurut ajaran Islam hingga sang anak tumbuh menjadi remaja yang bisa 
diandalkan. Dengan malu-malu, Ummu Sulaim membawa sang anak dan 
mengajaknya untuk menghadap kepada Rasulullah aI-Habib al-Mushtafa. 


D8 Riwayat dari Ishag bin Abdullah yang dikutip oleh Ibnu Sa'd dalam Ath-Thubagat jld. 8, 
hlm, 425-426, 
#8 Ibnu Sa'd Ibid jld. 8 hlm. 426, 


Ia tawarkan kepada beliau agar buah hati dan anak semata wayangnya itu 
diterima untuk menjadi pelayan beliau. Untuk mengabdi kepada beliau 
sekaligus untuk mendapat pancaran dari ajaran-ajaran sunnah Nabi yang 
mulia. Tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah selain menerima dan me- 
nyenangkan Ummu Sulaim. 

Hati Abu Thalhah terkesan saat mendengar kisah tentang Ummu Sulaim 
dan anaknya, Anas bin Malik. Ia yang masih seorang kafir itu pun hendak 
melamar dan menikahi Ummu Sulsim. Ia pun menawarkan mahar yang 
sangat mahal demi bisa menikahi Ummu Sulaim, tetapi kejutan yang begitu 
besar membuat lidahnya tidak bisa berbicara saat sang wanila mukminah nan 
saleh itu menolak lamaran Abu Thalhah dengan sikap sombong dan angkuh. 
Ummu Sulaim berkata, “Aku tidak mungkin menikah dengan seorang laki- 
laki musyrik. Wahai Abu Thalhah, tidakkah engkau tahu bahwa Tuhanmu 
adalah Tuhan yang diukir oleh budak keluarga si fulan dan andaipun kalian 
nyalakan api di dalamnya, pastilah mereka terbakar.” 

Dari Ummu Sulaim binti Malhan dalam riwayat Ibnu Sa'd, disebutkan 
bahwa Umma Sulaim berkata? “Wahai Abu Thalhah, tidakkah engkau tahu 
bahwa Tuhanmu yang engkau sembah itu tiada lain hanyalah batang pohon 
yang tumbuh dari dalam tanah, yang diukir oleh budak si fulan?” 

Abu Thalhah menjawab, “Benar” 

Meka Ummu Sulaim menyahut, “Tidakkah engkau merasa malu untuk 
menyembah kayu yang tumbuh dari dalam tanah yang dipahat oleh seorang 
budak bin fulan? Apakah engkau mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain 
Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah lalu aku rela menikah 
denganmu? Aku tak mengiginkan mahar darimu selain hal itu." 

Abu Thalhah menjawab, “Beri aku kesempatan untuk berpikir." 

Abu Thalhah pun pergi dan berpikir beberapa waktu. Sctclah itu, ia 
kembali datang dan mengucapkan, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." 

Ummu Sulaim berkata, “Wahai Anas, bangkitlah dan nikahkanlah Abu 
Thalhah.” 

Ummu Sulaim, sang juru dakwah yang beriman dan setia. Ketika kedudu- 
kan, harta, dan pemuda berada di depan matanya, Ummu Sulaim menolak 
dengan bangga dan penuh hormat. Ia sadar bahwa Islam yang ada dalam 


PE Ttm 
Nu'aim, Op. C 


4 Op. Gi, ld. 8, hlm. 427 dan Ibnu Hajar, Op. CL, Jd. 8 hm. 243, serta Abu 
jI6.2, hlm, 59. 


28 Ibnu Sa'd, Loc. Gi, 


hatinya itu lebih jaya dibandingkan dengan segala nikmat dunia yang fana. 
Ia pun mampu mengambil mahar dari Abu Thalhah dengan penuh sopan 
dan hormat saat ia berkata kepada Abu Thalhah: "Wahai Abu Thalhah, orang 
sepertimu tidaklah layak ditolak. Akan tetapi, engkau adalah laki-laki kafir, 
sedangkan aku adalah wanita mukminah. Tidaklah patut jika aku menikah 
dengenmu," 

Maka Abu Thalhah menyahut, “Apakah yang engkau inginkan?” 

Dengan penuh kesopanan dan keyakinan, Ummu Sulaim menjawab, 
“Apa yang aku inginkan?” 

Abu Thalhah berusaha merayu dengan kenikmatan dunia: "Emas dan 
perakkah? 

Ummu Sulaim menjawab, “Sungguh aku tidak menginginkan emas 
maupun perak. Namun, aku ingin engkau memeluk Islam.” 

Abu Thalhah menyahut, “Siapakah yang bisa membawaku untuk 
itu?” 

Dengan gembira dan senang, Urunu Sulaim menjawab, “Rasulullah &." 

Abu Thalhah bergegas menemui Rasulullah yang saat itu beliau sedang 
duduk di antara para sahabat. Begitu melihat Abu Thalhah, beliau mem- 
beritahu para sahabat, “Abu Thalhah mendatangi kalian dengan cahaya Islam di 
kedua matanya," 

Abu Thalhah telah tiba di hadapan Rasulullah. Ia pun menceritakan 
tentang apa yang diminta oleh Ummu Sulaim binti Malhan. Abu Thalhah 
menyatakan Islam di depan umum lalu menikahi Ummu Sulaim menurut 
sunnah Allah dan Rasul-Nya dengan mas kawin yang tak ternilai dengan 
harta benda, yaitu Islam.“ Demikianlah, diriwayatkan dari Anas bin Malik, 
ia berkata, "Aku tidak pemah mendengar seorang wanita pun yang mendapat 


mahar lebih berharga dibandingkan dengan Ummu Sulaim. Mahamnya adalah 
Pa 


Islarn."? 

Demikianlah Ummu Sulaim, sang sahabat wanita yang beriman dan 
agung, ini menjalani kehidupan rumah tangga bersama Thalhah berdasarkan 
ajaran Islam yang paling luhur. Ummu Sulaim juga menjadi contoh bagi istri 
salehah dengan sebaik-baiknya memegang hak-hak suami yang beriman. 
Sebagai contoh bagi seorang ibu yang pengasih dan salehah, seorang pendidik 
yang mulia dan pendakwah bagi anak-anaknya. 


BI Amat 
hlm. 5960. 
2» Dalam Sunan an-Nas3”i (6/114) melalui Ja far bin Sulaiman dan Tsabit bin Anas, 


16/11) Ibnu Hajer, Op. CiL, jd 8, hlm. 243 dan adlzDahabi, Op. CIL jd. 2, 


Ox. Sargam Huhamm 


Anas bin Malik menceritakan tentang bagaimana cinta Abu Thalhah 
kepada Islam dan Rasulullah # Ia berkata, “Abu Thalhah adalah sahabat 
'Anshar Madinah yang paling kaya. Hartanya yang paling ia cintai adalah 
kebun Bairaha dan letaknya berhadapan dengan masjid Rasulullah. Beliau 
biasa memasuki taman itu dan minum airyang ada di dalamnya. 


Allah & berfirman, 


“Kamu sekali kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum 
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (OS. Ali-“Imran: 92) 


Ketika Allah menurunkan ayat di atas, Abu Thalhah mendatangi 
Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah me- 
murunkan ayat ini sementare hartaku yang paling aku cintai adalah kebun 
Bairaha, Karena itu, kebun ini aku sedekahkan karena Allah Jan aku berharap 
kebaikan serta penyimpanannya di sisi Allah. Karena itu, gunakanlah kebun 
ini sekchendakmu, wahai Rasulullah.” Rasulullah bersabda, “Selamat. Itu 
adalah haria yang menguntungkan, Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku 
lelah mendengar apa yang engkaw katakan dan aku menyarankan agar engkau 
memberikannya kepada orang-orang terdekatmu.” Abu Ihalhah membagikan 
kebun tersebut kepada para kerabat dan sepupunya.” 

Kepada suami istri ini, Allah mengaruniakan seorang anak laki-laki 
yang tampan dan diberi nama Abu 'Umair, agar menjadi penyejuk hali 
dan penghibur bagi mereka dengan segala tingkah lakunya. Suatu ketika, 
mercka menangkap scckor burung untuk menjadi mainan si bocah. Burung 
itu kemudian mati hingga si bocah sangat bersedih dan menangis. Hal itu 
dilihat oleh Rasulullah hingga beliau menghibur dan menenangkannya. Beliau 
bersabda, “Wahai Abu “Umair apa yang dilakukan oleh si pipit kecil ini?” 

adha Allah menghendaki untuk menguji Ummu Sulaim dan Abu 
Thalhah, suaminya, dengan anak yang tampan dan tercinta ini. Anak kecil 
yang manja itu jatuh sakil hingga kedua orang tuanya sibuk merawalnya. 
Salah satu kebiasaan sang ayah sctiap kali pulang mencari nafkah atau shalat 
dan menemui keluarga adalah mengucapkan salam lalu bertanya tentang 
kesehatan anaknya. Ia tidak merasa tenang sebelum melihat anaknya tersebut. 


"HR, Bukhari, bab “Az-Zakat'ala alAgarib', jld, 2, him. 126 dan Muslim dalam bab “Fadhl 
an-Nafagah wa 2sh-Shadagah 'ala akAarahin wa 2z-Zauj” (No. 093) 
2? HR. Bukhari dalam AKAJab bab “AHSimbat la ank 


A14. 7, lm. 109, Muslim dalam 


Adab bab “Istihbab Tahnik Maulud 'inda Wiladatihi" (No. 2150) dan Abu Dawud dalam Adab 
(No. 4953). 


Suatu hari ia pergi untuk suatu pekerjaan. Saat itulah sang anak ber- 
istirahat untuk selama-lamanya. Sang ibu yang beriman dan penyebar itu pun 
menerima kematian anaknya dengan hati penuh keridhaan dan kepasrahan. 
Ja pun bangkit untuk memandikan, mengafani, dan merawat jasad anaknya 
tersebut. Setelah itu, Ummu Sulaim baringkan si snak di atas ranjang dengan 
berselimut pakain kemudian ia mengucapkan, “Ind bilah wa innd Haihi rajin." 
Ia menoleh kepada semua orang yang hadir dan berkata, “Jangan ada seorang 
pun yang memberitahukan hal ini kepada Abu Thalhah. Biarkan aku sendiri 
yang memberitahunya!” 

Ketika sang suami tercinta telah pulang dari bekerja, Ummu Sulaim pun 
telah mengeringkan air mata duka dan kasih sayang di kedua matanya. Ia 
bersiap-siap untuk menyambut kodatangan sang suami dan mempersiapkan 
hidangan makan malam untuknya, Abu Thalhah bertanya, "Apakah yang 
dikerjakan oleh Abu 'Umair?” Dengan wajah yang tenang, Ummu Sulaim 
menjawab, “Sekarang ia sudah sangat tenang." 

'Abu Thalhah mengira bahwa Allah telah memberikan kesembuhan 
kepada anzknya yang tampan itu. Ia merasa senang melihat anaknya yang 
tampak tenang dalam tidurnya dan ja pun tidak berani mendekat karena takut 
mengganggu tidurnya. Sang istri menyuguhkan makan malam kepadanya. 
Abu Thalhah segera makan dan minum kemudian mengucap syukur atas 
semua itu. Ummu Sulaim telah bersolek dan mengenakan pakaian yang 
paling indah lalu mendekati sang suami hingga terjadilah sebagaimana yang 
layaknya terjadi antara suami dan istrinya 

Setelah melihat suaminya telah menyantap hidangan makan, minum, dan 
menikmati dirinya, hatinya telah merasa tenang terhadap keadaan anaknya 
maka Ummu Gulaim bersyukur karena tidak mengejutkan sang suami dan 
menodai makan serta kebahagiaannya. Beberapa saat ia biarkan Abu Thalhah 
untuk menikmati tidurnya yang pulas. 

Ketika malam telah larut Ummu Sulairn berbicara kepada suaminya, 
“Wahai Abu Thalbah, jika ada sekelompok orang meminjamkan sesuatu 
kepada satu keluarga lalu mereka meminta kembali barang tersebut, apakah 
keluarga itu berhak menghalangi?” 

Abu Thalhah menjawab, “Tidak.” 

Ummu Sulaim bertanya lagi, “Bagaimana menurutmu jika keluarga ter- 
sebut merasa keberatan karena barang pinjaman itu diminta kembali karena 
mereka telah merasakan manfaatnya?” 

Abu Thalhah menjawab, “Itu tidak benar” 


Drag uhammad Haggarai & 243 


Ummu Sulaim mengatakan, “Sesungguhnya, anakmu adalah pinjaman 
dari Allah dan Dia telah mengambilnya kembali. Karena itu, bersabarlah!” 

Abu Thalhah tidak mampu menahan diri. Dengen marah, ia menjawab 
kata-kata istrinya: “Engkau biarkan aku dan setelah engkau bujuk aku, baru 
engkau ceritakan tentang anakku? Sungguh aku akan melaporkan hal ini 
kepada Rasulullah." 

Ketika pagi telah merekah, Abu Thalhah bergegas untuk menghadap 
kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan 
istrinya, Ummu Sulaim. Rasulullah menjawab, “Semoga Allah memberkahi 
malam kalian." 

Malam itu, Ummu Sulaim mengandung Abdullah bin Abi Thathah. Suatu 
malam Ummu Sulaim melahirkan Abdullah lalu ia mengutus anaknya Anas 
bin Malik untuk menghadap Rasulullah dan mengatakan, “Bawalah bayi dan 
keranjang berisi beberapa butir kurma itu kepada Rasulullah #f agar belian 
yang menahniknya dan memberinya nama!” 

Anas bin Malik menceritakan, “Aku pun membawa si bayi untuk meng- 
hadap kepada Nabi #f. Beliau menjulurkan kedua kaki dan membaringkan si 
bayi lalu mengambil sebutir kurma yang beliau kunyah dan beliau suapkan 
kepadasi bayi. Si bayi pun menelan kurma tersebut." 

Rasulullah bersabda, “Kaum Anshar itu tidak senang selain pada biji kurma." 

Anas bin Malik berkata, “Berilah ia nama wahai Rasulullah.” 

Rasulullah menjawab, “Namanya adalah Abdullah.” 

Setelah tumbuh menjadi remaja, Abdullah bin Abi Thalhah menikah 
dan meninggalkan keturunan yang saleh. Ta dikarunia sepuluh orang anak.” 

Istri sekaligus seorang sahabat agung, Ummu Sulaim, dan suaminya 
yang beriman itu meninggalkan banyak kenangan. Salah satu di antara hal 
yang paling penting dan berkesan adalah bahwa Allah #& menurunkan ayat 
al-Our'an berkaitan dengan mereka. Abu Hurairah & menceritakan, "Ada 
seorang laki-laki mendatangi Rasulullah 8 dan berkata: Sungguh aku adalah 
orang yang kepayahan'.” Rasulullah pun segera mendatangi salah seorang 
istri beliau dan menanyakan tentang keadaan rumahnya. Sang istri menjawab, 
“Demi Tuhan yang mengulusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki apa 
pun selain air.” Selanjutnya, beliau pergi kepada istri beliau yang lain dan ia 
pun memberikan jawaban yang sama. Semua istri beliau membori jawaban 


(D6 Banyak vers tentang wafatnya Abu "Umair Lihat: Ibnu Sx, Op Ci, jld 8, hlm. 431-432, 
Ibnu Hajar, Op. Ot ild. 13, hlm. 228 dan adzDzahabi, Op. Cit, jld 2, him. 59. 
2» Ibnu Hajar, Op. Gt, la. 13, hlm. 228, 


yang sama. Pada akhirnya, Rasulullah bersabda, “Siapa yang di antara kalian mau 
menjamu laki-laki ini maka Allah merahmatinya.” Ketika itu berdirilah seorang 
laki-laki Arshar yang bernama Thalhah. Ia berkata, "Saya wahai Rasulullah.” 

Abu Thalhah segera membawa laki-laki tersebut ke rumahnya. Selanjut- 
nya, ia bertanya kepada istrinya (Ummu Sulaim), “Apakah engkau memiliki 
sesuatu?” 

Ummu Sulaim menjawab, “Tidak, kecuali makanan anak-anak kita." 

'Thalhah berkata, “Bujuklah mereka dan tidurkanlah. Jika tamu kita 
masuk, tunjukkanlah seolah kita sedang makan. Jika ia julurkan tangan untuk 
makan, bangkitlah dan padamkanlah pelita kita!” 

Ummu Sulaim benar-benar melaksanakan perintah suaminya. 

Meroka semua telah duduk. Si tamu segera menyantap hidangan se- 
mentara mereka berdua kelaparan sepanjang malam. Pada pagi harinya 
Abu Thalhah pergi menghadap Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, “Allah 
sungguh kagum terhadap fulan dan fulanah." Dalam riwayat yang lain disebutkan 
bahwa Rasulullah 45 bersabda, "Allah sungguh kagum terhadap apa yang telah 
kalian lakukan terhadap tamu kalian.” 

Pada saat itu Allah #5 menurunkan ayat: “Dan mereka mengutamakan 
(orang orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan." 
(OS. Al-Hasyr: 9) 

Ummu Sulaim binti Malhan, sahabat wanita yang agung ini, memiliki 
peran besar dalam dakwah Islam. Terlebih dalam keterlibatannya bersama 
para mujahid muslim dalam menghadapi para musuh yang kafir. 

Dalam Perang Hunain, Ummu Sulaim menunjukkan sikap kepahlawanan 
yang membuktikan keberanian dan ketangguhnya serta peran pentingnya 
dalam membangkitkan api semangat di dada para mujahid, mengobati mereka 
yang terluka, dan memberi minum untuk mereka yang sakit Bahkan, ia siap 
untuk membela diri dan menghadapi musuh yang mendekati dirinya. Saat 
itu Ummu Sulaim sedang mengandung janin Abdullah bin Abi Thalhah. 
Dalam peperangan itu, Ummu Sulaim terlihat sedang menghunus pisau yang 
diikatkan di perutnya. Abu Thalhah, suaminya, berkata, "Wahai Rasulullah, 
Ummu Sulaim membawa pisau.” 


28 HR. Muslim dalami akAsyrubah, bab “Ikram adi-Ohaif we tadi A 


drihi" (No. 2054) 


Diriwayatkan pula oleh Bukhari dalam faclha 4 a#shhaib bab “Wa yu “tsirIna 'ala anfusihim walau 
ikina bihinn kheshashah” (No. 4/226) 


Ummu Sulaim pun menjawab, “Wahai Rasulullah, aku membawanya 
untuk berjaga-jaga kalau ada seseorang dari kaum musyrikin itu mendekat 
kepadaku, akan aku tusuk perutnya dengan pisau ini.” 

Rasulullah tersenyum kemudian bersabda, “Wihai Ummu Sulaim, sesung: 
gulnya Allah telah mencukupi dar memberi kebaikan? 

Ummu Sulaim «& memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah 
karena beliau tidak pernah memasuki rumah selain rumah Ummu Sulaim”? 
di samping rumah istri-istri beliau, Rasulullah pernah memberikan kabar 
gembira dengan surga kepada Ummu Sulaim. Beliau bersabda, "Aku memasuki 
surga lalu kudengar suara langkah kaki. Aku pun bertanya: “Siapakah ia?" Mereka 


menjawab: “Ia adalah ar-Rumaisha? binti Malhan, Ummu Anas bin Malik "48 


Rasulullah $& sangat menghormati dan menghargai Ummu Sulaim. 
Beliau pemah berkunjung dan shalat di rumah Ummu Sulaim. Ibnu Sa'd 
meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, “Kadangkala Nabi # me- 
ngunjungi Ummu Sulaim lalu waktu shalat tiba maka beliau shalat di atas 
alas kami, yaitu tikar yang beliau perciki dengan air." 

Ibnu Sad juga meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dari Ummu 
Sulaim, bahwa ia mengatakan, “Rasulullah $& tidur gailuah?” di rumahku. 
Begitu aku menggelar alas, beliau segera tidur dan mengeluarkan keringat. 
Aku mengambil wadah minyak wangi dan mencampurnya dengan keringat 
beliau," 

Ibnu Sa'd juga meriwayatkan dari al-Barra' bin Zaid”? bahwa Nabi & 
tidur gailulah dirumah Ummu Sulaim, di atas tikar kulit, hingga berkeringat. 
Setelah itu, beliau bangun sementara Ummu Sulaim mengusap keringatnya. 
Rasulullah bertanya, “Wahai Ummu Sulaim, apa yang selang engkas kerjakan?” 
Ummu Sulaim menjawab, “Aku mengambil keringat ini dengan mengharap 
berkah yang keluar dari tubuhmu.” Rasulullah pun tidak melarang perbuatan 
Ummu Sulaim tersebut. 


#1 Ibnu Sa'd, Op. UL, Jd. 8, him. 425 dan adzDzahabi, Up. CIL jd. 2 hlm. 60. 

14 Delam Syarah Shahih Muslin, an Nawewi menceritakan bahwa Urmu Sulaim dan Umima 
Haram, saudaranya, adalah bibi Rasulullah $ dan merupakan mahram karena radha/ atau nasab. 
Karena itu, halal bagi beliau untuk masuk dan tinggal di dalam rumah rnereka. Mayorites ulama 
mengatakan, “Hal ini menjadi dali tentang bolehnya mahram memasuki rumah (bertemu dengani 
mahramnya sekaligus menunjukkan lerangan bagi lakiaki untuk menemui wanita anabi meskipun 
ia adalah lakilaki saloh. 

148 HR, Bukhari dalem fadha "Ashhab arNabi SA.W. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam 
adha ash-Shahabah bab “Min Fadh 4 Ummi Sulaira" (No. 4456) 

8 Ibnu Sa'd, Op. Gt, Id. 8, hlm. 427, 

15 oil 

4 Gjilulah adalah istirahat i tengah hari walaupun tidak disertai tidur, 

9 Mo 


Ibnu Sa'd meriwayatkan pula dari al-BarrA' bin Zaid dari Anas bin Malik 
bahwa ia menceritakan, “Rasulullah menemui Umumu Sulaim di dalarn 
rumahnya. Dalam rumah tersebut ada sebuah geriba (wadah air) yang ter- 
gantung dan berisi air. Rasulullah meraih geriba tersebut dan meminum air 
dari mulut geriba itu sambil berdiri, Setelah itu, Ummu Sulaim mengambil 
geriba tersebut, memotong mulut geriba, dan menyimpannya untuk dirinya." 

Ummu Sulaim menceritakan, “Rasulullah datang lalu tidur gailulah di 
rumahku dengan beralaskan hamparan kulit dan beliau mudah berkeringat. 
Suatu hari beliau datang dan aku kumpulkan keringatnya lalu kusimpan 
keringal itu dalam tabung. Tidak lama kemudian, Rasulullah terbangun dan 
bertanya: “Apa yang engkau kerjakan wahai Ummu Sulaim?" 

Aku menjawab: 'Aku hendak mencampur sisa keringatmu dengan minyak 
wangi milikku." 

Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Anas bin Malik 4&?# bahwa Nabi sfj ketika 
sedang mencukur kepalanya di Mina, Abu Thalhah memungut potongan 
rambut beliau. Selanjutnya, datanglah tukang bekam dan membawanya 
kepada Ummu Sulaim, Ummu Sulaim menyimpan rambut tersebut di dalam 
sumurnya. 

Ibnu Sa'd, dalam Thabrgat-nya meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa 
ja berkata, “Rasulullah datang bertamu kepada Ummu Sulaim. Ia pun 
menyuguhkan kurma dan mentega kepada beliau, Rasulullah bersabda: 
“Kembalikanlah mentega dan kurma kalian ke dalam wadahnya karena aku sedang 
berpuasa, Rasulullah berdiri di sudut rumah, menunaikan shalat sunnah, lalu 
mendoakan Ummu Sulaim dan keluarganya. 

Ummu Sulaim berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 
sesuatu yang istimewa." 

Rasulullah bertanya: "Apakah itu?" 

Ummu Sulaim menjawab: 'Pembantumu, Anas bin Malik." 

“Anas menceritakan, "Rasulullah tidak pernah lupa mendoakanku untuk 
kebaikan akhirat maupun dunia.” Rasulullah berdoa, “Ya Allah, karuniailah 
ia haria dan anak, berkahilah ia!” Anas berkata, “Aku adalah salah seorang 
sahabat Anshar yang paling banyak harta dan anak” Ketika wafat, Anas &, 
meninggalkan 129 anak. 


Ox. Sargam Huhamm 


Ibnu Abbas menceritakan bahwa Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Abu Thalhah dan anak gadisnya menunaikan haji 
meninggalkan aku.” Rasulullah #9 menjawab, "Menunaikan umrah pada bulan 
Ramadhan mencukupimu untuk menggantikan haji bersamaku.” 

Demikianlah, sang sahabat wanita yang agung, Ummu Sulaim binti 
Malhan, telah menjalani kehidupan Islam yang indah di dekat Rasulullah 
#8 Ia telah berhasil menyerap dan mengambil ajaran iman yang benar dari 
“mata air mbutwah paling jemih, Ummu Sulaim hidup sebgai istri yang salchah, 
tulus, dan seorang pendakwah nan bijak, Di samping itu, ia adalah wanita 
pejuang nan pemberani dan ibu yang mendidik serla mengawasi anaknya 
dengan baik 

Semoga Allah meridhaimu wahai sahebiyah yang mendapat kabar surga 
dari Rasulullah. Semoga Allah meridhai suamimu, Abu Thalhah, juga anakmu, 
Anas bin Malik yang telah memasuki madrasah paling agung dan dikenal 
oleh dunia, yaitu madrasah nubuwah. Saat itu usianya belim genap sepuluh 
tahun dan telah menjadi salah satu mercusuar Islam sepanjang masa, Semoga 
“Allah meridhai mereka semua dar menempatkan mereka dalam surga-Nya 
nan luas 


a10 


Ummu Harim binti Malhan 


Sang Mujahidah di Atas Lautan 


Rasurortan & peRsarDA, “Pasukan pertama dari umatku yang berperang dengan 
menyeberangi laut maka mereka teleh diwajilikan (masuk surga)" 

Ummu Haram bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk di 
antara mereka?” 

Rasulullah menjawab, “Ya, engkau termasuk di antara mereka.” 

Ummu Har4m binti Malhan, sahabat wanita yang agung, yang syahid 
dalam laut dan rindu untuk melihat surga abadi. Ia adalah Ummu Haram binti 
Malhan bin Khalid bin Zaicl bin Haram bin Jundub bin 'Amir al-Anshariyyah 
al-Bukhsriyyah. Ia adalah saudari kandung dari Ummu Sulaim binti Malhan. 
Ummu Haram adalah seorang sahabat wanita nan agung sekaligus bibi 
dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah &, dan istri dari sahabat besar, 
“Ubadah bin ash-Sh4mit”: 

Ummu Harim binti Malhan adalah salah seorang sahabat yang memiliki 
nasab, kedudukan, dan kekayaan di tengah kaumnya. Ketika Rasulullah 
memulai dakwah dengan menyeru manusia kepada agama Allah &, Ummu 
Haram bergegas masuk Islam dan menyatakan bai'at kepada Rasulullah $&. 
Ja pun memeluk Islam dengan baik dan membela agamanya dengan segenap 
kemampuan. Ia juga turut serta dalam hijrah bersama mereka yang hijrah, 
menghafal, dan meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah. Darinya pula, 
'Anas bin Malik dan lain-lain mengambil riwayat. 

Rasulullah sangat menghormati Unumu Haram. Beliau berkunjung ke 
rumahnya dan istirahat di sana. Ummu Har4m dan saudarinya, Ummu 
Sulaim, adalah bibi Rasulullah, baik karena radha' (persusuan) maupun nasab, 
sehingga halal bagi beliau untuk khalwat bersama mereka." 
3 Momu dB, Op. Ci, jd. 5, hn. 574, Ibu Hajar, Opa Cit 


Op. Ci, Jia 8, him. 434-435. 
'3) Am.Nawaw, Syarh alimam Muslim, ld. 16, hlm. 10. 


4.13, hlm. 193 dan Ibnu Sad, 


Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan lain-lain dalam Al- 
Muunththa'lmam Malik dari Ishag bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik bahwa 
ia berkata” “Sesungguhnya, Nabi 88 jika datang ke Ouba, beliau menemui 
Ummu Harim di rumahnya. Ummu Haram memberi beliau makan dan 
duduk untuk mengusap kepala beliau. Rasulullah pun tertidur kemudian 
bangun sambil tertawa, 

Ummu Haram bertanya: "Apa yang membuatmu tertawa?” 

Rasulullah $& menjelaskan: “Sekelompok orang dari umatku ditampakan di 
hadapanku sedang berperang di jalan Allah. Mereka menaiki perahu di atas lautan 
ini sebagai raja-raja di atas singgasann—atau beliau bersabda: ...seperti raja-raja 
diatas singgasana'' 

Ummu Haram meminta: Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah 
agar menjadikan aku sebagai bagian dari mereka," 

Rasulullah pun mendoakan Ummu Har4m lalu beliau membaringkan 
kepala kemudian tertidur. Setelah itu, beliau bangun sambil tersenyum hingga 
Ummu Haram kembali bertanya: Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu 
tertawa?" 

Rasulullah menjawab: "Aku melikat sekelompok orang dari umatku yang 
mengarungi lautan laksana raja raja di atas singgasana." 

Ummu Harim meminta: Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah 
agar menjadikanku sebagai bagian dari mereka" 


Rasulullah menjawab: “Engkau termasuk yang pertama dari mereka'” 

Anas bin Malik menceritakan, “Selanjutnya, Ummu Har4m binti Malhan 
pergi bersama suaminya, Ubadah bin ash-Shamit £&. Setelah menyeberangi 
laut, Ummu Harim menaiki unta yang kemudian membuatnya jatuh dan 
meninggal dunia. Perang yang mereka hadapi saat itu adalah Perang Oubrush. 
Karena itu, ia pun dikebumikan di Oubrush. Pada saat itu yang menjadi 
panglima pasukan adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan pada masa kekhalifahan 
Utsman bin Affan 4.” 5 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 27 HsScbagian dari kisah yang dicerita- 
(kan oleh beberapa tabi'in adalah bahwa dirinya (Ummu Harim) mendatangi 
“Ubadah bin ash-Shamil yang berada di Pantai Homs, saat Ubadah berada 


85 Ibnu Hajar, Op. (di, Id, 13, hlm, 193, Ibnu Sa'd, Op. Cit, jid.8, hlm, 434-435, Ibnu ak 
Atir, Op. Cit jle. 5 dan Abu Nw'aim, Op. Ci jd. 2 hlm. 61-62. 

HR. Bukhari dalam AtTa'bir bah “Ru'ya anWahdr” jd. 8, hlm. 72, dan Muslim dalam 
beb “Fadhil ahGhaavi f alBalr” (No. 1912) 

"Ibnu Hajar, Op. Cit, jld.8, hlm, 223. 

1 Abu Nu'aim, Op. Git, jl. 2, hlm. €2. 


“Ai 


di dalam sebuah bangunan miliknya bersama istrinya, Ummu Harim binti 
Malhan, 

“Umair mengatakan, “Ummu Haram binti Malhan menceritakan bahwa 
Rasulullah #8 bersabda: “Pasukan pertama dari umatku yang berperang dengan 
menyeberangi laut telah diwajibkan (masuk surga) 

Ummu Haram bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, apakah 
aku termasuk dari mereka? 

Rasulullah menjawab: 'Benar, engkau termasuk dari mereka',” 

Teaur mengatakan, "Aku mendengar Ummu Harim menceritakan hadis 
ini saat ia berada di tengah laut." 

Hisyam berkata, “Aku melihat dan menemukan makam Ummu Haram 
di Pantai Bagigis.” 

Diriwayatkan dari Hisyam bin Ghaz, ia berkata, "Makam Ummu Harim 
binti Malhan berada di Oubrush. Orang-orang di sana mengatakan: “Ini adalah 
makam wanita salehah'." 

Semoga Allah merahmati sang sahabat wanita yang agung, syuhada di 
lautan, Ummu Har4m binti Malhan. Semoga Dia meridhainya dan membuatnya 
ridha serta menempatkannya dalam keluasan surga-Nya. 


yee 


luhammad Hamami — 251 
ade ts 3 


Hindun binti “Utbah 


Sosok Wanita yang Memiliki Banyak Keutamaan 


HivpUN pERsICARA KEPADA Rasulullah $$, “Wahai Rasulullah, segala puji 
bagi Allah yang telah mengunggulkan agama yang aku pilih bagi diriku 
“untuk mendapat manfaat dengan rahmatmu. Wahai Muhammad, aku adalah 
seorang wanita yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Ny 
Setelah itu, ia membuka tutup wajahnya dan berkata, “Aku adalah Hindun 
binti Utbah.” 


Hindun binti “Utbah, seorang muslimah yang bertakwa dan salehah. 
Wanita yang disucikan oleh Islam dari kedengkian-kedengkian jahiliyah 
(untuk menjadi sosok wanita utama. Dalam Islam, ia adalah sosok wanita 
yang dermawan dan banyak memberi. 

Ia adalah Hindun binti 'Utbah bin Rab'ah bin Abdu Syams bin Abdi 
Manaf al-Amawiyyah al-Ouresyiyyah. Ibunya adalah Shafiyah binti Umayyah 
bin Haritsah bin Augashi. Hindun binti “Utbah memiliki banyak sifat yang 
membuatnya berbeda dan lebih mulia dibandingkan dengan seluruh wanita 
kaumnya muapun bangsa Arab. Ia memiliki lidah yang fasih, keberanian, 
keyakinan, lekad, dan pandangan yang lurus. Iajuga menggubah syair serta 
mengungkapkan hikmah dengan perasaan tegar dan membanggakan nasab 
serta dirinya sendiri. 

Tentang Hindun ini, putranya Mu'awiyah bin Abi Sufyan 38 mencerita- 
kan, "Pada masa jahiliyah, ia adalah wanita yang sangat penting dan dalam 
Islam, ia adalah orang yang sangat baik.” 


AHmam bin Abdul Barr mengatakan, “Hindun adalah wanita yang 
merriliki jiwa dan harga diri.” 


Kehidupan Hindun bin 'Utbah, sang sahabat wanita yang agung ini, 
bisa dibagi menjadi tiga fase: 


» Fase pertama adalah masa jahiliyah. Ia adalah istri dari Fakih bin 
Mughirah al-Makhztimi. 

$ Fase kedua adalah saat ia bersama suami kedua: Abu Sufyan pemimpin 
kaum musyrikin di Mekah. 

» Fase ketiga adalah fase kehidupan Hindun setelah masuk Islam dan 
menyatakan bai'at kepada Muhammad #. Selanjutnya, menjadi ibu 
dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, khalifah kaum Muslimin dan khalifah 
pertama dari Bani Umayyah. 

Diriwayatkan dari Hindun bahwa dirinya menjadi istri Fakih bin 
Mughirah. Suatu hari sang suami mencurigai dan menuduhnya telah menjual 
kehormatannya kepada laki-laki lain, Sang suami memiliki rumah khusus 
'untuk tamu yang datang berkunjung dan boleh disinggahi oleh siapa pun 
tanpa izin. Suatu hari rumah itu sepi dari tamu maka Hindun, sang istri, 
duduk di sana untuk beristirahat. Sementara itu, Fakih bin Mughirah sedang 
pergi untuk suatu keperluan, Hindun merasakan ketenangan di sana hingga 
tertidur pulas. Saat itu datanglah beberapa orang yang sering mondar-mandir 
di rumah itu. Melihat Hindun sedang tidur, orang itu langsung berbalik. Saat 
itulah Fakih pulang dan melihat si laki-laki keluar meninggalkan rumahnya 
sementara Hindun masih tenggelam dalam tidurnya yang nyenyak, Fakih 
menghampiri Hindun, menendangnya dan menanyakan tentang orang yang 
baru saja meninggalkan rumah itu. Hindun menjawab, "Aku tidak melihat 
siapa pun keluar dari tempatku. Aku tidak pemah bangun sebelum engkau 
membangunkanku.” 

Namun, sang suami marah dan memulangkan Hindun kepada orang 
tuanya. Sejak saat itu Hindun menjadi bahan perbincangan diantara kaumnya 
hingga tersiarlah kabar tentang dirinya. Sang suami dan orang tuanya me- 
mutuskan untuk mencari tahu kepada paranormal dalam membuat keputusan 
dan mengungkap hakekat persoalan. 

Kedua belah pihak mengirim utusan dari kaumnya. Mereka berjalan 
untuk menemui seorang paranormal di Yaman yang terkenal bijak dan tegas. 
Kelika sang paranormal melihat Hindun binti 'Utbah sedang duduk bersama 
beberapa orang wanita, ia dekati Hindun dan berbicara, “Bangkitlah wahai 
wanita yang tak bersalah dan tidak berbuat zina. Engkau akan melahirkan 
seorang raja yang bernama Mu'awiyah.” 


Fakih, suaminya, menghampiri Hindun dan meminta maaf serta meminta 


untuk kembali ke rumah bersamanya. Namun, dengan angkuh dan sombong, 


Hindun menjawab, "Pergilah engkau! Dami Allah, aku ingin bahwa anak itu 
bukan darimu," 

Hindun berpaling kepada "Uibah, ayahnya, lalu berkata, “Aku adalah 
wanita yang telah menguasai diri sendiri. Karena itu, janganlah engkau 
menikahkan aku dengan seorang laki-laki pun sebelum engkau tunjukkan 
kepadaku.” 

“Utbah menjawab, “Baiklah.” 


Datanglah para pelamar dari segala penjuru karena tertarik pada nasab, 
kedudukan, kecantikan, serta kefasihannya. Mereka berharap bisa menjadi 
orang dekat Hincdan. 

Sang ayah menghampiri Hindun dan menceritakan, “Wahai putriku, 
hari ini ada dua orang dari kaummu yang datang kepadaku untuk me- 
lamarmu. Aku tidak akan menyebut nama mereka kepadamu sebelum 
aku menggambarkan ciri-ciri mereka. Pertama, adalah orang yang memiliki 
kemuliaan besar dan kedudukan tinggi. Engkau bisa hidup bersamanya 
dengan kebodohannya. Ia adalah orang baik dalam bergaul dan memenuhi 
permintaan. Jika engkau mengikutinya, ia mengikutimu dan jika engkau 
cenderung kepadanya, ia bersamamu. Engkau bisa mengatur hartanya dan 
bebas mengikuti pendapatmu dalam kelemahannya. 

Adapun yang kedua, adalah purnama bagi nenek moyang dan kebanggaan 
bagi marganya dalam hal nasab, kehormatan, dan pandangan yang cerdas. 
Ia yang mendidik keluarganya dan mereka tidak mendidiknya. Jika mereka 
menjadi pengikutnya, mereka mendapat kemudahan dan jika menjauhinya, 
mereka mendapat kesulitan, Ia adalah orang yang sang pencemburu, mudah 
marah, dan memiliki hijab kubah yang sangat kuat. Ketika lapar, ia tidak 
akan tunduk. Jika didebat, ia tidak akan kalah." 

Hindun menjawab, “Orang pertama adalah seorang tuan yang suka 
menyia-nyiakan istri. Ia baru akan mendatangi istri jika ingin dan jika tidak 
mungkin menjaga diri. Jika istri datang membawa anak, ia bodoh dan jika 


melahirkan anak, sungguh itu karena kesalahannya. Wahai ayah, jangan 
engkau sebutkan orang ini kepadaku. 


Adapun yang kedua adalah suami dari istri yang merdeka dan mulia. 
Aku senang dengan akhlaknya dan aku setuju kepadanya. Aku akan menjadi 


istri yang baik serta selalu dalam kubah dan tidak banyak menoleh. Anak 
yang terlahir antara aku dan ia akan sangat layak untuk menjadi pembela 
(kehormatan keluarga yang menambah kekuatannya dan menjaga hakekatnya 


yang menghias keturunan, baik tanpa kawan maupun teman dalam hiruk 
pikuk berbagai peristiwe, Wahai ayah, Siapakah ia?” 

“Utbah, sang ayah menjawab, "Engkau telah memilih dengan baik. Ta 
adalah Abu Sufyan bin Harb." 

Hindun berkata kepada sang ayah, “Kalau begitu, nikahkanlah aku 
dengannya dan janganlah engkau temui ia seperti orang yang lemah. Jangan 
engkau sebut ia seperti seorang penggembala yang bodoh. Mintalah pilihan 
kepada Allah, niscaya Dia pilihkan untukmu dengan ilmu-Nya dalam mem- 
buat keputusan.” 

Dongan demikian, Hindun telah menjatuhkan pilihan pada hal yang paling 
sulit sekaligus terbaik. Ia tidak mau menentukan pilihan yang mudah dengan 
memilih suami yang baik dan mudah, yang akan mudah ia permainkan. 
Hindun justru memilih seurang suami yang memiliki kepribadian hampir 
sama dengan dirinya, begitu juga dengan kehormatan, derajat, dan kekuatan 
yang tiada duanya. Akhirnya, Hindun pindah ke rumah Abu Sufyan untuk 
mendampinginya dalam mengarungi medan peperangan politik di Mekah 
selama masa kelahiran dakwah Islamiyah. 

Ketika terjadi Perang Badar dan Islam berhasil meraih kemenangan atas 
kaum jahiliyah dan penyembah berhala, Hindun merasa sakit hati dengan 
terbunuhnya sang ayah, Utbah bin Rabi'ah, dan pamannya, Syaibah, oleh 
pedang Hamuah bin Abdul Muththalib. Demikian juga pedang Ali bin Thalib 
telah menebas kepala saudaranya, al-Walid bin 'Utbah. Masih ditambah lagi 
dengan sejumlah kepala kaum Ouraisy yang terhormat, seperti Abu Jahal 
yang dipenggal kepalanya lalu dihaturkan kepada Rasulullah 4. 

Ketika mengetahui terbunuhnya sang ayah, paman, dan szudaranya dalam 
Perang Badar, Hindun bersumpah bahwa ia tidak mau disentuh oleh Abu 
Sufyan suaminya sebelum menuntut balas, bersama sang suami, atas mereka 
Yang terbunuh. Ia meratapi mereka dengan ratapan yang sangat pedih. 

Saat Hindun berlalu di Pasar 'Ukazh, ia bertemu dengan Khansa' yang 
kemudian bertanya, “Siapakah yang engkau tangisi wahai Hindun?” 

Hindun menjawab, 

“Aku menangisi kedua pemimpin al-Abihah 


Penjaga dari setiap penjahat yang menyerang 
Ketahuilah, ayahku “Utaibah al-Kheirat 


Syaibah, pembela anaknya 


28 Ibnu Sad, Op. Gt, Id. 8, hlm. 255-236, 


luhammad Harami -— 255 
3 Aa 


Mereka adalah keluarga terhormat dari Bani Ghalib 


Dalam keluhuran saut mengembangkan jumlahnya.” 


Hindun dan suaminya, Abu Sufyan, berusaha untuk menghasut para 
prajurit musyrikin, Mereka kobarkan api permusuhan terhadap Islam dan 
kaum Muslimin hingga berkumpullah di Mekah sekiter tige ribu prajurit. 
Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan. Jumlah itu masih ditambah dengan dua 
Tatus prajurit berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid —sebelum Khalid 
masuk Islam. Seluruh pasukan bergerak menuju Madinah untuk menyerang 
pasukan Rasulullah &. 

Hindun berhasil menghasut seorang budak Habasyi yang menjadi 
pengikutnya. Ia bernama Wahsyi. Hindun menjanjikan kemerdekaan jika si 
budek berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muththalib dan membalackan 
dendamnya. Hindun membakar api pembunuh di dadanya dan mengatakan, 
“Ia adalah gembong penjahat. Karena itu, habisilah dan lenyapkanlah ia!” 

Hindun mendorong kaum Ouraisy untuk berperang di medan perang 
daaan pada saat itu ia memimpin sekelompok wanita. Para wanita itu pun 
menghampiri Hindun yang bergetar dan mengatakan, 


Ba adalah putri-putri jalanan 
Kita berjalan di atas alas 

Tika kalian maju, kami peluk 
Jika kalian lari, kami berpisah." 


Berkali-kali, Hindun juga melanturkan, 
"Wahai nabi Abdud Dar 

Wahai para penjaga diyar 

Seranglah dengan segala pedang." 


Pada saat perang tengah berkecamuk, si budak al-Habsyi menyelinap 
di antara barisan prajurit. Ia memegang sebilah tombak yang terasah dan 
diacungkan ke udara. Sementara itu, Hamzah bin Abdul Mutnthalib berperang 
diantara barisan kaum Muslimin, menghadapi satu demi satu pedang-pedang 
kaum Guraisy. Namun, ternyata takdir menghendaki bahwa tombak si budak 
Habasyi yang terasah dengan kedengkian dan kebencian Hindun beserta 
suaminya itu menjadi jalan yang mengantarkan Hamzah menuju surga. 
Dengan segenap tenaga, secara licik dan tanpa disadari oleh Hamuah, si 


28 Ibnu Hisyam, Op, Gt, Jd. 3, hlm. 72. 


Da 


Ap! 


» dB 


budak Habasyi menghunjamkan tombak tersebut ke arah punggung Hamzah. 
Serangan itu menjadi serangan yang mematikan bagi junjungan para syuhada, 
Hamzah. Ia pun roboh ke tanah dengan darah bercucuran. Dalam sekejap, 
Hamzah telah tenang dan menjadi syuhada dalam surga yang abadi 

Dari kejauhan, Hindun yang mengawasi budak Hasbyi tersebut, melihat 
terbunuhnya Hanyah. Dengan bergegas, ia bangkit diikuti oleh sekelompok 
wanita, Ia bergegas melangkah di antara mayat-mayat yang berserakan 
hingga menemukan jasad Hamzah bin Abdul Muththalib. Hindun berteriak 
gembira untuk menumpahkan segala dendam beracun yang mendekam dalam 
hatinya. Ia menghunus belati dan mengambur ke arah jasad sang syuhada 
'untuk mencabik-cabiknya dengan garang dan kejam. Ia potong hidung dan 
kodua telinga Hamzah. Ia congkel kedua matanya dan ia belah dadanya 
untuk meraih hati sang syuhada. Hindun mengunyah hati tersebut dengan 
giginya sehingga darah mengalir dari mulutnya. Namun, ia tidak mampu 
menelan hati tersebut hingga harus memuntahkannya ke tanah. Setelah itu, 
ja naik ke atas batu besar yang menjulang lalu meneriakkan bait-bait berikut: 

“Kami teleh membalasmiu dari Perang Badar 

Perang demi Perang membara 

“Aku tidak sabar karena “Uttah 

Saudara, pamanku, dan Bakri 

Telah kusembahkan hatiku, kulunaikan janji 

Wahsyi telah menyenbulikan sakit di dada 

Syukur kepada waksyi seumurku 


Hingga tulangku remuk dalam mekamku, 


Hindun beralih ke ujung batu yang lain kemudian kembali berteriak, 
“Hatiku telah terbalas kepada Hamzah di atas Uhud 

.Aku belah perutnya hingga hati 

Telah hilang sakit yang kurasa 

Oleh pedilinya duka yang menyakitkan.” 

Sejak saat itu, Hindun mendapat julukan yang tidak menyenangkan dan 


selalu dibicarakan orang, bahkan setelah ia masuk Islam. Ia dijuluki sebagai 
“Sang Pemakan Hati”. 


"8 “Ibnu Hiyam, Op. Cit, jl 3, him. 97. 
2 Ibid him. 98 


luhamm: 


Hari-hari terus berlalu hingga tibalah pasukan Muslimin di Mekah dengan 
kemenangan yang nyata. Iradah Allah menghendaki agar sang pahlawan 
wanita jahiliyah, Sang Pemakan Hati, itu berbalik menjadi pahlawan dalam 
Islam, sebagai seorang sahabat agung yang berpegang teguh pada ajaran Islam, 
menjaga agama barunya, serta membelanya dengan penuh keberanian. 

Pada sore hari peristiwa Fathu Mekah (Penaklukan Kota Mekah), Abu 
Sufyan bin Harb, suami Hindun binti 'Utbah, pulang dari rumah Rasulullah 
dengan hati yang telah disinari dengan cahaya iman, Wajahnya bersinar 
setelah bertemu dengan Rasulullah, Abu Sufyan berteriak keras, “Wahai kaum 
Ouraisy, kelahuilah bahwa aku telah masuk Islam. Karena itu, masuklah 
Islam karena Muhammad telah datang dengan sesuatu yang tidak bisa kalian 
lawan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia aman.” 

Hindun, sang istri, bangkit dan menarik Abu Sufyan sambil berkata, 
"Engkau adalah pemimpin kaum yang paling buruk.” Setelah itu, ia berseru, 
“Wahai penduduk Mekah, bunuhlah orang bodoh yang gemuk ini. Sungguh 
ia adalah pemimpin kaum yang paling buruk.” 

Abu Sufyan berbicara kepada orang-orang yang mengerumuni dirinya, 
“Celakalah kalian! Jangan sekali laki wanita ini membuat kalian tertipu karena 
hari ini telah datang sesuatu yang tidak bisa kalian lawan. Siapa yang masuk 
kerumah Abu Sufyan maka ia aman.” 

Mereka menyahut, “Semoga engkau celaka! Apa yang bisa diberikan 
oleh rumahmu untuk melindungi kami?” 

Abu Sufyan menjawab, “Siapa yang menutup pintu maka ia aman. Siapa 
yang masuk masjid maka ia aman.” 

Orang-orang pun membubarkan diri, Ada yang lari ke rumah mereka 
dan ada yang lari menuju Masjidil Haram. 

Keesokan harinya sesudah Fathu Makkah, Hindun mendatangi suaminya 
dan berkata, “Aku sungguh ingin menjadi pengikut Muhammad maka bawalah 
aku kepadanya?” Dengan kedua mata yang memancarkan kebahagiaan atas 
kata-kata Hindun yang didengarnya, Abu Sufyan menyahut, “Kemarin aku 
melihat engkau sangat tidak menyukai pembicaraan seperti ini.” 

Dengan hati yang sudah penuh dengan iman setelah semalaman melihat 
kebesaran kaum Muslimin, Hindun berbicara, “Demi Allah, malam ini aku 
baru mengerti bahwa Allah telah disembah dengan benar di masjid ini. Demi 


"2 Ibnu Hisyam, Ibid ld. 4, him. 47. 


Allah, mereka tidak melewatkan malam ini, kecuali dalam shalat: berdiri, 
tuku', dan sujud,” 

Abu Sufyan menyahut, “Engkau telah mengambil keputusan yang tepat. 
Karena itu, pergilah bersama seorang laki-laki dari kaummu untuk bertemu 
dengan Rasulullah.” 

Hindun pergi menemui Utsman bin Affan «& dan memintanya untuk 
menemani dirinya bertemu dengan Rasulullah. Hindun hendak mengumum- 
kan keislamannya di hadapan beliau, Dengan begitu, Hindun berharap 
Rasulullah bisa memaafkannya atas perbuatannya terhadap Hamzah bin 
Abdul Muththalib. 

Utsman pun pergi menemani Hindun untuk bertemu dengan Rasulullah 
#&- Hindun diikuti beberapa wanita yang juga hendak masuk Islam. Selanjut- 
nya, mereka menghadap Rasulullah. Hindun melangkah paling depan dengan 
menunduk dan menyembunyikan wajah karena teringat akan perbuatannya 
terhadap Hamzah bin Abdul Muththalib. Ia merasa takut jika Rasulullah 
hendak membalas perbuatannya. Hindun berkata, Wahai Rasulullah, segala 
puji bagi Allah yang telah mengunggulkan agama yang aku pilih bagi diriku 
'untuk mendapat manfaat dengan rahmatmu, Wahai Muhammad. Aku adalah 
seorang wanita yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul-Nya.” 
Setelah itu, ia membuka tutup wajahnya dan berkata, “Aku adalah Hindun 
binti “Utbah.” 

Dengan sangat toleran, Rasulullah menjawab, “Selamat datang wahai 
Hindun." 

Dengan hati yang gembira, Hindun berkata, “Demi Allah, ya Rasulullah, 
dahulu tidak ada satu pun keluarga di atas bumi ini yang aku harapakan 
kebinasaannya, kecuali keluargamu. Akan tetapi, kini tidak ada satu pun 
keluarga di atas bumi ini yang aku paling cintai dan muliakan selain keluarga- 
mu,” 


Rasulullah bersabda, “Dan lebih lagi.” Selanjutnya, beliau membacakan 
al-ur'an dan membai'at mereka. Hindun meminta untuk menjabat tangan 
Rasulullah, Namun, beliau bersabda, “Aku tidak akar berjabat tangan dengan 
wanita. Sungguh kata-kataku kepada seratus wanita itu sama dengan (mewakili) 
kala-kalaku kepada satu orang wanita” 

Kepada para wanita yang berbai'at itu, Rasulullah bersabda, “Kalian telah 
berbai'at untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun” 
(Hadis sahih diiweyatkan dalam ALMuwatha 'dalam bab "Mi Ja'a Ii ahtaFat, ld. 2, Hlm 


982, anmasa'i jld.7, Hr 149. Lihat pula dalam Ibnu 3/4, Op. Ci, jl 
8 him. 236 can ati-Thabari, Tarik atfrThiabari jld. 3, hlm. 62 


Dean 


Hindun menyahut, “Demi Allah, engkau telah mengharuskan kami atas 
sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan kepada laki-laki, Sungguh kami 
akan melakukannya." 

Rasulullah melanjutkan, “Janganlah kalian mencuri!” 

Hindun menyahut, "Wahai Rasulullah, sesungguh Abu Sufyan adalah 
seorang laki-laki yang kikir, Apakah dosa jika aku mengambil makanannya 
tanpa izin?” 

Rasulullah mengizinkan hal itu jika yang diambil adalah kurma basah 
dan tidak memperbolehkan mengambil kurma kering? 

Rasulullah melanjutkan dengan pendidikan tentang adab dalam Islam. 
Beliau bersabda, “Janganlah kalian berbuat zina!” 

Hindun menyahut, “Mungkinkah wanita merdeka berbuat zina?” 

Rasulullah melanjutkan, “Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian!" 

Hindun kembali menyahut, "Wahai Rasulullah, kami telh merawat 
mereka sejak kecil, tetapi engkau telah membunuhnya dalam Perang Badar 
saat mereka telah besar.” 

Rasulullah tersenyum lebar mendengar kata-kata Hindun tersebut hingga 
gerahamnya tampak terlihat. 

Rasulullah & melanjutkan, Janganlah kalian melakukan duste yang kalian 
'ada-adakan anlara langan dan kaki kalian!" 

Hindun menjawab, “Demi Allah, melakukan dusta itu sungguh 
buruk.” 

Rasulullah mengakhiri wejangan tersebut dengan bersabda, “Janganlah 
pula kalian durhaka kepadaku dalam kebaikan." 

Hindun menyahut, “Wahai Rasulullah, jika kami hendak durhaka kepada- 
mu dalam kebaikan, kami tidak akan duduk di majelis ini.” 

Demikianlah, sang wanita yang menyatakan ba''at dan beriman, Hindun 
binti "Utbah, telah berdiri di hadapan Rasulullah 8 dengan kepribadiannya 
yang kuat dan beriman, Ia berdialog, bertanya, dan meminta pengulangan 
untuk memperjelas beberapa ajaran iman dari Nabi &. 


Hadis sahih yang diriwayatkan dalam Shahih 
i dituturkan sahda Rasulullah gt: “Ambillah ol 


ri dan Shatifh Muslim. Dalam kedua kitab 


Shahih hartanya dengan baik. sekadar mencukupi 


tumuk dirianu das anakinu." 
'es Ibnu Katsir, As-irah anNabawyah, jld. 3, hlm. 602, Ibnu Sa'd Op. Cit, jd. 8, him. 237 
dan Ibnu Hajar, Op. Cit, jl 8, him. 205. 


Ketika telah kembali ke rumah, Hindun melihat sebuah berhala di sudut 
rumah. Berhala yang pernah ia sembah dan ia mintai sejumlah keperluan. 
Hindun meraih sebuah kapak lalu menghantamkannya kepada berhala 
tersebut dengan keras hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu, ia berkata, 
“Kami telah tertipu olehmu. Kami telah tertipu olehmu.”ss 

Hari demi hari berjalan begitu cepat. Hindun semakin kuat dalam ber- 
pegang kepada iman, agama, dan ajaran Islam. Menyerap langsung dari ajaran- 
ajaran sunnah yang mulia dan ia catat dari Rasulullah, Hal itu berlangsung 
terus sampai terjadilah Perang Yarmuk. 

Hindun dan suaminya, Abu Sufyan, ikut ambil bagian dalam perang 
yang terkenal itu. Dalam perang kali ini, ia berjuang sekeras-kerasnya 
denganpenuh kesungguhan, Di tengah medan pertempuran, Hindun tampak 
sedang memberi semangat kepada kaum Muslimin yang hendak berperang 
melawan Romawi. Dengan suara keras, Hindun mengatakan, “Dahuluilah 


mereka dengan pedang kalian, wahai kaum Muslimin! 

Sebagian kisah yang tercatat menyebutkan bahwa ada seseorang me. 
ngatakan kepadanya, “Tika anakmu, Mw'awiyah hidup, ia akan memimpin 
kaumnya,” Dengan penuh rase bangga, Hindun menjawab, "Aku akan 
kehilangannya jika ia tidak memimpin kaumnya.” 

Hindun meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah # dan darinya, 
sang putra Mu'awiyah bin Abi Sufyan, dan Aisyah Ummu Mukminin, 
meriwayatkan. Pada tahun 14 H, Hindun binti 'Utbah berdiri di gerbang 
perpisahan untuk meninggalkan kehidupan ini setelah menunaikan risalah 
dan masuk Islam, menjalankan Islam dengan baik, berperan dalam banyak 
usaha menebarkan dakwah Islam, serta berjuang di jalan Allah dengan penuh 
kesungguhan. Hindun benar-benar hidup sebagaimana yang digambarkan 
oleh anaknya, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, yang seiring perjalanan waktu 
kemudian menjadi khalifah kaum Muslimin dan sebagaimana disabdakan 
oleh Rasulullah: “Pada masa jahiliyah, Hindun adalah wanita yang berbuhaya. 
Namun, dalam Islam, ia adatah orang yang banyak berbuat kebaikan." 

Hindun berpulang ke rahmatullah pada masa kekhalifahan Umar bin 
Khaththab pada hari yang sama dengan mangkatnya Abu Oaf&hah, ayah Abu 
Bakar ash-Shiddig &. Semoga Allah meridhai Hindun dan membuatnya ridha 
serta menempatkannya dalam keluasan surga-Nya. Sesungguhnya, Engkau 
Maha Mendengar dan Mengabulkan doa. 

00 


Ibnu Sad, Loc. Ci, dan Ibnu Hajar, Op. Gt, jld. 8, hlm. 206 


Ly Hang Haggarai en 261 


Al-Khansa 


Ibu dari Para Syuhada 


RASULUrtart #4 MEMINTANYA untuk melantunkan syair. Beliau kagum ter- 
hadap syairnya saat beliau bersabda kepadanya, “Wahai al- Khansa',” sambil 
memberi isyarat dengan tangan. 

Al-Khansa' menasihati anak-anaknya dengan mengatakan, “Wahai anak- 
anakku, kalian masuk Islam dengen taat dan kalian hijrah dengan sukarela. 
Kalian adalah anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Nenek moyangmu 
tidaklah jelek dan paman-pamanmu tidaklah tercela.” 

Al-Khansa', sahabat wanita yang agung, ibu yang beriman dan penyabar. 
Ta adalah ibu dari para syuhada, penyair ratsa' (ratapan), dan wanita yang 
setia. Nama lengkapnya adalah Tamadhur binti Amr al-Harits bin asy-Syarid 
bin Rabah. Nasabnya berujung pada Bani Mudhar yang terkenal dan oleh 
Resulullah dianggap sebagai cagar bagi kebilah-kabilah Arab. 

Ia diberi nama Tamadhur karena kulitnya yang sangat putih. Namun, 
ia lebih dikenal dengan nama julukan al-Khansa yang merupakan bentuk 
mu'unruts dari Akhnas. Kata ini merupakan kata sifat, artinya hidung yang 
menjorok ke belakang (pesek) atau pendeknya tulang hidung. 

Sifat-sifat yang banyak dan terangkum dalam pribadi al-Khansa' itu 
jarang sekali ditemukan pada diri seseorang, Ia telah merangkum sifat muru'ah 
(menjaga diri/kehormatan), kepahlawanan, ketulusan, dan keberanian. Di 
samping itu, ia adalah seorang ibu yang pengasih, yang merawat anak-anaknya 
dengan cinta dan iman kepada Allah, cinta kepada jihad fi sabilillah, dan taat 
kepada Rasulullah $$. 

Al-Khansa' adalah seorang penyair raisa' (ratapan) yang indah dan mc- 
narik, tiada duanya di antara wanita kaumnya. Karera itu, al-Khansa' men- 
jadi pusat perhatian para pembesar dan kesatria Arab. Ia pun disunting dan 
dinikahi oleh Rawahah bin Abdul Aziz as-Sulma dan memberikan beberapa 


Da 


Ap! 


» HR 


anak yang pemberani, dan menjadi pusat perhatian kaumnya pada masa 
jahiliyah. Selanjutnya, mereka menjadi kebanggaan bagi Arab dan Islam 
setelah munculnya dakwah Islam. 

Syair ratsa'al-Khansa' bermula saat terbunuhya kedua saudaranya 
pada masa jahiliyah sebelum lahirnya Islam, yaitu Mu'awiyah dan Shakar. 
Karena kematian kedua saudara ini, al-Khansa' merasakan duka yang sangat 
mendalam lalu meratapi mereka dengan ratapan yang sangat pedih. Dari 
sinilah, al-Khansa' akhirnya menjadi seorang penyair rafse'yang masyhur 
sepanjang zaman, 

Salah satu syair terindah yang ia gubah untuk meratapi Shakhr, saudara- 
nya, adalah kasidah berikut: 

“Terbitnye matahari mengingatkanku akan Shakhr 

“Aku terkenang setiip matahari tenggelam 


“Andai tidak ada banyak orang menangis di sekitarku 


Karena saudara mereka, pasti aku bunuh diri. 


Syair ratsa yang terindah lainnya: 

“Kedua mataku, mengalirlah jangan pernah kering 
Tangisilah Shakhr nan dermawan 

Tangisilah sang pemberani nan rupasan 


Tangisilah pentuda nan mulia.” 


Hal itu sebabnya para penyair Arab dewasa ini sepakat bahwa tidak ada 
wanita yang lebih produktif bersyair selain al-Khansa'. Mereka juga sepakat 
bahwa dalam syairnya, para wanita yang lain itu menampakkan kelemahan, 
sedangkan al-Khansa' mampu mengungguli para laki-laki dalam bersyair, 
terlebih syair ratea”. 

Suatu ketika, Jarir pernah ditanya: “Siapakah orang yang paling pandai 
bersyair?" Jarir pun menjawab, “Aku, tetapi andai tidak ada al-Khansa"” 

Suatu hari setelah terbunuhnya kedua saudaranya, al-Khansa' perah 
ditanya: “Gambarkanlah tentang kedua saudaramu: Shakhr dan Mu'awiyah!" 

'Al-Khansa' menjawab, “Demi Allah, Shakhr adalah surga pada zaman 
kelabu dan pemimpin pasukan merah. Adapun Mu'awiyah adalah orang 
yang berkata dan berbuat.” 


Ia ditanya lagi: "Manakah di anlara keduanya yang Jebih luhur dan 
mulia?” 


Ox Bag Haharmad Hagani 5.263 


Al-Khansa' menjawab, “Shakhr adalah panas musim kemarau, sedangkan 
Mu'awiyah adelah dinginnya udara,” 

Ta kembali ditanya: “Siapakah di antara keduanya yang lebih memedihkan 
dan menyakitkan?” 

Al-Khansa' menjawab, “Shakhr adalah bara bagi hati sementara Mu'awiyah. 
adalah penyakit bagi tubuh." 

Setelah itu, al-Khansa' melantunkan bait berikut, 

“Dua singa kita temukan berkuku tajam 


Dua lautan pada masa menjengkelkan dan ganas." 


Sctelah munculnya dakwah Islam, al-Khansa' adalah selah seorang yang 
bergegas menemui Rasulullah bersama beberapa kaumnya dari Bani Sulaim 
Al-Khansa' menyatakan bai'at kepada Rasulullah untuk beriman kepada 
Allah dan sunnah Rasul-Nya. Ia pun mengumumkan Islam dan membangun 
akidah tauhid lalu menjadi muslimah yang baik hingga menjelma menjadi 
salah satu simbol yang berkilau bagi keberanian dan harga diri, serta menjadi 
simbol yang bersinar bagi ibu muslimah. 

Rasulullah $ meminta al-Khansa' untuk melantunkan syair. Beliau 
'kagum terhadap syairnya saat beliau bersabda kepadanya, “Wahai al Khansa'," 
sambil memberi isyarat dengan tangan.” 

Diceritakan bahwa ketika Adi bin Hatim bersama saudaranya, Sifanah, 
mendatangi Rasulullah # dan menyatakan masuk Islam. Adi berbicara 
kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, di antara kami ada seorang yang 
Paling pandai bersyair, ada orang yang paling pemurah, dan ada orang yang 
Paling pemberani.” 

Rasulullah bersabda, “Sebutkanlah mereka!" 

Adi menjawab, “Orang yang paling pandai bersyair adalah Umru'ul 
@his bin Hajar. Orang yang paling dermawan adalah Halim bin Sa'd ath- 
Tha'i, ayahnya sendiri. Adapun orang yang paling pemberani adalah Amr 
bin Ma'dikariba.” 

Rasulullah bersabda, “Wahai Adi, yang engkau katakan itu tidaklah benar, 
Orang yang paling pandai bersyair adalah al-Khansa binti Amr. Orang yang paling 
dermawan adulah Muhammad —yaitu beliau sendiri. Adapun oreng yang paling 
pemberani adalah Ali bin Abi Thatib. 


'e7 Ibnu Hajar, Op. Gt, la. 8, him. 66. 


Takdir Allah # menghendaki untuk sekali lagi menguji al-Khansa" 
berkaitan dengan empat orang anaknya. Kita bisa melihatnya telah mem- 
berikan contoh yang indah bagi ibu yang pemberani dan beriman kepada 
Allah #5. Peristiwanya terjadi ketika al-Mutsna hin Hiritsah asy-Syaihani 
menuju Gadisiyah. Hal ini terjadi pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin 
Umar bin Khaththab 44.. Al-Khansa' bersama keempat putranya bergabung 
dalam pasukan ini. 

Di dalam medan perang, pada malam saat pasukan saling berperang, al- 
Khansa' mengumpulkan keempat anaknya yang kesatria untuk mengarahkan 
dan mendorong agar ikut berperang. Ia dorong mereka agar tidak lari dari 
medan perang dan berani menjadi syuhada di jalan Allah 4. Kepada mereka, 
al-Khansa' mengucapkan kata-kata yang penuh iman dan keberanian. Kalimat 
yang tetap terkenang hingga hari ini. 

Al-Khansa' berkata, “Wahai anak-anakku, kalian masuk Islam dengan 
taat dan kalian hijrah dengan sukarela. Demi Allah yang tidak ada Tuhan 
selain Dia, sesungguhnya kalian adalah anak-anak dari ayah dan ibu yang 
sama. Aku tidaklah berkhianat kepada ayah kalian. Aku tidak ingin mencela 
paman-paman kalian, Aku tidak pernah menurunkan derajat kalian dan 
tidak pernah mengubah nasab kalian. Kalian sudah tahu pahala besar yang 
dijanjikan Allah kepada kaum Muslimin dalam berperang melawan kaum 
kafir. Ketahuilah bahwa negeri abadi itu lebih baik daripada negeri yang fana.” 


Allah & berfirman, 


GA K3 25 ia Wal Gal 3 
“Hai orang orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabararmu 
dam tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakualah kepada 
“Allah supaya kamu beruntung!” (OS. Ali-Imrin: 200) 


'Al-Khansa' melanjutkan, “Jika esok kalian memasuki pagi hari dengan 
selamat, bersiaplah untuk memerangi musuh kalian dengan sadar. Mintalah 
pertolongan kepada Allah untuk menghadapi musuh-musuh-Nya, Jika kalian 
melihat perang telah berkecamuk dan api pertempuran telah membara serta 
berkobar, terjunlah ke dalamnya dan perangilah pemimpinnya dengan berani 
agar kalian memperoleh kemenangan dan kemuliaan dalam keabadian dan 
kelanggengan," 


Salah seorang dari keempat anak ini menerima nasihat sang ibu yang 
beriman dan pemberani itu dengan penuh keberanian dan semangat. Mereka 


segera meninggalkan sang ibu sambil memegang nasihat tersebut dengan 
(penuh tekad dan berserah diri kepada Allah #. Ketika pagi merekah, mereka 
semua bergegas menuju markas masing-masing untuk menyambut musuh- 
musuh dengan penuh keberanian dan iman, serta semangat. Mereka berjalan 
sambil bersyair. 

Anak pertama melantunkan, 

“Wahai saudaraku, sesungguhnya ibu yang memberi nasihat 

Telah menasihati saat memanggi! kita semalam 

Dengan kata-kata penuh pelajaran dan jelas 

Pada pagi hari ketika merekah 

Kalian bertemu anjing yang menggonggong pada Ali Sasana 

Yakinlah akan terjadinya kehancuran 

Sedang kalion dalam hidup man saleh 

Atau mati yang mendatangkan kemenangan menguntungkan. 


Anak pertama ini pun kemudian maju dan berperang dengan keberanian 
yang luar biasa hingga gugur sebagai syuhada. Selanjutnya, anak yang kedua 
bergerak menuju medan perang sambil melantunkan bait syair: 

“Ibu adalah orang yang penuh tekad dan tabah 

Pandangan penuh taufik, pikiran yang benar 

Ia perintah kami agar tegar den lurus 

Nasihat darinya dan bakti dari anak 

Terjunlah ke medan perang dengan semangat 

Mendapat kemenangan indah di hati 

Atau mati yang memberikan kehormatan abadi 

Di surga Firdaus dan hidup sejahtera." 

Setelah itu, anak yang kedua itu pun terjun ke medan perang hingga 
gugur menjadi syuhada. Selenjutnya, majulah anak yang ketiga sambil mc- 
lantunkan syair: 

“Demi Allah, sedikit pun kami tidak akan durhaka kepada ii 

Ia perintah kami dengan kasih dan sayang 

Nasihat, kebaikan, kejujuran, dan kusih seyung 


12, hlm. 225-227. Ali Sasan adalah tentara Persia. 
NA. 12, him. 295-297 


"Ibnu Hajar, Op. Cit J6, 
Ibnu Abdil Barr, Op. G 


Segeralah terjun ke medan perang dengan gagah 
Hingga kalian mengepung pasukan kisra 
(Atau kolian usir mereka dari dekat kalian 
Kammi melihat kecerobohan kalian adalah kelemahan 


Perang berada di deka! dan di tengah kalian 


Setelah itu, ia pun terjun ke medan perang hingga gugur sebagai syuhada 
di jalan Allah. Selanjutnya, anak yang keempat melangkah maju dengan penuh 
keberanian dan tekad. Ia berperang sambil melantunkan syair. 

“Aku bukan anak al-Khansa'ataupun Ahzam 

“Amar atau mereka yang terdahulu 

Jika aku menginginkan pasukan asing 

Maju dalam pasukan besar dan melimpah 

Untuk mendapat kemenangan dunia penuh nikmat 


“Atau mati di jalan yang lebih mulia." 


Setelah itu, ia pun terjun ke medan pertempuran yang sengit hingga 
gugur sebagai syuhada di jalan Allah, 

Ketika mendengar keempat anaknya telah terbunuh, al-Khansa', ibu 
yang beriman dan sabar ini, tidak bersedih maupun meratap sedikit pun. 
Namun, ia sanggup menjadi contoh bagi ibu yang beriman dan berjuang di 
jalan Allah. Sebagai contoh yang abadi hingga hari ini bagi orang yang rela 
mendorong anak-anaknya untuk berjuang di jalan Allah. Bahkan, al-Khansa' 
mengucapkan kata-kata yang masyhur dan abadi sepanjang sejarah: 

“Segala puji bagi Allah yang memberiku kehormatan dengan kesyahidan meroka. 

Aku berharap kepada Tuhanku agar mengumpulkan diriku dengan mereka 

dalam ruhmat-Nya," 


Khalifah Umar bin Khaththab menyadari kemuliaan sang sahabat wanita 
yang mulia ini, al-Khansa'. Umar juga mengenal keempat anaknya. Karena 
itu, Umar memberi gaji kepada keempat anak tersebut sebesar 200 dirham 
hingga wafatnya. 

Setelah Uisman bin Affan memegang tahta kekhalifahan, al-Khansa' pergi 
ke daerah pedalaman untuk hidup sebagai juru dakwah yang menyeru pada 
ageme dan iman. Ia mendidik dan mengajar umat manusia berdasarkan ajaran- 


38 Ibnu Abdi Bar, Op. ,G JI6. 12, him. 298. 


ami — 267 


Pu yapegegngan 5 


ajaran Rasulullah hingga wafat pada tahun 24 H.”" Ia telah meninggalkan 
jejak teladan bagi wanita pejuang yang beriman sekaligus seorang penyair 
fasih dan pemberi nasihat. Semoga Allah merahmatimu wahai sahabat wanita 
yang mulia. 

tee 


"8 Ina Hajar, Op. Cit, ld. 8, him. 667. 


Khaulah binti Tsa'labah 
Wanita yang Keluhannya Didengar oleh Allah & 


"IA TENGADAHKAN TANGAN ke langit. Hatinya memendam duka dan putus asa. 
Kedua matanya mengalirkan air mata dan nestapa. Ia pun menghadap kepada 
Dzat yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berdoa.” 

Ia berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepada-Mu atas apa 
yang menimpa diriku'." Selanjutnya, Allah menurunkan ayat berikut, 


BAN JL SA Yan ae 3 Mn 


“Sesungguhnya, Allah telah mendengar perkutum wanita yang mengajukan 
gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada 
“Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya, 
“Allah Maka Mendengar lagi Maha Melihat,” (OS. Al-Mujidilah: 1) 


Khaulah binti Tsa'labah, sahabat wanita yang agung, pembai'at dan 
beriman, banyak berdoa, mengadu, dan menangis. Allah mendengar pe- 
ngaduannya dari atas langit ke tujuh lalu menurunkan ayat-ayat al-Our'an 
berkaitan dengan dirinya. 

Khaulah binti Tsa'labah bin Ashram bin Fahr bin 'sa'labah bin Ghanam 
bin Auf. Wanita yang memiliki kecantikan, keindahan, kefasihan dan balaghah 
yang baik, serta nasab yang terhormat. Ia datang kepada Rasulullah dan 
menyatakan bai'at untuk beriman kepada Allah serta bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah dan bahwa beliau adalah utusan Allah &. Ia pun 
memeluk Islam dan menjadi muslimah yang baik. 

Khaulah menikah dengan sahabat besar yang bernama Aus bin ash-Shamit 
bin Oais, saudara 'Ubadah bin Shamit ut, salah seorang sehabat yang terlibat 
dalam Perang Badar, Perang Uhud dan berbagai peperangan yang dilalui 


era 


bersama Rasulullah #. Dari Aus, Khaulah memberikan seorang anak, yaitu 
ar-Rabi' bin Aus. 


Salah satu kisah yang diriwayatkan tentang Khaulah binti Tsa'labah 
adalah bahwa ia pernah berdebat tentang sesuatu dengan suaminya, Aus 
bin Shamit al-Wagifi. Mereka berselisih pendapat terhadap suatu perkara 
tersebut Aus, sang suami, marah kepada Khaulah maka dengan sangat marah 
dan emosi, Aus berkata kepada istrinya, “Bagiku engkau laksana punggung 
ibuku.” Dengan air mata yang mengucur dari kedua mata karena pedihnya 
kata-kata yang ia dengar, Khaulah sang istri menjawab, “Demi Allah, engkau 
telah mengucapkan kata-kata agung yang aku tidak tahu sejauh mana 
keagungannya.” Sang suami pun meninggalkan Khaulah dengan amarah 
yang memancar dari kedua mata. Ia tinggalkan rumah menuju sebuah tempat 
yang biasa kaumnya berkumpul untuk bermusyawarah tentang berbagai hal. 

Pada sore hari ketika sang suami pulang ke rumah, ia temui istrinya 
dengan maksud menggaulinya. Namun, kesadaran nurani dan kebesaran 
iman sang istri serta lembutnya perasaan yang ia miliki, membuatnya menolak 
keinginan sang suami sebelum mengetahui hukum Allah berkaitan dengan 
ucapan suaminya yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam tersebut. 

Dengan hati yang penuh perasaan takut kepada Allah dan memelas 
kepada suaminya, Khaulah berkata, “Tidak! Demi Tuhan yang jiwa Khaulah 
ada di tangan-Nya, janganlah engkau mendekatiku setelah mengucapkan 
kata yang engkau ucapkan sebelum Allah dan Rasul-Nya memberi keputusan 
terhadap kita.” Khaulah pun pergi untuk bertemu dengan Rasulullah $&. 
Begitu datang, ia duduk di hadapan Rasulullah dan menceritakan apa yang 
telah dikatakan oleh suami terhadap dirinya. Dengan demikian, ia bermaksud 
bertanya dan berdiskusi dengan Rasulullah tentang persoalan tersebut, 

Ta berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aus 
adalah orang yang telah engkau kenal. Ia adalah ayah dari anakku dan putra 
pamanku. Ia adalah orang yang paling aku cintai. Engkau tahu bagaimana 
pikirannya yang kurang waras, kelemahan fisiknya, dan ketidakfasihan lidah- 
"nya, Ia adalah orang yang paling layak mendapat manfaat dariku. Namun, 
ia telah mengucapkan kata-kata yang, demi Tuhan yang telah mengutusmu 
dengan kebenaran, tidak menyebut kata talak, Ia mengatakan: 'Engkau bagiku 
Taksana punggung ibuku'.” 


Rasulullah menjawab, “Aku tidak melihatmu, kecuali telah haram baginya." 


Si wanita beriman dan salehah itu kembali mengulang kata-katanya 
kepada Rasulullah dan selalu menjelaskan apa yang dikatakan oleh suaminya. 


Setiap kali itu pula Rasulullah selalu menjawab, “Aku tidak melihatntu, kecuali 
telah haram baginya." 

Sang sahabat wanita agung yang beriman dan sabar itu pun pergi dan 
menuju Ka'bah yang mulia. Ia tengadahkan tangan ke langit. Hatinya me- 
mendam duka dan putus asa, Kedua matanya mengalirkan air mata dan 
nestapa. Ia pun menghadap kepada Dzat yang tidak pernah mengecewakan 
orang yang berdoa. Ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepada- 
Mu atas apa podihnya perasaanku, betapa berat bagiku berpisah dengannya. 
Ya Allah, turunkanlah melalui lidah Rasul Mu sesuatu yang memberikan 
jalan keluar bagi kami.” 

Tentang keadaan Khaulah ini, Seyyidah Aisyah & menceritakan, “Khaulah 
menangis, Orang-orang terdekatnya dan Ahli Bait juga menangis karena 
simpati kepadanya. Dalam keadaan demikian dan saat ia masih duduk di 
hadapan Rasulullah berbicara kepada beliau, Rasulullah menunduk hingga 
wajahnya tampak muram dan merasakan sesuatu yang dingin di kepala. 
Pasalnya, ketika itu beliau sedang mencrima wahyu dan beliau berkeringat 
hingga bercucuran seperti butir-butir mutiara.” 

'Aisyah mengatakan, "Wahai Khaulah, beliau mendapat wahyu yang 
tiada lain berkaitan denganmu.” 

Khaulah berkata, “Ya Allah, semoga kebaikan karena aku tak berharap 
dari nabi-Mu selain kebaikan." 

Sayuidih Aisyah mengatakan, “Rasulullah tidak bemapas hingga aku 
mengira bahwa napasnya keluar untuk menyambut datangnya saat per- 
pisahan, 


Namun, beliau pun akhirnya bernapas sambil tersenyum dan memanggil, 
“Wahai Khaulah.” 

Khaulah menjawab, “Ya.” Ia berdiri dengan gembira karena senyum 
yang tersungging di wajah Rasulullah. Beliau pun memberitahukan dengan 
bersabda, “Allah telah menurunkan ayat berkaitan dengan dirimu dan suamimu." 
Selanjutnya, beliau membaca ayat-ayat berikut: 

“Sesungguhnya, Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan 

gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah. 

Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya, Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang men-zhihar istrinya 

di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri 

mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lum hunyaluh wanita yang melahir- 


kan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu 


perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi 
Maha Pengampun. Orang-orang yang men-zhihar istri mereka kemudian mereka 
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka (wajib atasnya) memer- 
dekakon seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah 
yang diajarkan kepada kamu don Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjukun, Barangsiapa yang tidak menuapatkan (buduk) muka (wajib atasnya) 
berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa 
yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. 
Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah 
hukum-hukum Allah dan bugi orang kafir ada siksaan yang sangut pedih," (OS. 
Al-Mjidilah: 1-4) 


Rasulullah menjelaskan tentang kafarat zhihar. Beliau bersabda, “Suruklah 
suamimu untuk memerdekakan seorang budak!” 

Khaulah menyahut, “Budak apakah? Demi Allah, ia tidak memiliki budak 
dan ia tidak memiliki pembantu selain diriku.” 

Rasulullah melanjutkan, “Suruhlah suamimu untuk berpuasa dua bulan 
berluruk-turu!!” 

Khaulah menjawab, “Wahai Rasulullah, demi Allah ia tidak akan mampu 
“untuk itu. Dalam sehari, ia minum sebanyak sekian kali hingga matanya tidak 
bisa melihat seiring dengan tubuhnya yang lemah. Tubuhnya laksana tanah 
yang kering dan kurus." 

Rasulullah melanjutkan, “Suruhlah ia memberi makan ertam puluh orang 
miskin” 


Khaulah menyahut lagi, “Wahai Rasulullah, dari mana ia bisa memberi 
makan enam pulah orang?” 

Rasulullah melanjutkan, “Suruhlah ia untuk mendatangi Ummul al Mundzir 
binti Oais untuk meminta setengah gantang kurma darinya lalu disedekalikan kepada 
enam puluh orang miskin!” 

Khaulah pum bangkit meninggalkan Rasulullah dan pulang ke rumah 
suaminya. Ia melihat sang suami sedang duduk di samping pintu dan mc- 
nunggunya. Aus bertanya, (Wahai Khaulah, apa yang engkau dapat?” 

Dengan wajah yang menunjukkan kebahagiaan, Khaulah berkata, “Aku 
mendapat kabar baik. Rasulullah menyuruhmu untuk mendatangi Ummu 


al Mundzir binti ais dan meminta setengah gantang kurma kepadanya lalu 
engkau sedekahkan kepada enam puluh urang miskin." 


'Aus, sang suami, segera meninggalkan sang istri, bergegas menuju 
kediaman Ummu el-Mundzir lalu pulang dengan memikul kurma di atas 
punggung. Setelah itu, ia memberikan dua mud kurma kepada setiap orang 
miskin? 

Tentang hal ini, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah mengatakan, “Segala 
puji bagi Allah yang pendengaran-Nya mencakup segala suara. Si wanita 
yang berdebat itu mendatangi Rasulullah untuk berbicara kepada beliau 
sementara aku berada di sudut rumah dan tak mendengar apa yang ia katakan. 
Selanjutnya, Allah menurunkan ayat: 

“Sesungguhnya, Allah telah mendengar perkataan wanila yang mengajukan 

gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada 

“Allah, Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berduw. Sesungguhnya, 

“Allah Maka Mendengar lagi Maha Melihat" (OS. Al-Mujadilah: 1) 


Semoga Allah meridhaimu wahai sahabat wanita yang agung dan 
beriman. Sahabat yang dididik oleh Islam berdasarkan iman dan cinta 
kepada Rasulullah 4. Kami melihatmu berdiri di hadapan Khalifah Umar 
bin Khaththab 4 untuk memberi nasihat dan menyeru. Engkau ingatkan ia 
pada agama Islam dan pergaulan Islami yang benar. 

Hal itu terjadi ketika Khaulah berbicara kepada Umar, "Wahai Umar, aku 
mengenalmu ketika engkau bernama Umair di Pasar Ukazh. Engkau meng- 
giring anak-anak dengan tongkalmu. Tidak lama kemudian, namamu telah 
berganti menjadi Timar lalu seiring perjalanan hari, engkau telah menjadi 
Amirul Mukminin. Karena itu, berhati-hatilah terhadap rakyat dan ketahuilah 
bahwa orang yang takut pada ancaman akan dekat dengan yang jauh. Siapa 
yang lakut kematian, pasti lakul terlambat mengerjakan amal saleh. Siapa 
yang yakin akan hisab maka ia takut kepada azab.” 

Amirul Mukminin Umar bin Khaththab berdiri di depan Khaulah dan. 
mendengarkan kata-katanya dengan penuh perhatian hingga menunduk 
di hadapan Khaulah. Saat itu Urnar ditemani oleh salah seorang pengawal, 
yaitu al-Jartid al“Abdi. Ia tidak sabar mendengar apa yang dikatakan oleh 
Khaulah kepada Amirul Mukminin. Karena itu, dengan marah, ia berkata, 
“Hai Khaulah, engkau telah terlalu banyak bicara kepada Amirul Mukminin.” 


Tentang kisah perdebatan Khaulah binti Tsalabah iri, lihat: a-Hakim, Al: «jl 
2, him. 381, Musnad aklmarn Alunad, jd. 1, hhm. 46, ar-Nasa' dalan kab “Ach-Zhnihar",jld. 6, hlm. 
168, akimam Bukhari dalam bab “Tauhid”, tentang firman Allah: “Wa Kana Allah Saman Bashiran". 
Demikian juga dalam Ibnu Sa'd, Ath-Ihabagat jld. 8, hlm. 380. 


Drag ana Haggarai & 21A 


Umar bin Khaththab melerai seraya berkata, “Biarkan ia bicara. Tidakkah 
engkau mengenalnya. Ia adalah Khaulah yang kata-katanya di dengar oleh 
“Allah dari atas langit ke tujuh. Demi Allah, Umar lebih layak mendengarkan 
kata-katanya.” 

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Umar berkata kepada pc- 
ingawalnya, “Demi Allah, andai Khaulah tidak meninggalkanku hingga malam 
tiba, niscaya aku tidak akan beranjak sebelum ia selesaikan keperluannya, 
(kecuali ketika waktu shalat tiba, aku tunaikan shalat kemudian kembali kc- 
padanya hingga ia selesaikan keperluannya." 

Semoga Allah meridhaimu wahai sahabat wanita yang agung, beriman, 
don berani mengambil risiko dalam dakwah. Orang yang takut kepada Allah 
karena zhikar yang diucapkan oleh suamimu, Engkau telah membuktikan sabda 
Rasulullah bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada 
Khalig. Dengan begitu, Allah memberi kehormatan dengan menurunkan 
suatu ayat kepada Rasulullah 8 yang berkaitan denganmu. 

Engkau adalah contoh terbaik dalam hal berdebat dengan Rasulullah 
demi mempertahankan suami dan rumah tanggamu. Engkau adalah pemberi 
nasihat dan penyeru terbaik terhadap Amirul Mukminin Umar bin Khaththab 
25. Semoga Allah merahmati dan meridhaimu, serta menempatkanmu dalam 
keluasan surga-Nya.” 

... 


Tidak diternukan data yang mayakinkan tentang tahun wafatnya Khzulah karena buku- 
buku grah tidak begtu memperhatikan sahabat ini. 


Ar-Rabi' binti Mu'awwadz 


Wanita yang Diberi Kabar Gembira dengan Surga 


Allah & berfirman, 


NI ee 

DRA aU ala SAN Ig 
“Sesungguhnya, Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka 
berjanji setia kepadamu di batoah pokon maka Allah mengetahui apa yang ada 


dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas ntereka dan memberi balasan 
kepada mereka dengan kemenangan yong dekat (waktunya) (OS. Al-Fath: 18) 


Ar-Rasr roti Mv'awwarz, sahabat wanita yang agung, beriman, dan juru 
dakwah, pelaku bai'at di bawah pchon dalam Baj'at Ridhwan, yakni ba'at 
'untuik mati membela agama dan Rasul-Nya. Nama lengkapnya adalah ar Rabi" 
binti Mu'awwadz bin Harits bin Rifs'ah bin Harits bin Sawad al-Anshariyyah 
an-Najadiyyah. Ibunya adalah Ummu Yazid binti Gais bin Za'wa' bin Haram 
bin Jundub bin an-Najjsr 

'Ar-Rabi' binti Mw'awwadz, wanita yang beriman dan telah berbatat, 
adalah salah seorang wanita yang paling awal masuk Islam. Ia adalah wanita 
yang sungguh-sungguh dalam beriman, memiliki akidah yang kokoh, dan 
berpandangan turus. Pasalnya, ia perah bersama Rasulullah di bawah pohon 
lalu melakukan Barat Ridhwan. Hal ini terjadi pada tahun 6 H, tahun yang 
sama dengan perjanjian Hudaibiyah saat Rasulullah pergi ke Mekah untuk 
menunaikan umrah pada bulan Dzulga'dah. 

Rasulullah tidak menginginkan perang dan beliau khawatir jika kaum 
Ouraisy menyeretnya untuk berperang atau menghalangi beliau berziarah 
ke Baitul Magdis, Saat itu Rasulullah pergi ditemani oleh para sahabat 
Muhajirin dan Anshar, termasuk sang sahabat wanita yang agung, ar-Rabi' 


Bp ah per Ie au 275 


Ae Tek 
OA 


binti Mu'awwadz. Rasulullah telah menunaikan ihram agar kaum Ouraisy 
merasa aman terhadap kedatangan beliau. 

Ketika Rasulullah tiba di Hudaibiyah, beliau memanggil Umar bin 
Khaththab untuk diutus menuju Mekah agar memberitahu para tokoh Ouraisy 
tentang kedatangan Rasulullah dan para sahabat. Umar bin Khaththab berkata, 
“Wahai Rasulullah, aku merasa khawatir kepada kaum Ouraisy, sedangkan di 
Mekah tidak satu pun orang dari Bani Adi bin Ka'b yang bisa melindungiku. 
Kaum Guraisy mengetahui bahwa aku memusuhi dan bersikap keras terhadap 
mereka, Karena itu, aku hendak mengajukan orang yang lebih dihormati 
daripada aku di lengah mereka, ia adalah Utsman bin Allan." 

Rasulullah kemudian memanggil Utsman bin Affan dan mengutusnya 
untuk menemui Abu Sufyan di Mekah agar menyampsikan bahwa Rasulullah 
dan para sahabat datang untuk berziarah ke Baitullah, bukan untuk perang. 
Utsman bin Affan segera berangkat menuju Mekah. Saat memasuki kota 
Mekah, Utsman bertemu dengan Abban bin Sa'id bin 'Ash yang kemudian 
memberinya perlindungan hingga bisa menyampaikan pesan Rasulullah 
kepada para tokoh Ouraisy Mekah. 

Ketika dalam waktu yang lama Utsman bin Affan tidak kembali menemui 
Rasulullah, tersebarlah berita dan desas-desus yang mengabarkan bahwa 
Utsman telah dibunuh di Mekah. Isu ini pun pada akhirnya sampai juga 
kepada Rasulullah. Ketika mendengar kabar ini, Rasulullah & bersabda, 
“Kite tidak akan pergi sebelum memerangi kaum @uraisy!" 

Rasulullah mengajak para sahabat Anshar dan Muhajirin yang ikut dalam 
rombongan untuk berkumpul di bawah sebuah pohon. Beliau bermaksud 
membai'at mereka maka terjadilah Bai'at Ridhwan di bawah pohon tersebut. 
Sebagian orang pun mengatakan, “Kasulullah membarat mereka untuk 
mati,” Tidak lama kemudian, Rasulullah mengetahui bahwa kabar tentang 
terbtmuhnya Utsman bin Affan yang beliau dengar adalah kabar dusta belaka.” 

Ar-Rebi' binti Mu'awwadz dan para sahabat yangikut menyatakan bai'at 
kepada Rasulullah di bawah pohon itu telah meraih ridha Allah &. Hal ini 
dijelaskan dalam Kitab-Nya: 

“Sesungguhnya Allah telak ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka 

berjanji selia kepadamu di bawah pohon maka Allah mengelahui apa yang ada 

dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan alas mereka dan memberi 
balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat tonktunya) serta harta 


"8 Ibnu Hisyam, Op, Gt, ld. , him. 308, 315-316. 


rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan adalah Allah Maha 
Perkasu lagi Mahabijaksuna.” (OS, Al-Fath: 18-19) 


Mereka yang menyatakan baf'at di bawah pohon itu juga mendapat 
kehormatan dari Rasulullah dalam sabdanya: “In syaa Allah tidak seorang pun 
dari ashhiib syajarah, yakni mereka yang berbai'at di bawah itu, masuk meraka.”5 
'Ar-Rabi' binti Mu'awwadz adalah salah seorang sahabiyah agung yang, 
dididik oleh Islam di atas iman dan cinta kepada Allah serta Rasul-Nya yang 
mulia. Karena itu, ar-Rabi' binti Mu'awwadz berperan aktif dalam melakukan 
dakwah Islam serta menunaikan kewajiban Islam dalam membangun 


masyarakat yang kokoh dan tertib. Semua itu berjalan dalam batas-batas 
yang disyariatkan oleh Islam. Ar-Rabi' meriwayatkan hadis dari Rasulullah 
dan beberapa orang tabi'in meriwayatkan darinya. 

Diceritakan dari Ibnu Ubaidah bin Muhamunad bahwa suatu hari, ia 
meminta kepada ar-Rabi' binti My'awwadz: “Berilah kami gambaran tentang 
Rasulullah!” Ar-Rabi' binti Mu'awwadz menjawab, “Wahai anakku, andai 
engkau melihat beliau, niscaya engkau laksana melihat matahari terbit.” 7€ 


'Ar-Rabi' binti Mu'awwadz meriwayatkan tentang gambaran wudhu 
Rasulullah. Ta berkata, “Rasulullah # mendatangi kami kemudian me- 
nyuruhku: Tuangkanlah air wudhu untukku” Selanjutnya, ia menggambarkan 
bagaimana Rasulullah berwudhu. Ia berkata, “Beliau mencuci kedua telapak 
langan tiga kali, berkumur dan menghirup air dengan hidung satu kali, 
memhasuh wajah tiga kali, lalu membasuh kedua tangan tiga kali, mengusap 
kepala dua kali yang dimulai dari bagian depan kepala lalu ke kebelakang 
(dan dikembalikan lagi ke depan), lalu membasuh kedua telinga secara 
bersamaan, baik bagian dalam maupun luar, dan terakhir membasuh kedua 
kaki tiga kali-tiga kali."7 

'Ar-Rabi' binti Mw'awwadz menceritakan bahwa Rasulullah $$ hadir saat 
dirinya menikah. Beliau memasuki rumahku dan duduk di atas ranjangku. Para 
budak wanita kami menabuh rebana dan meratap nenek moyang mereka yang 
terbunuh dalam Perang Badar. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, 
“Di antara kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi esok.” 

Rasulullah mengatakan kepada wanita tersebut, Tangan engkau weapkan 
perkataan itu, tetapi ucapkan saja isi nyanyian tadi 3 
HR. Muslim, kitab Fadha 1 ash-Shahibah, (No. 44, bab "Fadha'l Ashbab Syaiarah", 
lbnu Hajar, Op. Cif. jld. 8, him. 80. 

Musiad Abu Dawud, jld. 1, hlm. 31, bab “Shilat Wudhu Rasulullah” 


HR, Bukhari tentang Nikah bab «Dharb ad-Duff f an-Vikah wa 2 Walimah” (ld. 6, hlm. 
137), Abu Dawud tentang Adab bab "An-Nahy “an aLGhind " (Na. 4922) dan at-Tirmidai tentang 


Ar-Rebi' binti Mu'awwad? menikah dengan IyAs bin Bakir dari Bani 
Laits dan memiliki seorang anak bernama Muhammad bin Iy3s, Suatu hari 
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dan suaminya. la pun 
tahu bahwa hidup bersama suami ini merupakan hal yang sulit dan tidak 
mungkin dipertahankan, Karena itu, ar-Rabi' binti Mwawwadz berkata kepada 
suaminya, “Segala milikku boleh engkau ambil dan pergilah dariku!" Sang 
suami menjawab, “Baiklah.” 

Ar-Rak 
kumiliki, kecuali baju besiku hingga ia menggugat diriku kepada Utsman 
bin Affan. Ulsman bin Affan yarg saat ilu adalah Amirul Mukminin, berkata: 
Hai Rabi', ia berhak menerima apa yang disyaratkan kepadanya/ Akhirnya, 
aku pun memberikan baju bosiku kepadanya seperti yang diinginkan oleh 
Amirul Mukmini ai 

Ar-Rebi' binti Mu'awwadz banyak ikut andil bersama kaum Muslimin 
dalam berjuang fi sabilillah. Ta bekerja melayani para prajurit dengan me- 
"nyediakan air minum bagi mereka ketika perang dan memulangkan mereka 
yang terbunuh serta terluka ke Madinah. Ar-Rabi' binti Mu'awwadz juga 
membantu para pahlawan perang Islam di tengah medan perang dengan 
mendorong semangat mercka untuk berperang dijalan Allah &. 


binti Mwawwadz menceritakan, Aku memberikan semua yang 


Kita juga sering melihat ar-Rabi' binti Mu'awwadz yang begitu cepat 
berubah menjadi seorang prajurit pemberani ketika keadaan menuntutnya 
untuk terlibat dalam perang. Pada saat itu kita dapat melihatnya sedang 
menyerang para musuh Allah dan membalikkan tipu daya mereka 

Demikianlah, sang sahabat nan agung, ar-Rabi' binti Mu'awwadz, 
menjalani hidup sebagai contoh bagi wanita muslimah dalam takwa dan 
kebajikannya, ilmu, serta jihad yang dilakukannya di jalan Allah hingga masa 
Mu'awiyah bin Abi Sufyan &, tahun 45 H. 

Ar-Rabi' binti Mu'awwadz menghadap kepada Tuhannya dengan ridha 
dan diridhai setelah menjalankan peran dalam Islam dan menjadi teladan 
yang patut dibanggakan. Semoga Allah meridhai dan merahmatinya serta 
menempatkannya dalam surga-Nya nan luas. 

00 


Nikah bab “Ma Ja afi lam an-Nika” ING, 1090) 
29 Ibnu Sa'd, Op. Ot, ld. 8, hlm, 447 dan Ibnu Hajar, Op. Ci, jld. 8, him. 80, 
'e HK. Bukhari dan dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Abihabah, Ibidi 


Ummu Ma'bad 


Orang yang Menggambarkan Rasulullah & 


“Semoga Allah, Tuhan manusia, memberi balasan terbaik 
Dua sahabat yang singgahdi kemah Llmma Ma'had 
Mereka singgah di sana menurut petunjuk yang diikuti 
Beruntunglah yang menjadi sahabat Muhammad” 


Ummu Ma'sap, sartasaT wanita nan agung, beriman dan fasih, ahli talaghah, 
dan orang pilihan Rasulullah #5. Nama lengkapnya adalah Ummu Ma'bad 
Atikah binti Khalid bin Khulaif bin Mungidz bin Rabi'ah al-Khuz4'iyyah al- 
Ka'biyyah." Dalam Ath-Thabagat,"" Ibnu Sa'd mengatakan, “Ummu Ma'bad 
adalah wanita yang menjadi tempat singgah Rasulullah #9 saat hijrah dari 
Mekah ke Madinah.” 

Rasulullah diizinkan untuk hijrah. Atas usulan Abu Jahal, kaum musyrikin 
lelah mempersiapakan para pemuda pilihan dari setiap kabilah untuk me- 
nyerang Rasulullah dengan menimpakan tanggung jawab (pembunuhan) 
kepada seluruh kabilah, Namun, Allah & telah melindungi Rasulullah dan 
sahabatnya dari gangguan mereka. Beliau pun pergi hijrah dengan ditemani 
oleh Abu Bakar ash-Shiddig menuju sebuah gua di alas Gunung Tsur. Mereka 
singgah di gua itu selama tiga hari sebelum melanjutkan perjalanan menuju 
Yatsrib. Dalam perjalanan ini, Rasulullah dan Abu Bakar ditemani oleh Amir 
bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraigath. Mereka sempat terkejar oleh para 
pemuda Ouraisy, tetapi mereka tidak sempat melakukan gangguan sedikit 
pun. 

Rombongan yang penuh berkah ini berjalan menuju Yatsrib di bawah 
sinar matahari yang kemerahan, melingkar di tengah jantung langit. Sementara 


"Ibnu alAtsr, Op. Cit, jld. 5, Alm. 297. 
2 tbnu Sa'd, Op. Ci, jid. 8, him. 288-289. 


ra 


itu, pasir sahara memancarkan bunga apinya yang membakar setiap tanda- 
tanda kehidupan. 

ari kejauhan, Rasulullah melihat sebuah tenda yang berdiri di atas pasir 
di tengah sahara. Beliau pun menuju ke tenda tersebut untuk beristirahat, 
melepas lelah, dan mempersiapekan perbekal, Ternyata, tenda yang berdiri di 
atas pasir itu adalah milik Ummu Ma'bad bersama suaminya untuk menjamu 
para musafir yang lewat. 

Dalam riwayat Ibnu Abdil Bar: dari Hubaisy bin Khalid, saudara Ummu 
Ma'bad dan sahabat Rasulullah, ia menggambarkan bagaimana rombongan 
Rasulullah ini tiba di tenda Ummu Ma'bad dan bagaimana mukjizat beliau 
berkaitan dengannya. Ibnu Abdil Barr menceritakan," “Rasulullah meninggal- 
kan Mekah menuju Madinah untuk melakukan perjalanan hijrah ditemani 
oleh Abu Bakar dan budaknya, Ibnu Fuhairah, serta penunjuk jalan mereka, 
al-Laitsi Abdullah bin al-Uragazh. Dalam perjalanan, mereka melewati tenda 
Ummu Ma'bad al-Khur8'iyyah. Ummu Ma'bad adalah seorang wanita yang 
sopan dan teguh. Ia berdiri di halaman rumah untuk memberi minum dan 
makan. Selanjutnya, mereka meminta daging dan kurma untuk dibeli, tetapi 
ternyata ia tidak memiliki sedikit pun dari yang diminta. Padahal, mereka 
mengalami krisis dan kehabisan bekal. Rasulullah melihat seekor kambing 
di samping rumah. Beliau pun bertanya: 

' Kambing apakah itu wahai Umrau Ma'bad?" 

Ummu Ma'bad menjawab: 'Kambing yang sudah tertinggal karena 
tua" 

Beliau kembali bertanya: "Apakah Kambing itu memiliki susu?" 
Ummu Ma'bad menjawab: "Kambing itu sudah terlalu renta untuk me- 
miliki susu." 

Rasulullah bertanya lagi “Apakah boleh jika aku memerahnya?" 

Ummu Ma'bad menjawab: Tika engkau melihatnya memiliki susu, sila- 
(kan memerahnya." 

Rasulullah memerintahkan untuk mendekatkan kambing tersebut lalu 
beliau usap puting susunya sambil menyebut Asma Allah, Beliau mendoakan 
kambing Ummu Ma'bad itu hingga susunya menjadi banyak dar melimpah. 
Rasulullah meminta wadah untuk minum lalu memerah susu itu hingga 
mendapatkan air yang melimpah sampai penuh. Beliau minum hingga hilang 
dshaganya dan para sahabat juga minum hingga puas, Setelah itu, mereka 


12 Lihat: Ibnu Abdil Bart, Op. Cit, ld. 13, him. 291-298. 


minum hingga beberapa kali kemudian Rasulullah kembali memerah susu 
si kambing hingga memenuhi wadahnya, Rasulullah menyerahkan wadah 
itu kepada Ummu Ma'bad. Setelah membar'at Ummu Ma'bad, Rasulullah 
pun pergi dari tenda itu. 

Beberapa saat kemudian, suami Ummu Ma'bad—Abu Ma'bad—pulang 
sambil menuntun unta-unta tua yang kurus dan Jemah. Ketika melihat susu 
di rumahnya, Abu Ma'bad kehetanan, Ia pun bertanya: Dari mana engkau 
dapatkan air susu ini wahai Ummu Ma'bad, sedangkan kambing kita kurus 
dan tidak hamil, dan di rumah ini kita tidak merniliki susu?” 

Ummu Ma'bad menjelaskan: Ya, engkau benar, tetapi baru saja tenda 
kita didatangi oleh seorang laki-laki yang penuh berkah dengan ciri-ciri 
begini dan begini.” 

Dengan keheranan, Abu Ma'bad berbi 
wahai Ummu Ma'bad!' 


ra: “Gambarkanlah orang itu 


Ummu Ma'bad menggambarkan: “Aku melihat seorang laki-laki yang 
berwajah cerah dan ceria. Penampilannya rupawan, tidak terbebani oleh 
perut yang besar dan tidak memiliki kekurangan dengan kepalanya yang 
kecil. Beliau adalah orang yang tampan dan secang. Kedua matanya sangat 
hitam, bulu matanya panjang, dan lehernya panjang. Janggutnya tebal, alisnya 
tipis dan panjang, dan jika diam, tampak berwibawa. Jika berbicara, beliau 
menampakkan keluhuran dan kemegahan. Duri kejauhan, beliau adalah 
orang yang paling tampan dan cemerlang dan dari dekat, beliau adalah orang 
yang sangat tampan dan menarik. Pikirannya cerdas dan jelas, tidak kacau 
dan melantur, laksana untaian mutiara-mutiara yang mengalir. Tubuhnya 
sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek seakan satu dahan di 
antara dua dahan dan beliau adalah yang paling menarik perhatian dari ketiga 
orang itu. Beliau memiliki beberapa sahabat yang selalu mengelilingi dan 
menghormatinya. Jika beliau berbicara, mereka diam Jika beliau memerintah, 
mereka segera melaksanakan perintahnya. Beliau selalu dikelilingi dan 
dilayani, tidak cemberut dan tidak sombong." 

Abu Ma'bad menyahu: 'Demi Allah, beliau adalah orang Ouraisy yang 
pernah kita dengar kisahnya di Mekah. Aku telah berniat untuk mengikutinya 
dan aku pasti akan melakukan niatkujika mendapatkan jalan” 

Ketika itu terdengar suara keras di Mekah. Mereka mendengar suara itu 
tanpa mengetahui siapa orang yang berbicara. Suara itu mengatakan: 

“Semoga Allah, Tuhan manusia, memberi balasan terbaik 

Dua sahabat yang singgah di kemah Una Ma'bad 


De asam gatammat Hagami 5, 281 


3 Sela 


Mereka singgah di sana menurui petunjuk yang diikuti 

Beruntunglah yang menjadi sahabat Muhammad 

Sungguh jauh apa yang dirahasiakan Allah kepadamu 

Perbuatan yang tak terbalas 

“Agar Bani Ka'b menikmati kedudukan pemuda mereka 

Tempat duduknya dekat dengan kaum Mukminin 

Tanyalah saudaramu tentang kambing dan wadahnya 

fika kalian tanyakun kepada kambing, akan bersaksi 

Beliau panggil si kambing tua lalu melimpah susu 

Dengan jelas, susu kambing tselimpah," 

Mendengar suara tersebut, Hassan bin Tsabil memberi jawaban dengan 
bait-bait berikut: 

'Rugilah kaum yang ditinggalkan mabinya 

Sucilah orang yang menjadi tujuan nabi 

Beliau tinggalkan engkau yang mengunggulkan akal 

Singgah kepada kaum dengan cahaya yang baru 

Dengannya Tuhan memberi hidayah sesulah mereka sesat 

Memberi bimbingan, yang mengikut kebenaran mendapat hidayah 

Apakah sama kesesatan kaum yang bodoh 

Buta, dengan para pembawa hidayah yang mengikuti petunjuk 

Kepada penduduk Yatsrib telah singgah 

Rombongan hidayah membawa kebahagiaan 

Seorang Nabi yang meliha! apa yang tak dilihat orang 

Melantwnkan Kitabullah di setiap pertemuan 

Tika suatu hari mengatakan hal yang gaib 

Maka terbukti hari itu atau esok hari 

Semoga Abu Bakar merasakan kebahagiaan usahanya 

Dengan menemani beliau, siapa dihahegiakan Allah akan bahagia 

Semoga Bani Sad menikmati singgahnya pemuda mereka 

Tempel duduknya dekal dengan kaum Mukminin. 


122 Ionu a-Atir, Op, Cit, ld. 1, him 377-378 dan Ibnu Sa'd, Op. Ci, jd 8, hlm. 288. 


Rombongan yang diutus oleh kaum Ouraisy berusaha mengejar dan 
mengikuti jejak kuda. Hal itu setelah mereka mendengar kabar dari suara 
tersebut dan mengetahui ke mana arah perginya Rasulullah. Mereka pun 
berlari sekencang-kencangnya hingga tiba di tenda Ummu Ma'bad. Para 
pemudaitu turun dari kendaraan mereka dan menghampiri Ummu Ma'badi 
Dengan mata melotot, mereka bertanya: "Wahai Ummu Ma'bad, di mana 
Muhammad?" 

Ummu Ma'bad mengkhawatirkan Rasulullah dari gangguan mereka. 
Karena itu, ia pun menjawab: 'Kalian menanyakan kepadaku tentang sesuatu 
yang tidak pernah aku dengar sebelumnya 

Mereka menyahut: “Engkau pasti tahu ke mana mereka pergi." 


Ummu Ma'bad menjawal 
katakan," 

Ketika melihat dusta dalam kata-kata Ummu Ma'bad, mereka pun 
kembali melontarkan pertanyaan yang sama. Ummu Ma'bad mengatakan: 
Jika kalian tidak pergi meninggalkanku, aku pasti memanggil kaumku untuk 
menghajar kalian," 

Para pemuda kafir Ouraisy itu mengetahui bahwa Ummu Ma'bad adalah 
orang yang dihormati di tengah kaumnya. Rumah Ummu Ma'bad berada di 
ujung jalan, seakan menjadi penjaga jalan itu. Jika satu kali saja ia berteriak, 
mereka pasti berkumpul untuk menolong dengan berbagai senjata. Mereka 
pasti menghajar para pemuda itu tanpa perlu bertanya apa yang terjadi. 
Karena itu, mereka memilih untuk kembali dengan menundukkan kepala 
daripada mesti terjun ke medan pertempuran yang akan membuat kepala 
mereka terpisah dari badan. 


Aku tidak mengerti apa yang kalian 


Beberapa hari kemudian, Ummu Ma'bad dan suaminya mengumpulkan 
perbekalan dan persiapan untuk menyusul Rasulullah $&. Madinah al- 
Munawwarah, negeri hijrah dan perdamaian, di sana mereka menyatakan 
Islam dan berba'at kepada Rasulullah. Mereka pun berada perlindungan 
Islam,” 

Disebutkan bahwa Ummu Ma'bad “Atikah binti Khalid al-Khuza'iyyah 
telah memasuki panggung sejarah Islam dengan fashahah, balaghah, serta 
kecermatannya dalam menggambarkan tentang Rasulullah #5 yang tetap 


terjaga hingga hari ini. Beberapa riwayat menuturkan bahwa suatu ketika, 
Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah ditanya: “Apakah gambaran 
yang paling mengena tentang Rasulullah &?" 


luhammad Haami -— 283 
A . 


Ali bin Abi Thalib menjawab, Gambaran paling indah dan mengena 
tentang Rasulullah adalah kalimat yang dituturkan oleh Ummu Ma'bad 
al-Khuza'iyyah,” 

Ali kembali ditanya: “Bagaimana mungkin tidak ada orang yang bisa 
menggambarkan tentang Nabi sebagaimana gambaren yang dikatakan oleh 
Ummu Ma'bad?” 

Dengan hikmahnya yang masyhur, Ali bin Abi Thalib menjawab, “Karena 
para wanita itu menggambarkan menurut hawa nafsu,” 

Semoga Allah merahmati sang sahabat wanita nan agung, pemberi 
gambaran tentang Rasulullah, Ummu Ma'bad' Atikah binti Khalid al. 
Khuz4'iyyah. 


ang 


Ummu Kultsum binti Ugbah 


Sang Muhajirah Pejalan Kaki 


Allah & berfirman, 


C 


Garda 2 
BI ANU II pe 


“Hai orang-orang yang berimun, apabila datang berhijrah kepodamu wenita- 
wanita yang beriman, hendeklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih nse- 
ngetahui tentang keimanan mereka: maka jika kantu telah mengetahui bahwa 
mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada 
(cuami-suami mereka) ormg-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang 
kafir ilu dan orang-orang kafir ilu liada halal pula bagi mereka” (@S. Al- 
Mumtahanah: 10) 


Rasulullah # bersabda, 
“Demi Allah, tidak ada yang mendorong kalian pergi selain cinta kepada Allah 
dan Rasul Nya, serta Islam. Kalian tidak pergi demi suami atau pun harta." 


Ummu Kursus, samana: wanita agung, yang beriman dan hijrah dengan 
berjalan kaki demi menyatakan bai'at kepada Rasulullah untuk beriman. 
Nama lengkapnya adalah Ummu Kultsum binti "Ugbah bin Abi Mu'ith bin 
Abi Amr bin Umayyah bin Abdi Syams al-Ourasyiyyah al-Amawiyyah. 
Ibunya bernama Urwa binti Kuraiz bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdi Syams. 


Ummu Kultsum adalah saudara dari Utsman hin Affan dari pihak ibu: 
Urwa. Tidak ada seorang pun di kalangan wanita Ouraisy yang memiliki 
keberanian seperti Ummu Kultsum binti 'Ugbah. Ia adalah seorang wanita 
yang sangat pemberani, kuat, Jan tegas. Wanita yang sanggup menanggung 


Lg 


beban gangguan keluarga dan boikot yang mereka lakukan terhadap dirinya 
Demikian pula usaha mereka untuk mengeluarkan dirinya dari Islam dan 
mengembalikannya ke tanah Mekah. Namun, semuanya tanpa arti. 

Ummu Kultsum memeluk Islam ketika masih berada di Mekah—saat 
ia hidup dalam belenggu keluarga dan kerabatnya yang musyrik —sebelum 
Rasulullah hijrah ke Madinah. Ummu Kultsum telah menyatakan ba''at kepada 
Rasulullah untuk beriman dan menjalankan Islam dengan baik. Namun, ia 
merahasiakan keislaman itu hingga Rasulullah hijrah ke Madinah, 

Sang sahabiyah yang agung, Ummu Kultsum, harus menentukan dan 
memilih antara tetap bersama keluarga dan merahasiakan agamanya atau 
pergi dan lari dari keluarga yang keras untuk hijrah menuju Madinah dan 
menyusul Rasulullah serta kum Mukminin lainnya. Namun, cintanya pada 
Islam yang hanif dan kepada Rasulullah $ telah mendorong Ummu Kultsum 
untuk memilih hijrah ke Madinah dan menyelamatkan agamanya. 

Betapapun banyak mata mengawasi, betapapun ia dijaga untuk keluar 
dan masuk, serta betapapun banyak bahaya yang mengancam, tetapi Ummu. 
Kultsum nekat pergi pada suatu malam. Ia tinggalkan Mekah, menyelinap 
menuju pegunungan, dan berjalan menuju Madinah. Ia pergi dengan berjalan 
kaki tanpa tunggangan apa pun yang bisa membantunya untuk menanggung 
beratnya perjalanan dan tanpa bekal maupun air yang bisa menjaganya dari 
ancaman kelaparan. 

Secara kebetulan, Ummu Kultsum bertemu dengan seorang laki-laki 
dari Khuza'ah. Mereka saling berjanji sebagai saudara dan laki-laki itu pun 
menemaninya menuju Madinah. Begitu tiba di bumi Madinah dan sampsi 
di tempat yang aman serta merasa bahwa dirinya sudah begitu kelelahan, 
Ummu Kultsum segera tahu bahwa kedua saudaranya: al-Walid dan “Imarah 
telah menyusulnya dari Mekah ke Madinah untuk membawanya kembali 
kepada keluarganya 


Kedua orang ini menemui Rasulullah dan meminta agar beliau mau 
memberikan Ummu Kultsum untuk dibawa pulang kembali kepada keluarga- 
nya di Mekah. Hal ini sejalan dengan perjanjian yang disepakati bersama 
dalam Perjanjian Hudaibiyah. Al-Walid berkata kepada Rasulullah, “Wahai 
Muhammad, tepalilah perjanjian yang telah kita sepakati bersama!” Dengan 
sangat berani dan penuh semangat, Ummu Kultsum bangkit dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita. Engkau tchu bagaimana nasib 


orang-orang lemah sepertiku. Akankah engkau kembalikan aku kepada orang- 
orang kafir yang akan memfitnah agamaku hingga aku tidak mampu sabar?”95 
Allah & dan Rasul-Nya mendengar permohonan Ummu Kultsum. 
Karena itu, berkaitan dengan dirinya dan para wanita yang sepertinya, Allah 
menurunkan ayat al-Our'an dalam surah al-Mumtehanah: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita- 
wanita yang beriman, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mie- 
ngetahui tentang keimanan mereka: maka jika kamu telah mengetahui bahu 
mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada 
(euami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang 
Kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka,” (OS. Al- 
Mumitahanah: 10) 


Atas perintah Allah, Rasulullah pun menguji Ummu Kultsum. Demikian 
pula beliau menguji para wanita yang hijrah sesudah Ummu Kultsum. 
Rasulullah bersabda, “Demi Allah, tidak ada yang mendorong kalian pergi selain 
cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, serta Islam. Kalian tidak pergi demi suami atau 
pun harte.” 

Jika mereka berkata demikian, mereka dibiarkan dan dilindungi. Mereka 
tidak dikembalikan kepada keluarga. Selanjutnya, Rasulullah berbicara 
kepada al-Walid dan 'Imarah bin "Ugbah, “Allah telah membatalkan perjanjian 
itu untuk para wanita dengan alasan yang sudah kalian ketahui. Karena itu, pergilah 
kalian berdua!" 

Sang sahabat besar, Ummu Kultsum, tetap berada di Madinah di bawah 
perlindungan Islam dan menyerap ajarantajaran serta pancaran rubuwah 
yang mulia. Akhirnya, datanglah Zaid bin Lritsah bin Syurahbil al-Kalbi 
'untuk melamarnya kemudian mereka segera menikah. Tidak lama setelah 
pemikahan itu, Zaid, sang suami, pergi dalam jihad fi sabilillah dalam Perang 
Mu'tah lalu gugur sebagai syuhada. 

Setelah masa 'iddah-nya berakhir, datanglah Zubair bin 'Awwam melamar 
Ummu Kultsum. Zubair menikahi Ummu Kultsum dan memiliki seorang anak 
bernama Zainab. Namun, Zubair adalah orang yang keras terhadap wanita 
hingga Ummu Kultsum tidak kuat dan tidak bisa menerima perlakuannya. 
Ia pun menuntut agar Zubair menceraikannya maka terjadilah perceraian. 

Tidak lama kemudian, datanglah Abdurrahman bin Auf yang melamar 
Ummu Kultsum. Abdurrahman menikah dengan Ummu Kultsum dan 


#8 Ipnu Hisyam, Op, Gt, la. 1, im. 325-236 dan Ibnu Sad, Op. Gt, Id. 8, him. 230, 


luhammad Harami -. 287 
pr lap ita YA 


memiliki anak bernama Ibrahim dan Hamid, Namun, Ummu Kultsum kembali 
mesti ditinggal pergi oleh suaminya, Abdurrahman, untuk selamanya. 

Setelah melewati masa 'iddak sesudah ditinggal pergi oleh Abdurrahman 
bin Auf yang mengadap kehadirat Ilahi, Ummu Kulisum menikah dengan 
Amr bin Ash. Satu bulan setelah menikah, Ummu Kultsum wafat dengan 
ridha dan diridhai. 

Sang sahahat wanita yang beriman dan agung, Ummu Kultsum, telah 
berpulang ke sisi Tuhannya dengan ridha dan diridhai, beriman, saleh, dan 
taat. Sungguh ia adalah wanita muslimah yang hijrah ke Madinah dengan 
berjalan kaki hingga Allah menurunkan ayat al-Our'an berkaitan dengan 
dirinya, Al-Our'an yang senantiasa dibaca dan dijadikan sumber hukum 
dalam Islam. Ia meninggalkan dunia dengan aman dan damai serta ridha 
terhadap agama dan Nabinya. Semoga Allah meridhai dan menempatkannya 
dalam keluasan surga yang abadi. 


a10 


Asma binti Yazid al-Anshariyyah 


Sang Orator Wanita 


Allah & berfirman, 


9g BSN AL YG Gn V3 
SB HASAN HAN Sih 3 Ka V5 


“Hai Nabi, upabila datang kepadamu wwmita-wanita yang beriman untuk me- 
"ngadakan janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan 
mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan 
berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan 
tluk akan mendurhakuimu dalam urusan yang baik, muka terimalah janji setia 
mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesunggulinya, 
“Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (05. Al-Mumtahanah: 12) 
Rasulullah #& bersabda, 

“Apakah kalian pernah mendengar kata-kata seorang wanita yang lebih baik 


dalam menanyakan agamanya dibandingkan dengan wanita ini?” 


Asma' mu Ya, sahabat wanita agung yang mulia dan beriman. Wanita 
yang cerdas, taat beragama, memiliki kekuatan fashahat, dan balaghah. Nama 
lengkapnya adalah Asma' binti Yazid bin as-Sakan bin Rafi' bin Umru' al-Oais 
bin Abdul Asyhal bin Harits al-Anshariyyah al-Ausiyyah al-Asyhaliyyah. 


Asma' binti Yazid v& sosok sukabiyah yang memiliki kelebihan berupa 


perasaan dan emosi yang peka dan cerdas, Demikian pula, ia adalah perawi 
hadis yang mulia dan pejuang fi sabilillah. Ia-lah salah seorang wanita yang 
memiliki kekuatan akal, agama, dan retorika sempuma hingga mendapat 
julukan “Orator Wanita.” 


Dx Bergamn atamen 


Sebagaimana gadis-gadis Islam lainnya, Asma" binti Yazid adalah lulusan 
madrasah mubuweh yang mulia. Wanita yang menyerap langsung berbagai 
ajaran Islam dari sumbernya secara pasti kebenarannya. Wanita yang tak 
mengenal kata tunduk, penurunan derajat, dan kelemahan serta kehinaan. 
Asma' binti Yazid adalah seorang gadis pemberani, teguh, dan seorang 
pejuang yang berhasil mempersembahkan teladan luar biasa dalam berbagai 
bidang untuk gadis-gadis seperti dirinya. 

Asme' binti Yazid mendatangi Rasulullah #& pada tahun pertama 
sesudah hijrah lalu menyatakan baf'at Islam. Saat itu Rasulullah telah mem- 
ba'al para wanita berdasarkan ayal-ayal mulia yang termaklub dalam Surah 
al-Mumtahanah. 

Asma" binti Yazid menceritakan saat ia mendatangi Rasulullah $& 
'untuk menyatakan baf'at. Ia berkata, “Aku datang kepada Rasulullah untuk 
membaf'at beliau. Aku mendekat dengan mengenakan dua gelang besar di 
tanganku yang terbuat dari emas, Rasulullah melihat kedua gelang itu lalu 
bersabda: “Lepaskanlah kedua gelangmu wahat Asma', tidakkah engkau takut jika 
Allak memagarimu dengan api?" 


Dengan bergegas dan tampa keraguan ataupun membantah sedikit pun, 
Asma" binti Yazid segera melaksanakan perintah Rasulullah #5. Ia lepas 
kedua gelang itu dan mencampakkannya. Kami pun tidak tahu lagi siapa 
yang mengambil kedua gelang itu 

Semenjak itu sang sahabat agung ini banyak mendengarkan berbagai 
hadis Rasulullah dan menyerap ajaran-ajaran nubuwak secara jelas. Acapkali 
ia bertanya tentang detail-detail persoalan dan permasalahan hingga berhasil 
mendalami ajaran agama, la-lah wanita yang pernah bertanya kepada 
Rasulullah tentang cara bersuci dari haid bagi wanita. Ia menganggap hal iri 
sebagai hak dan kesucian, tanpa perlu malu untuk menanyakannya. Karena 
itu, Ibnu Abdil Barr mengatakan tentangnya, Asma' binti Yazid adalah salah 


seorang wanita yang memiliki kelebihan akal dan agama.” 


Suatu ketika, Asma' binti Yazid mewakili para wanita muslim untuk 
berbicara kepada Rasulullah berkaitan dengan persoalan yang khusus bagi 
wanita. Ia datangi Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku adalah 
seorang utusan yang mewakili sejumlah wanita muslimah. Semuanya me- 
ngatakan apa yang aku katakan dan mengikuti pendapatku. Sesungguhnya, 
Allah & telah mengutusmu kepada laki-laki maupun wanita secara 


Te AlAshbaani, Hlyat ahAuliya lo. 2, hlm. 76. 
Je Ibnu Abdil Barr, Op, Cit, ji. 4, hlm. 223. 


keseluruhan. Kami beriman kepadamu dan mengikutimu. Namun, kami 
adalah kaum wanita yang terbatas dan lemah. Para wanita selalu duduk di 
Tumah, menjadi objek syahwat para laki-laki, dan mengandung anak-anak 
mereka. Para laki-laki memiliki kelebihan karena bisa menunaikan shalat 
Jumat, menghadiri jenazah, dan jihad fi sabiliilah, Jika mereka pergi untuk 
jihad, kami bekerja untuk menjaga harta mereka, kami asuh anak-anak 
mereka, dan kami jahit baju-baju mereka. Wahai Rasulullah, apakah kami 
bisa bersekutu dalam pahala mereka?” 

Rasulullah menoleh kepada para sahabat kemudian bertanya, "Apakah 
kalian pernah mendengar kala-kata seorang wanila yang lebih baik dalam menanyakan 
agamanya dibandingkan dengan wanita ini?” 

Mereka menjawab, “Tidak wahai Rasulullah,” 

Rasulullah kemudian bersabda kepada Asma' binti Yazid, “Pergilah wuhai 
'Asma'. Beritahulah para wanita yang ada di belakangmu bahtwa jika salah seorang dari 
kalian menjadi Istri yang baik bagi suaminya, mencari ridhanya, dan mengikuti apa 
yang sejalan dengan suami adalah sebanding dengan semua yang engkau taturkan 
tentang para laki-laki." 

Asma' binti Yazid «& pun pergi dengan bahagia. la berjalan sambil 
mengucapkan tahlil dan takbir karena bahagia atas apa yang disabdakan 
Rasulullah kepadanya." 

Tahun demi tahun terus berlalu sedang wanita mukminah nan salehah. 
ini terus mengajarkan ajaran yang pernah ia pelajari dari pancaran tubuwah 
abadi sambil senantiasa memurnikan agamanya. Ia meriwayatkan dari Nabi 
& apa yang ia dengar dan pelajari dari beliau. Hal itu terus berlangsung 
hingga tibalah tahun 13 H, sesudah Rasulullah wafat, dan terjadilah Perang 
Yarmuk yang kejam dan sengit. 

Dalam perang tersebut, sang wanita muslimah ini memiliki andil yang 
sangat besar dalam berjihad. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh al-Hafizh 
Tbnu Katsir dalam Al-Biddyah wa an-Nihiyah saat membahas tentang kaum 
mujahidin dari kaum beriman. Tbnu Katsir mengatakan, “Mereka (kaum 
Muslimin) memasuki perang yang sengit hingga para wanita pun berperang 
dengan sengit di belakang mereka," 

Para wanita menghadang para laki-laki yang hendak mundur. Mereka 
pukul para laki-laki itu dengan kayu maupun batu. Khaulah binti Tsalabah 
berteriak, 


Eng 


De Bagan 


luhamm: 


“Wahai laki-laki yang meninggalkan para tenita yang takaca 
Tidak lara lagi akan kalian lihat tawanan 


Tanpa halangan dan tanpa ridha.” 


Dalam keterangan berikutnya, Ibnu Katsir mengatakan, “Pada hari itu, 
para wanita muslimah bergabung dalam perang. Mereka membunuh banyak 
pasukan Romawi dan menghajar kaum Muslimin yang mundur agar kembali 
ke medan perang.” 

Dalam perang besar ini, Asma' binti Yazid memiliki peran besar dan 
penting bersama pasukan muslim dan para pejuang mukminah. Asma” binti 
Yazid berusaha keras untuk menyediakan senjata dan memberi air minum, 
mengobati luka, dan menguatkan semangat para pasukan muslim. 

Ketika perang semakin genting dan situasi semakin berkobar, Asma" binti 
Yazid tidak menyadari sepenuhnya bahwa dirinya adalah seorang wanita. 
Tidak ada yangia ingat dan hiraukan, kecuali bahwa dirinya adalah seorang 
muslimah dan mukminah yang mampu berjuang sekuat tenaga. Karena itu, 
ia pun mencari senjata untuk berperang melawan musuh. Tidak ada yang 
bisa ia temukan selain tiang tenda. Asma' binti Yazid meraih tiang itu dan 
terjun ke tengah barisan para mujahidin. Dengan tiang tenda itu, ia menebas 
para musuh Allah hingga berhasil membunuh sembilan tentara Romawi. 

Tentang Asma" binti Yazid, al-Imam Ibnu Hajar menceritakan, “Ia adalah 
Asma' binti Yazid bin as Sakan, wanita yang ikut hadir dalam Perang Yarmuk. 
Hari ituia membunuh sembilan tentara Romawi menggunakan tiang tendanya. 
Setelah itu, ia hidup hingga waktu yang panjang”? 

Ketika perang berakhir, Asma' binti Yazid «& meninggalkan medan 
(perang dengan luka yang cukup memberatkan tubuhnya. Pasalnya, ketika itu 
tubuhnya mendapat beberapa tusukan, baik oleh pedang maupun tombak yang 
mengenai sekujur tubuh. Namun, takdir Allah menghendaki agar sahabiyah 
pejuang ini sembuh dari lukanya untuk sekali lagi menjalankan peran aktif 
dalam melakukan dakwah Islam. 

Asma' binti Yazid meriwayatkan 81 hadis dari Rasulullah 48. Selanjutnya, 
dari Asma' binti Yazid, beberapa orang meriwayatkan hadisnya, seperti 
Mahmtid bin “Amr al-Anshari (keponakannya), Abu Sufyan (budak Ibnu 
Ahmad), Abdurrahman bin Abdurrahman bin Tsabit ash-Shamit al-Anshiri, 
Mujahid bin Jubair, dan lain-lain. Ulama lain yang meriwayatkan dari Asma" 


Perijelasan lebih jauh tentang stuasi para wanita mukminah yang berjuarg dala Perang 
Yarmuk, lihat penjelasan alHtatizh Ibnu Katsr dalam AfBidiyah wa ar-Nihayah, Op. Ci, jle. 5-14, 
28 Ibnu Hajar, Op. Gt, jld. , hlm. 239 


binti Yazid adalah Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa'i, Tbnu Majah, Muhajir bin 
Abi Muslim dan Syahr bin Hausyab, 

Allah #£ memberi umur panjang kepada sahabat wanita yang beriman 
dan agung ini hingga tahun 30 H, yaitu tujuh belas tahun sesudah ia berjihad 
dalam Perang Yarmuk. Sosoknya telah banyak memberi teladan dan contoh 
terbaik tentang wanita salehah, beriman, dan pejuang bagi umat Islam. 

Semoga Allah merahrnati Asma" binti Yazid dan memberi tempat tinggal 
yang mulia atas kerja keras dan kesungguhannya dalam mempersembahkan 
ketaatan pada agama hingga mampu meriwayatkan hadis Rasulullah yang 
begitu berharga kepada kita. Semoga Allah meridai dan merahmatinya, 


membuatnya ridha seridha-ridhanya. 
tag 


Ra 


“Atikah binti Zaid al-Ourasyiyyah 
Wanita yang Elok nan Rupawan 


“Hai 'Atikoh aku tidak pernah melupakanmu selama 
Burung tekukur yang terbelenggu tidak pernah mengeluh 
Wahai 'Atikah, tiap hari dan malam 
Tlatiku berganurg kepadamu dalam rahasia jiwa” 


“Atiran pivti Zarp, sahabat wanita yang agung, yang ikut berbai'at dan hijrah, 
serata cantik dan elok. Ia adalah wanita dengan rupa yang menawan dan 
akhlak yang mulia, “Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail al-Ourasyiyyah, 
iaadaleh putri dari paman Amirul Mukminin Umar bin Khaththab 


Atikah ss menyatakan Islam saat masih di Mekah ketika ia menyatakan 
bai'at kepada Rasulullah untuk memegang Islam dan iman kepada Allah 
@&. Setelah Rasulullah hijrah, “Atikah hijrah kepada beliau di Madinah 
al-Munawwarah. Hal itu agar ia bisa mengikuli misinya dalam Islam dan 
menyerap ajaran-ajaran tubrroah yang mulia dan suci 

Atikah dinikahi oleh Abdullah bin Abi Bakar ash-Shiddig dg setelah 
melalui perjalanan cinta yang dalam dan terpesona oleh “Atikah hingga tidak 
mampu jauh darinya. Pasalnya, /Atikah adalah wanita yang luar biasa cantik 
dan menawan tiada duanya sekaligus memiliki perasaan yang lembut dan 
'halus tiada tara. Di samping itu, “Atikah adalah seorang wanita yang fasih 
dalam berbicara, bersyair, dan menggubah ratsa' (syair ratapan). 

Dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh “Atikah binti Zaid, Abdullah bin 
Abi Bakar suaminya begitu melekat dan tergila-gila olehnya hingga mem- 
buatnya lupa akan waktu shalat, lupa akan berbagai perang, dan lain-lain. 
Hal demikian dirasakan dalam hati sang ayah, Abu Bakar ash-Shiddig &, 
hingga meminta anaknya untuk menceraikan “Atikah agar kembali pada 
agama dan berbagai peperangan. Abdullah tidak bisa menentang perintah 
ayahnya hingga ia pun menceraikan sang istri meski dengan berat hati. 


Namtn, cintanya kepada “Atikah tetap abadi dan tidak pernah mati. Abdullah 
melantunkan bait berikut: 

“Mereka berkata: “Ceraikanlah dan berdiamlah di tenspatrya" 

Tinggal yang mentberi harapan kepada jiwa akan bunga-bunga tidur 


Perpisahanku dengan keluarga yang aku kumpuikan 
Yang banyak adalah satu ha! besar 

“Aku melihat diriku dan istriku bagai anak sapi 
Berlindung kepula induk sebelum bunting." 


Diriwayatkan bahwa pade suatu malam, Abu Bakar sedang menunaikan 
shalat di beranda rumah. Dalam keheningan dan ketenangan malam, ia 
mendengar suara anaknya Abdullah yang bersenardung dalam kegelapan. 
Suaranya diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Ia berkata, 


“Hai "Atikah aku tidak pernah melupakanmu selama 

Burung tekukur yang terbelenggu tidak pernah mengeluh 
Wahai "Atikah, tiap hari dar malari 

Hatiku bergantung kepadamu dalam rahasia jiwa 

“Aku tidak pernah melihat sepertiku menceraikan istri sepertinya 
Istri seperti ia tiuk mungkin bicerai tanpu dosa 

Pemilik akhlak agung, pendapat, dan kedudukan 


Fisik yang tegas dalam malu dan jujur.” 


Ketika mendengar suara itu, hati Abu Bakar tersentuh dan kasihan kepada 
anaknya. Karena itu, ia perintahkan sang anak untuk merujuk istrinya, Saat 
itu juga, Abdullah berteriak gembira. Saking gembiranya, Abdullah sampai 
memerdekakan Aiman, budaknya, sebagai bentuk penghormatan kepada 
istrinya Atikah. Saal itu juga, ia berangkat menemui sang istri dengan gembira 
seraya melantunkan syair: 

“Wahai “Atikah engkau memang telah diceraikan 

Dan engkou dirujuk kurena sesuatu yang ulu 

Demikianlah perkara Allah datang dan pergi 

Pada manusia, membaton kerukunan dan perpecahan 

Hatiku terbang karena perpisahan 

Hatiku tenang oleh apa yang didekatkan oleh Allah 

Ketahuilah bahwa aku tidak melihat kemarahan di dalamnya 


luhammad Harami -— 295 
» T. Ge 


Dan engkau benar-benar memiliki keindahan sempurna 
Engkau adalah orang yang wajahnya dihias oleh Allah 
Wajah yang dihias oleh Allah tiada bercela.”31 


Setelah Abdullah bin Abi Bakar merujuk kembali “Atikah dan tinggal 
bersama, terjadilah Perang Thaif. Abdullah pergi bersama Rasulullah. Dalam 
peperangan itu, ia terkena panah hingga gugur sebagai syuhada. Ketika 
“Atikah sang istri mengetahui bahwa suaminya telah gugur, ia pun meratapi 
sang suami, Atikah melantunkan bait-bait berikut: 


“Aku kehilangan manusia terbaik sesudah Nabi 


Sesudah Abu Bakar, tiada pelindung 

Aku berlindung, kedua mataku tidak lepas dari duka 

Alas dirimu, kulilku berubah 

Demi Allah, kedua mata orang yang melihat pemuda sepertinya 
Lebih mulai lebih terjaga, dan lebih sabar 

Iika pedang-pedang menembusnya 


Menuntun menuju pada maut hingga tombak menjadi merah. 


Ibnu Sa'd meriwayatkan dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib yang 
menceritakan, “Atikah adalah istri dari Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah 
memberikan sejumlah harta agar “Atikah tidak menikah lagi setelah ia 
tinggalkan kemudian ia pun meninggal dunia. Umar bin Khaththab mengirim 
utusan kepada “Atikah untuk mengatakan: “Engkau telah mengharamkan 
apa yang dihalalkan Allah kepadamu. Karena itu, kembalikanlah harta yang 
telah engkau ambil itu kepada keluarga suamimu. 'Atikah melaksanakan 
perintah Umar lalu ia dipinang dan dinikahi oleh Umar bin Khaththab.”2 

/Atikah e& kemudian tinggal bersama Amirul Mukminin Umar bin 
Khaththab selama beberapa waktu hingga Umar terbunuh dalam kegelapan 
dengan tusukan sebilah pisau beracun Sekali lagi, tragedi kelabu menyelimuti 
kehidupan “Atikah. “Atikah merasakan kesedihan yang sangat mendalam 
atas kepergian Umar bin Khaththab 4. Ia gubah sejumlah kasidah untuk 
meratapi Umar. Salah satu kasidahnya adalah sebagai berikut. 

“Wahai mata tumpahkanlah air mata dan ratapan 


Jangan tunda, atas sang Imara yang mulia 


PL Ibnu Abdil Barr, Op. Ci, jld. 13, him. 75-76 dan Ibnu atAtir, Op.Cit, jld. 5, hlm. 498. 
"2 Ibnu a-AGir, Op. Cit, jd. 5, him. 498. 
»8 Ibnu Hajar, Op. Gt, ld. 12, him. 34 


Katakan kepada mereka yang sengsara: 'Matilah!" 


Maut memberinya minum dengan gelas kematian.“ 


Ia juga melantunkan bait: 
“Untuk jiwa yang kembali didera duka 
Mata yang lelah karena begadang 
Jasad terbalut kafan 

Semoga Allah merahmati jasad itu." 


Sebuah riwayat mencatat bahwa Umar bin Khathihab melamar “Atikah 
dan mengungkapkan keinginan untuk menikahinya. “Atikah memberi syarat 
agar Umar tidak pernah memukul dirinya dan tidak melarangnya untuk 
melakukan kebenaran atau shalat di Masjid Nabawi? Umar pun menerima 
syarat yang diminta oleh “Atikah 1. 

Begitu melepas pakaian berkabung dan berganti dengan pakaian ke- 
gembiraan, “Atikah sekali lagi mendapati dirinya harus mengenakan pakaian 
duka. Apakah masuk akal jika hidupnya merupakan rangkaian musibah yang 
menakdirkan agar ia menyaksikan akhir hidup para suaminya? 

Tidak lama kemudian, datanglah Zubair bin 'Awwam untuk melamarnya 
sehingga 'Atikah kembali mengenakan pakaian kegembiraan dan kebahagiaan 
untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Kehidupan yang 
penuh kebahagiaan, ketaatan, dan ketakwaan. Tidak ada yangia cari dalam 
kehidupan ini selain hidup dalam perlindungan dan iman sebagaimana 
layaknya para wanita lainnya hingga mampu melahirkan anak-anak yang 
memberikan kebanggaan dalam kehidupan pada masa depan. 

Namun, takdir berhendaki lain dan sekali lagi tidak ingin memberikan apa 
yang ia harapkan. Pasalnya, tidak lama setelah pemikahannya dengan Zubair, 
sang suami telah meninggalkan “Atikah demi terjun dalam pertempuran 
Wadti as-Siba' yang terletak di antara Mekah dan Basrah. Dalam perang ini, 
Zubair gugur menjadi syuhada fi sabilillah. 

“Atikah kembali mengenakan pakaian duka. Ia ratapi sang suami tercinta 
dalam untaian bait syairnya: 

“Ibnu Jarnuz pergi menunggang kuda dengan semangat 

Pada hari pertemuan tanpa rasa takut 


Wahai “Amr, andai kubangunkan pasti kutemukan ia 


Te Ibnu alAtsr, Loc. Cit 
” Ibnu Hajar, Op. Git jd. 13, hlm. 34, 


De asam gatammat Hagami 5, 297 


3 Sela 


Tidak menyimpang, tanpa bergetar tubuh, dan tangan 
Betapa banyak perang ia terjuni tanpa berbelok 

Oleh kejaranntu hai Ibnu Taga" al-@urdud 

Ibumu akan kehilangan dirimu jika engkau sukses 
Orang-orang yang silih berganti pada masa lalu 
Demi Allah, jika engkau bunuh seorang muslim 


Engkau dapat siksa karena sengaja.” 


Begitu masa 'iddah-nya berakhir, "Atikah kembali dilamar dan kali ini 
yang melamarnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ix. “Atikah 
menolak untuk menikah dengan Ali karena takut akan kematian yang 
selalu menimpa setiap orang yang menikahi dirinya. Ia pun berkata, “Wahai 
Amirul Mukminin, engkau adalah satu-satunya orang yang masih tersisa dan 
junjungan kaum Muslimin. Aku mengkhawatirkan dirimu dari kematian.” 
Akhirnya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pun meninggalkan “Atikah 
dan tidak menikahinya. 


Semua orang tahu bahwa setiap orang yang mendekati “Atikah binti Zaid 
& ini pasti mati atau menjadi syuhada. Karena itu, Abdullah bin Umar bin 
Khaththab berkata, “Siapa yang ingin menjadi syuhada maka menikahlah 
dengan “Atikah!” 

'Atikah sangat merasakan pedihnya kalimat yang tersebar luas tentang, 
dirinya itu. Hal itu kembali terbukti ketika ia dinikahi oleh Husain bin Ali 
Jalu pergi bersama ke bumi Karbala. Di sana, “Atikah menyaksikan langsung 
bagaimana Husain bin Ali dibunuh dan disembelih, gugur sebagai syuhada. 
“Atikah adalah orang pertama yang mengangkat wajah Sayyidina Husain dari 
tanah kemudian melaknat orang yang telah membunuhnya. Sesudah Husain 
gugur menjadi syuhada, “Atikah meratapinya sebagaimana ia meratapi dan 
mengantarkan kepergian para suaminya terdahulu. “Atikah berkata, 

“Wahai Husain, aku tidak pernah melupakan Husain 

Ia terbunuh oleh pedang pedang musuh 

Mereka tinggalkan josadnya tergeletak di Karbala 

Hujan turun, mengguyur tanah Karbala." 

Setelah pertiwa itu, banyak sahabat terhormat yang kembali datang 


melamar Atikah. Namun, sesudah terbunuhnya sang suami, Husain, “Atikah 
memutuskan untuk tidak pernah lagi menikah. Ia pusatkan perhatian untuk 


beribadah dan taat melaksanakan ajaran-ajaran agama yang ia peroleh dari 


madrasah nubuwah yang mulia. Hal demikian ia lalui hingga jiwanya yang 
suci pergi menghadap Sang Pencipta dengan ridha dan diridhai. Semoga Allah 
merahmati dan meridhai "Atikah serta menempatkannya dalam surga-Nya 
yang luas dan abadi. 


nee 


bra 


DAFTAR PUSTAKA 


Al-Our'an al-Karim 
“Aisyah Abdurrahman, Sayyidat Bait an-Nubuwwah, Beirut: Dar al-Kitab al- 
'Arabi. 


Abdul Hamid as-Sahhar, Muhammad Rasdlullah wa al-Ladzina Me'ahu, Kairo: 
Dar Mishr li ath-Thibi'ah. 


Abdul Oadhi Iyadh, Syarh Shahih Mustim, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 

Abu Dawud, Sunan Abi Dewud, Beirut: Dar Inya' at-Turits al“Arabi. 

Abu Nw'aim al-Ashbahani, Hilyat al-Auliya', Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 

Adz-Dzahabi, Siyar Alam an-Nubala', Beirut: Dar an-Nafa'is. 

Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah. 

Al-Haitsami, Majma' az-Zavd'id, Beirut: Dar al-Kitib al-Arabi. 

Muhammad Fuad Abdul Bagi, ALLu'lwwr al-Marjan, Beirut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah. 

Al-Muhibb ath-Thabari, As-Samth ats-Tsamin, Beirut: Dar Ihya" at-Turats 
al-Arabi 


Al-Mustadrak, al-Hakim fi Ma'rifat ash-Shahahah, Beirut: Dar al-Kutub al- 
'Timiyyah. 
'Ar-Roudh sl-Anfi, Damaskus: Asy-Syirkah al-Arabiyyah al-Muttahidah 


'As-Samburi, Wafa'al- Wafa bi Akhbar Dar al-Mushtafa, Beirut: Dar al-Kutub 
al-Tlmiyyah. 
'As-Sirah al-Halabiyyah, Beirut Dar Ihya at-Turats al-Arabi. 


'Asy-Syargawi, Ali Imam al-MuHagin, Beirut: Dar al-Adhw, 
'Ath-Thabari, Tarikh ath-Thabari, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi 
Bassim HamAmi, Mukhtachar Riyadh ash-Shdlihin, Damaskus: Dar Daniyah. 
Beberapa Tafsir al-Gur'an 


Tbnu 'Asikir, Mukhtashar Terikh Damaskus, Damaskus: Dar al-Fikr. 

Ibnu Abdil Barr, al-Is#'4b, Beirut: Dar al-Kitab aWArabi. 

Tbmu al-Atsir, Asad al-Ghahah, Beirut: Dar Thya' at-Turats al-Arabi 

Ibnu al-Kalbi, Nasab Oureisy min Jamhorat Ansab ol-'Arab. 

Ibnu Hajar al-Asgaliri, al-Ishdbah fi Tomyiz ash-Shahitbuh, Beirut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah. 

Ibnu Hazm, Jamharat Ansib al-'Arab, Kairo: Dzakha'ir al-Arab. 

Ibnu Hisyam, As-Sirah an-Nabawiyyh, Beirut: Dar Ihya" at-Turits al-Arabi. 

Ibnu Hubaib, Al-Mihtar, Beirut: Dar al-Afag al-Jedidah. 

Ibnu Katsit, Al Bidayah wa an Nihayah, Beirut: Dac al-Kutub al-Imiyyah. 

Ibnu Mijah, Sunan Ibnu Mijah, Beirut: Dar al-Kutub al-'Tlmiyyah. 

Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Ihya' at-Turits al-Arabi. 

Ibnu Sa'd, ath-Thabagat al-Kubra, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah. 

Ibnu Sayyid an-Nas, Uyun al-Atsar, Beirut: Dir al-Kutub al-Tlmiyyah. 

Imam al-Bukhari, Shaliih al-Bukhdri, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. 

Imam an-Nas4'1, Sunan an-Nas4', Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah. 


Imam At-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, Beirut: Ihy2" at-Turits al-'Arabi. 

Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi. 

Isma'il al-'Ajluni, Kasyf al-Khafa' wa Mail al-llbas, Beirut: Dar Ihya" at-Turits 
al “Arabi. 

Kanz dl-Ummil, Beirut: Asy-Syirkah al-Arabiyyah el-Muttahidah. 


Sulaiman Bawwab, AI-MFah al Awd'il min an-Nisa”, Damaskus: Dar al- 
Hikmah. 


Syadzarat adz-Dzahab, Beirut: Diir al-Kutub al-Ilmiyyah. 

Syaikh Khalid Abdurrahman al-Ak, Damaskus: Dar al-Albab. 

Tahdzib at-Tahdzib, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah. 

Umar Ridha Kuhalah, Alam an-Nisi', Beirut: Dar al-Fikr. 
yee 


luhamm: 


